Abu Nu'am Al Ashfahani 


Tahgig: 
Abdullah Al Minsyawi, 
Muhammad Ahmad Isa & 
Muhammad Abdullah Al Hindi 


Pembahasan: 
Generasi Tabi'ut Tabi'in 


Hilyatul Auliya 


DAFTAR ISI 

GENERASI TABTPUT TABPIN .....oo.oooooco.oo ooh 1 
386. Malik bin AnAaS ...............ooooooommnnnaaalananaaa 2 
387. Sufyan Ats-TSBUTI ....oo.. oo 213 


Hilyatul Auliya' 


Pendahuluan 


Al Hamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah #&, proses 
penerjemahan, pengeditan dan penerbitan buku yang merupakan 
karya seorang ulama dan ahli sejarah Islam terkemuka, Abu Nu'aim 
Al Ashbahani dapat kami selesaikan. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa tercurahkan kepada suri teladan dan panutan umat 
dalam setiap derap, langkah dan tindakan, Muhammad #& beserta 
keluarga dan para sahabatnya. 

Buku Hilyah Al Auliya' ini merupakan ensiklopodia Islam 
yang memaparkan sejarah dan biografi para ulama salaf terdahulu 
secara detil. Dengan membawakan hadits dan atsar beserta 
sanad-nya, Abu Nu'aim Al Ashbahani menceritakan sejarah hidup 
generasi Islam, mulai dari generasi sahabat, tabiin, tabi' at-tabi'in 
dan seterusnya secara otentik. 

Sistematika penyajian buku ini terbilang klasik karena semua 
kisah dan biografi ulama salaf di sini diceritakan menggunakan 
hadits dan atsar secara lengkap, sehingga validitas dan keotentikan 
ceritanya pun bisa dipertanggungjawabkan dan sangat orisinil. Oleh 
karena itu, buku ini merupakan referensi utama dalam disiplin ilmu 
sejarah, disamping buku-buku sejarah Islam lainnya. 

Semoga kehadiran buku ini semakin menambah khazanah 
keislaman dan meningkatkan wawasan umat untuk tampil sebagai 
komunitas masyarakat terbaik. Akhirnya manusia adalah makhluk 
yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan, karena hanya 
Allah-lah yang Maha Sempurna, maka saran dan kritik sangat kami 
harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. 


Pustaka Azzam 


Hilyatul Auliya" 


GENERASI TABPUT TABPIN 


Asy-Syaikh (Abu Nu'aim) #& berkata, “Telah selesai 
penyebutan sejumlah orang dari kalangan cendikia, ahli ibadah dan 
para bintangnya. Kami juga menyebutkan sekilas tentang perihal 
para imam petunjuk, para simbol ketakwaan, dan para lentera 
benderang dari kalangan sahabat dan tabi'in #&s. Sekarang kami 
akan menyebutkan orang-orang yang menempuh jalan mereka 
dan meniru mereka. Kami mulai dari para imam negeri dan para 
pentolan zaman, seperti Malik bin Anas, Sufyan bin Sa'id, Syu'bah 
bin Al Hajjaj, Mas'ar bin Kidam, AHLaits bin Sa'd, Sufyan bin 
Uyainah, Daud Ath-Tha'i, Al Hasan bin Shalih, Ali bin Shalih, 
Fudhail bin Iyadh dan teman-teman mereka, sehingga kitab ini 
menghimpun penyebutan para mentari dan rembulan serta para 
imam kenamaan. 


Kemudian disusul dengan penyebutan para pengikut 
mereka dari kalangan para bintang benderang yang menonjolkan 
tirai-tirai untuk diteladani, yang menyampaikan berbagai informasi, 
nasihat dan peringatan. Mereka itulah orang-orang yang 
mensucikan diri dari faktor-faktor cela dan fitnah-fitnah, disokong 
dengan sumber-sumber pemberian dan anugerah, maka rahasia 
mereka terjaga, umur mereka selamat, keadaan dan jejak mereka 
terpuji, sehingga petaka pun dihindarkan dari mereka, karena 
menjaga kehormatan dan memberikan pelayanan kepada umat. 


Hilyatul Auliya" 


Rahasia-rahasia mereka bersih dari debu-debu, maka 
penyebutan mereka pun melambung di antara mereka yang 
berbakti. Cahaya mereka sempurna dan sirnalah noda-noda 
mereka. Penyebutan mereka terus berlangsung, sehingga 
lenyaplah dosa-dosa mereka. Mereka itulah tiang-tiang dan pasak- 
pasak serta tonggak-tonggak para ahli ibadah dan negeri. Kami 
membatasi penyebutan perihal dan perkataan mereka sebatas 
pada apa yang tersiar luar di masyarakat dari hikmah-hikmah 
mereka yang banyak.” 


386. Malik bin Anas 


Diantara mereka ada Imam kedua tanah suci yang masyhur 
di kedua negeri, Hijaz dan Irak, madzhabnya tersebar ke berbagai 
pelataran barat dan timur. Dia adalah Malik bin Anas «8. 


Dia seorang yang cerdas dan brilian, mewarisi hadits Rasul 
dan menyebarkan ilmu-ilmu hukum serta ushul kepada umat. 
Meneguhkan dengan ketakwaan, lalu mendapat ujian petaka. 


- 
(3 


MISA (Giaa 33 KAT Ula —AAtA 
GI Lag JB cah e: Ia PE 5 » 


Hilyatul Auliya 


33 Du Lb AP kak Ne SA 
SN SIP IP Ci dn Ae 3 YA 
— 5 “ni! dab 23 ea At “JG Aan 2 


8849. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Daud berkata, 
“Ja'far bin Sulaiman memukul Malik bin Anas terkait dengan 
pendapat mengenai talaknya orang yang dipaksa.” Sebagian 
sahabat Ibnu Wahb juga menuturkan kepadaku dari Ibnu Wahb, 
bahwa setelah Malik dipukul, dia digunduli, lalu diarak di atas unta. 
Lalu dikatakan kepadanya, “Serukanlah pada dirimu sendiri.” 


Ibnu Wahb melanjutkan: Maka dia (Malik) pun berkata, 
“Ketahuilah, barangsiapa telah wmengenalku, maka dia 
mengenalku, dan barangsiapa yang tidak mengenalku, maka aku 
adalah Malik bin Anas bin Abu Amir Al Ashbahi. Aku mengatakan 
bahwa talaknya orang yang dipaksa tidak berlaku.” 


Ibnu Wahb melanjutkan: Lalu sampai informasi kepada 
Ja'far bin Sulaiman, bahwa dia menyerukan itu pada dirinya, maka 
dia pun berkata, “Susullah dia, turunkanlah dia.” 


Hilyatul Auliya”" 


SIS OS 33 AAS JI GIS -AMo: 
A sg yaa pen Ela 2 


SIN Kenaas Y 6 sSLI 


8850. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Amr menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Kulaib menceritakan kepada kami, 
dari Al Fadhil bin Ziyad Al @aththan, dia berkata: Aku bertanya 
kepada Ahmad bin Hanbal, “Siapa yang memukul Anas bin 
Malik?” Dia menjawab, “Dia dipukul oleh salah seorang penguasa, 
aku tidak tahu siapa dia, yang jelas dia memukulnya karena 
pendapat mengenai talaknya orang yang dipaksa, dimana dia tidak 
melegalkannya, sehingga dia (penguasa) memukulnya karena hal 
itu.” 


AL... 


'JE CP op Ide Ip JAE AS —ANON 
Gi ea apn (esa AE p Maia Ea 


Hilyatul Auliya 


8851. Muhammad bin Ali bin Ashim menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Al Mufadhdhal bin Muhammad 
Al Janadi berkata: Aku mendengar Abu Mush'ab berkata: Aku 
mendengar Malik bin Anas berkata, “Aku tidak akan memberikan 
fatwa hingga ada tujuh puluh orang yang bersaksi untukku bahwa 
aku layak untuk itu.” 


“ 


BIS NI KE IP GI SAS —AAN 


la IP alang IMS Gis darah ai 
La laa ana 5 Dua LI JG YE 
anu kakap & KI 3 es 

3 & CG An anu FE Oa SUN lap ha ala 


Pad 


T » o- £ P3: tt Z : Ha - 
Aas de alis ca BAL dara 


Hilyatul Auliya” 


KI 
nd o £ 
a89 .. 


AA Gara DI Uas GB as 6 SESI JS ME 
Aa Lt Na 5 Oejus 


38. 4 o tx € 


8852. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Abdul Aziz Al Jarawi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Khalaf bin 
Amr, dia berkata: Aku mendengar Malik bin Anas berkata, “Aku 


———w——  H—  — — ——— Hilyatul Auliya' 


tidak menjawab dalam fatwa hingga aku bertanya kepada orang 
yang lebih mengetahui daripada aku, apakah dia memandang 
bahwa aku berkompeten untuk itu? Aku bertanya kepada Rabi'ah, 
dan aku bertanya kepada Yahya bin Sa'id, lalu keduanya 
memerintahkan itu kepadaku.” Lalu aku bertanya kepadanya, 
“Wahai Abu Abdullah, bagaimana jika mereka melarangmu?” Dia 
menjawab, “Aku berhenti. Tidak layak bagi seseorang untuk 
menilai dirinya berkompeten atas sesuatu hingga bertanya kepada 
orang yang lebih berilmu darinya.” 


Khalaf berkata: Aku masuk menemui Malik, lalu dia berkata 
kepadaku, “Lihatlah apa yang engkau lihat di tempat shalatku atau 
tikarku.” Lalu aku melihatnya, ternyata aku dapati sebuah kitab. 
Dia pun berkata, “Bacalah.” Ternyata di dalamnya mengenai 
mimpi yang pernah dialami oleh sebagian saudaranya, lalu dia 
berkata, “Aku bermimpi melihat Nabi & di masjidnya, saat itu 
orang-orang telah berkumpul kepadanya, lalu beliau bersabda 
kepada mereka, “Sesungguhnya aku telah menyembunyikan 
sesuatu untuk kalian di bawah mimbarku, minyak wangi atau ilmu. 
Kemudian aku memerintahkan Malik agar membagikannya kepada 
manusia.” Lalu orang-orang pun bubar, dan mereka berkata, “Jadi, 
Malik akan melaksanakan apa yang Rasulullah #& perintahkan 
kepadanya.” 
darinya. 


Kemudian dia menangis, lalu aku pun beranjak 


Hilyatul Auliya” 
ME aa LI 5 ME Ia IG — aa 
oa 9 gg 2 Ia SA S3 Kades 


Aa aa Nan 3 used 
Ta 


8853. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Al Jauhari 
menceritakan kepadaku, Ishag bin Musa Al Anshar menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Isma'il bin Muzahim Al Marwazi —dia 
termasuk kalangan sahabat Ibnu Al Mubarak dari kalangan 
kalangan ibadah- berkata: Aku bermimpi melihat Nabi #&, maka 
aku berkata, “Wahai Rasulullah, kepada siapa kami bertanya 
setelah ketiadaanmu?” Beliau menjawab, “Malik bin Anas.” 


KE Iga dl ae yf Sis ab ji Sah 
SEA Io AI Ips Li SEE 3G — 


38 M3 2 Ip Snp 130 AN 2 9 gs 


KN 


—. 


Hilyatul Auliya" 
is Uedaada ekakulaka 


10 4 £., Ega 20 TP 


2s ia lai Je Bai Je 55 5 V3 
TENANG Hal 


8854. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Ubaid menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, 
Mutharrif Abu Sha'b menceritakan kepadaku, Abu Abdullah maula 
dua Al-Laits -dia adalah seorang yang terpilih- menceritakan 
kepadaku, dia berkata, “Aku melihat Rasulullah $& sedang duduk 
di masjid, sementara orang-orang di sekelilingnya, dan Malik 
berdiri di hadapannya, di hadapan Rasulullah & ada misik, lalu 
beliau mengambil segenggam demi segenggam darinya lalu 
memberikannya kepada Malik, lalu Malik menyebarkannya kepada 
orang-orang.” Mutharrif berkata, “Lalu aku takwilkan bahwa itu 
adalah ilmu dan mengikuti As-Sunnah.” 


ad 


to. o 0d Kon AP, 
Oya IS Ep Ml XS Usa —AMo0 
2 SES NE ERA AI AAS ISIS 
J Sy J 


23 Sal | Kara “OI 2 YA K3 Gas pe 


Hilyatul Auliya” 
Uda SI 3 Mb LIS IE Uya Ant 
ag le BI IA Ip CI 


8855. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ahmad Az-Zubairi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ashim menceritakan kepada kami, 
Abdul Aziz bin Aban menceritakan kepada kami, Al Mutsanna bin 
Sa'id Al @ashir menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Malik bin Anas berkata, “Aku tidak pernah tidur 
semalam pun kecuali bermimpi melihat Rasulullah &.” 


IIS og anal 3 KE GA SA KON 
ag '. - 0 Tihz Lo 9g 0 anna 
SAK 2 Igis be ang aga 


Bi Io Eh GP 3 KA 
Sea uan Pa NI 


Pa 
“ Ss 


"JG An veme eU La & le Sales 
Na ti sena Sat Sg UU 


8856. Muhammad bin Ibrahim bin Ali menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Zabban 
bin Habib berkata: Aku mendengar Muhammad bin Rumh At- 
Tujibi berkata: Aku bermimpi melihat Nabi &, lalu aku bertanya, 
“Wahai Rasulullah, ada perbedaan pendapat di antara kami 


10 


Hilyatul Auliya 


mengenai Malik dan Al-Laits, siapa di antara keduanya yang lebih 
berilmu?” Beliau menjawab, “Malik mewarisi batasku.” Maksudnya 
adalah, ilmuku. 


3 - 0 AB , San o A13, 
aa 2 sia Gaal as SI call aa WS 
ba t o S o- o o ,P , 3 P o£ 0 
3 BO Ke Ip Intl AS LAI 
UU AJB Kal 23 dala 


Had lag ate? AN ke Ja 


8857. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Ja'far Al Firyabi menceritakan kepada kami, Ishag 
bin Musa Al Anshari menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Abdullah bin @uraim Al Anshari @adhi Madinah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mendatangi Ibnu Hazim 
ketika dia sedang menyampaikan hadits, namun dia hanya 
melewatinya, lalu hal itu ditanyakan kepadanya, maka dia pun 
menjawab, “Sesungguhnya aku tidak menemukan tempat untuk 
duduk, maka aku tidak suka mengambil hadits Rasulullah & 
sambil berdiri.” 


11 


Hilyatul Auliya" 


A3 


SIS cal KE 


Sura 


Halu Kiara —ANON 


TG SIS dapa KAL Gn 3 J3 


- 


Da deal A33 Se ale 


ag BAL SI ST SI SMU SS JB 3 


KY 


Ta 
Gx 
En 
“3 
Gs 
CN 
(& 
F 
& 


N 
. 
3 


& 
y 


' 


sala ale Ai de Ips Saus 


N 


3 
. 
KY 
—p' 


8858. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Al Jauhari 
menceritakan kepada kami, Ibnu bin Uwais menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Apabila Malik hendak menyampaikan hadits, 
maka dia berwudhu, lalu duduk di atas tempat duduknya, 
menguraikan jenggotnya dan memantapkan posisi duduknya 
dengan sopan dan penuh kesantunan, kemudian menyampaikan 
hadits. Lalu hal itu ditanyakan kepadanya, maka dia pun 


“12 


Hilyatul Auliya 


menjawab, “Aku mengagungkan hadits Rasulullah &, dan aku 
tidak menyampaikan hadits, kecuali dalam keadaan suci lagi 
kokoh.” Dia tidak suka menyampaikan hadits di jalanan sambil 
berdiri atau tergesa-gesa, dia pernah berkata, “Aku berusaha 
memahami apa yang aku ceritakan dari Rasulullah &.” 


4 


0 KA - o 3 GA “1G 5 

SIS 1G c0e Ip AS BIS —MM0A 
o pd se. : £ G -: g4 9 8, 4 F, 
ban GI LAH 1 Joas CSI JAS Gp Jina 
- 5 35. . - 4 2 4 RK “ Pa z 1 t. 
Ke Jay CaAh LIL Y DL OS da3 
LAI VISI Del JS gag Y) Hop ME WI 

& - , 3 , 

al ale TA Jaa 
8859. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Al Mufadhdhal bin Muhammad Al Janadi 
berkata: Aku mendengar Abu Mush'ab berkata: Malik tidak pernah 


menceritakan hadits Rasulullah #& kecuali dalam keadaan suci, 
sebagai bentuk pengagungan terhadap hadits Rasulullah &.” 


“ N 


KM yA H5 AN AN Oa 


2 5 PA o£ 0 
Jsa5 rm Pp RA ag Jb de bg 


Hilyatul Auliya” 
se dgan CAS BI al 3 IL 3S 
ana AG ti st Ya 
(2323 SIG SIN Ang ala AI 


8860. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Muhammad Al Firyabi menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Musa menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Ma'n bin Isa berkata, “Malik bin Anas 


sangat menjaga huruf ba", ta" dan serupanya dalam hadits 
Rasulullah &.” 


ON Mba Ga 5 A9 
bas colt ep SP C1 WAS —AAM 


IS ep emg Bab CA v Ii Ip 2 
SU SS AN se Hp LAMA JG JG IAI 


DAN OA UU 1G (IS 


8861. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Walid menceritakan kepada 
kami, Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Asy-Syafi'i berkata, “Apabila ada atsar, maka Malik 
bagaikan bintang.” Dia juga berkata, “Malik dan Sufyan adalah dua 
sahabat akrab.” 


14 


Hilyatul Auliya' 


t- - G 4 -, - o. -2 Sg Le Ta 
29 BU daa DI AN KE 
» 


B1 do Jp saat Ai 2 Ke Pat 


8862. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abu Yahya dan Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Abu Bakar Ath-Tharasusi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Nu'aim 
bin Hammad berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi 
berkata, “Tidak ada seorang pun yang masih tersisa di muka bumi 
yang lebih menjaga hadits Rasulullah & daripada Malik bin Anas.” 


“ 


£ 
£ 


In Be 33 ALS j1 GAS —AANY 


N 
N 


“ 
2 z 


GR IE BII 33 AN Eta aa 6S 


A5 IS 


15 


Hilyatul Auliya" 


SN OA... KTA RA IG Ola 2 


063Y 
3 ALAN 83... ABI Olla de jg Lost 


8863. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Zakariya As-Saji menceritakan kepada kami, Abu Yunus Al 
Madani menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sebagian 
sahabat kami dari kalangan penduduk Madinah bersenandung 
mengenai Malik bin Anas &:, 


“Dia meninggalkan jawaban, namun wibawanya tidak 
diragukan lagi, 


sementara para penanya tetap menundukkan kepala. 


Adab orang yang terhormat dan kemuliaan penguasa 
adalah takwa, 


Maka dialah yang dipatuhi walaupun tidak berkuasa” 
“8 a - » o- 210 & 9 T £ 3 - 


... 


10 8n 


Ki) Tara Os S3 SAH Was Gal KA 


16 


Hilyatul Auliya' 


Ag Ka IA IE IRI ES LAS 535 


ya op BII AN GI kia Tan 
8864. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Mahmud bin 
Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, 
dia berkata, “Aku datang ke Madinah setahun setelah 
meninggalnya Nafi', ternyata di sana ada halagah Malik bin Anas.” 

oz 2 P3. 2 Sa aa 

SE op KB I kabil Gis —AATO 
Lag 0 o Ig 118, Kira P1 o- o ot. 
Gent 33 AE AS YG cal AE Sp Knntala 
re ' oa 4 & 8 Lot (nd Ta 
Bi CAS "dara duri Gp Keris Kasi JB 
Ja pa As Si3 ra Jd! SAI 9 35 ls 9 
an 1 5 Sg. La Bi LK BU NE Ye 2 
Ne ee nan Nb 
SIA Dia In Kadal Cus € JB aah sale 
SENI IA H3 
8865. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya dan Ibrahim bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 


Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar @utaibah bin Sa'id berkata: Aku datang ke 


17 


Hilyatul Auliya"- 


Madinah, pada saat Malik masih hidup, lantas aku datang ke 
seorang pemuka, lalu aku bertanya, “Apakah kalian punya cuka 
khamer?” Dia balik bertanya, “Subhaanallaah, di tanah suci 
Rasulullah?” Kemudian aku datang ke Madinah setelah 
meninggalnya Malik, lalu aku menyebutkan itu (khamer) kepada 
mereka, namun mereka tidak mengingkariku. 


“te 


AS ME HA KE kera —AAIA 


una Gi gr VJ Wis en Bee DP ag 


Aa ae da cad Abg AI gih EA 


8866. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Ali Ath-Thusi menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Yunus bin Sayyar Al Anmathi menceritakan 
kepada kami, Khalid bin Khidasy menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Aku mengucapkan kalimat perpisahan kepada Malik bin 
Anas, lalu aku berkata, “Berilah aku nasihat, wahai Abu Abdullah.” 
Dia pun berkata, “Takwa kepada Allah, dan mencari hadits dari 
ahlinya'.” 


o o a23 » o- “1G, 
AI 3 ai Aa bg KAS —AANV 
-aE 4 


Hilyatul Auliya" 
AAL 33 Hal 2EMU JB 2G co HI Gis 


Pan Won “0 1 . 4 d 
Fay) LA Sma Seng CS AI 


8867. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin 
Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Yunus bin 
Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Malik berkata, “Ilmu adalah cahaya, 
Allah menjadikannya sesuai kehendak-Nya, bukan karena 
banyaknya riwayat.” 


CAS Al KE 5 BI SAS —AAYA 


IE GM bag 1G Gang 33 A42 


SN ia an GG dea NG GA 
Pa 3 CA IS JI 


8868. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Al Hasan bin Abdul Aziz Al Jarawi menceritakan 
kepada kami, Al Harits bin Miskin dan Abdullah bin Yusuf 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Malik bin Anas 
ditanya mengenai penyakit kronis, dia pun berkata, “Keburukan 
dalam agama.” 


19 


Hilyatul Auliya" 


“ 
os 


BIS cdi KS YG kai) SAS —AAMA 
2G Ta - 240 3g 18, Lag 0 A0 dg 
Te) ge Cc Nya —ag In Sal Cc SL 


Ip Mu P3 ap Lag 3 1 Gis 
Ih Uas ana a33 Ojlles std ST ak JG 


"gg 


8869. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Hassan Al Azrag menceritakan kepada kami, Ibnu Mahdi 
menceritakan kepada kami, dari seorang lelaki, dari Malik bin 
Anas, dia berkata, “Telah sampai kepadaku, bahwa para ulama 
akan ditanya pada Hari Kiamat sebagaimana para nabi ditanya.” 


BIS al ye H3 baba SIS —AAV 
al XS ep 2 Kera Pe Pama 25 AG 
JB 208 R3 BL GP ta D3 SH Gis 


” 


SG SN lb 3 IE yap MI 


20 


Hilyatul Auliya 


Ga yen In AN BA GS AN Sana 


8870. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 
Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Harits bin Miskin 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Wahb, dia berkata: Ada yang 
bertanya kepada Malik bin Anas, “Apa yang engkau katakan 
mengenai ilmu?” Dia menjawab, “Baik dan bagus, akan tetapi, 
lihatlah apa yang tetap bagimu sejak engkau memasuki pagi 
hingga sore, maka tetapilah itu.” 


WAS cdi ae 3 danbil SIS —AAVA 
bag abs Eu ag LI BL 33 AAA 


J6 AA G3 Gi Oa SA Had 3 


8871. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abu Yahya berkata: Aku mendengar Ibnu @a'nab 
berkata: Aku mendengar Malik bin Anas berkata, “Ada seorang 
lelaki yang berkata, “Engkau bukanlah orang yang bermain-main, 
maka janganlah engkau mempermainkan agamamu.” 


21 


Hilyatul Auliya" 


UI cal KE 23 bantah UEAS AAN 
- AN Tai ena 


HI AS aa Lag JB tea al ep XP 


IS ina Pj Sis da CA 
Pan JI 2 al 35 IU Jb JB 3 


8872. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Al Hasan bin Abdul Aziz Al Jarawi berkata: Al 
Harits bin Miskin menceritakan kepadaku, dari Ibnu Wahb, dia 
berkata: Malik bin Anas ditanya mengenai seorang lelaki yang 
berdoa dengan mengatakan, “Wahai Tuanku”, maka Malik 
menjawab, “Aku lebih suka jika dia berdoa dengan doanya para 
nabi, Wahai Rabb kami. Wahai Rabb kami'.” 


Bis cOtx 33 KS jl Sis —AAVY 
aa 23 AAN IDA GM pa 3 » malai 
1Jsa5 ta 5 DIA LAS 2JE tg II Bis 


“ 


5 DE laga ana £ SB is JB 


22 


ma“ — —— Hilyatul Auliya 


Ba at alas ala Bi Je 


AI aa HI 

KAI aa slto GAB sEUG JG ai 
ON lb 3 IE 334 ML JB 
G3 Wp IA IS IG ras EA ISO 
2 DP Ga Gp GA AE IG AI Gap 
Oi sal Bahas Ia Als SU Gis OT adi asn 
YA K5 DI lab Buat J3s ka dg S 
Su kaan IU IE AV Ia Ke Sal 


- S| es GE OKI JG MU ska, 


AS HA ab DAA 33 3 Dana 


An 


Hilyatul Auliya” 


HPS, 22 Bs 


8873. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Malik bin 
Anas berkata: Isa bin Maryam alaihimassalam berkata, “Umat 
Muhammad #& akan datang sebagai para ulama lagi para ahli 
hikmah, seakan-akan mereka adalah para nabi karena 
pemahaman yang mereka miliki.” Malik berkata, “Aku melihat 
mereka berada di tengah-tengah umat ini.” 


Malik juga berkata, “Selayaknya bagi orang yang menuntut 
ilmu itu sopan, tenang dan takut. Ilmu adalah baik bagi yang 
dianugerahi kebaikannya, dan itu adalah pembagian dari Allah, 
maka janganlah engkau meneguhkan manusia dari dirimu sendiri, 
karena diantara kebahagiaan seseorang adalah ditunjukkan kepada 
kebaikan, dan diantara kesengsaraan seseorang adalah selalu 
bersalah. Kehinaan dan kerendahan bagi ilmu adalah seseorang 
membicarakan ilmu kepada orang yang tidak mematuhinya.” 
Malik juga berkata, “Telah sampai kepadaku, bahwa Lugman 
berkata kepada anaknya, “Wahai anakku, kekayaan itu tidak 
seperti kesehatan, dan tidak ada kenikmatan yang seperti baiknya 
jiwa.” 

Malik juga berkata, “Lugman berkata kepada anaknya, 
“Wahai anakku, sesungguhnya manusia telah lama menunggu apa 
yang dijanjikan kepada mereka, dan mereka bersegera berangkat 
ke akhirat. Sesungguhnya engkau telah membelakangi dunia 


24 


Hilyatul Auliya' 


semenjak engkau menyongsong akhirat. Sesungguhnya negeri 
yang tengah engkau tuju itu adalah lebih dekat daripada negeri 
yang engkau keluar darinya.” 


ka 


o- a 


eat MB Ela Gn op Ja AA Cile 
Gi BIG Lag dpi Ga Lag 2G ea 
ia GE JAS J) IE AED AS "dpi uya 


z 


8874. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Mindah menceritakan 
kepada kami, Abbas bin Abdul Azhim menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Al @a'nabi berkata: Aku mendengar 


Malik bin Anas berkata, “Ada seseorang yang bolak balik kepada 
seseorang selama tiga puluh tahun untuk belajar darinya.” 


8 or 


IE SAS —AAVO 
(gm Sp Insta EA 2 JG apa v oa | Sp 


Pi - Pp, ' 2 - 2 
SU LL dai Al KE 33 8 LA Jai 


IE AS NA 13 MI KE 


A 


Si A3 IS Tin G3 UR OI Tan € ET) 


sa Auliya" 


IS 3 0 ik Ta Ag HS 23 3 Ad 


o Pa 


Naa # Dara Tea kai 


—M 


8875. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Husain bin Mukram menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Mujahid bin Musa 
berkata: Aku mendengar Nafi' bin Abdullah berkata, “Aku belajar 
kepada Malik selama empat puluh tahun atau tiga puluh lima 
tahun. Setiap hari aku berangkat, berangkat siang dan berangkat 
sore, tidak pernah aku mendengarnya membacakan sesuatu 
kepada seseorang. Aku juga mendengar Ma'n bin Isa berkata, 
“Tidak ada suatu hadits pun yang aku ceritakan dari Malik, kecuali 
aku telah mendengarnya darinya sekitar tiga puluh kali atau sekitar 
itu.” 


: LG, a23 s0 oo 1G, 
PAS KS YM sg UAS —AAVI 


Lu G PL) 


K1 5 rs Fa big je 1 


Hilyatul Auliya" 


8876. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abu Ali bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Isma'il bin 
Ishag menceritakan kepada kami, Al Farwi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Malik berkata, “Apabila 
seorang manusia tidak memiliki kebaikan bagi dirinya sendiri, 
maka dia tidak akan memiliki kebaikan bagi orang lain.” 


PP 


IE 15 AI KE SAS —AANV 


8 


dong gina Ep ME UAS AN SA 3 
J IG IG La ika “GI ka ls 


SE Senat UT 3 K3 Ja Jai UG IUU 


MN A2 KN NG a Ban UMS IRe MBAN ae 
Gb BS EN JG G 1JB (han Jaa Uh 
MSN JUS dp SI SAI 3G PE 


8877. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad Az-Zuhri memberitakan kepada 
kami, Muhammad bin Isa Ath-Tharasusi menceritakan kepada 
kami, Ibrahim Al Hizami menceritakan kepada kami, Mutharrif 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik bertanya kepadaku, 
“Apa yang dikatakan orang-orang mengenaiku?” Aku menjawab, 
“Adapun teman, tentu memuji, sedangkan musuh, tentu mencela.” 
Dia berkata, “Manusia akan senantiasa demikian, mereka 
mempunyai teman dan musuh, tetapi kita berlindung kepada Allah 
dari menyelidiki semua lisan.” 


27 


Hilyatul Auliya' 


WAS dl X3 kabil USS —AAVA 


KB ae SA Wi Gg 3 AA 
Ip SS JB tenan B3 SN GAS berpa 


8878. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 
Abdul Aziz Al Jarawi menceritakan kepada kami, Al Harits bin 
Miskin menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin 
Al @asim berkata, “Sesungguhnya dalam urusan agamaku, aku 
hanya mengikuti dua orang yaitu, Malik bin Anas dalam ilmunya, 
dan Sulaiman bin Al @asim dalam kewaraannya.” 


“. b! 


SAS Ml KE 33 kan USS —AAVA 
Jis 3 HB Lag 13 BE 3 AG 
IS PK ES iii Len Las 2dois 
AN AE UTAMI (5 IS SN op ML ai Ia 
BIKE gel ga OS 


28 


Hilyatul Auliya 


8879. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Al Fadhl bin Sahl berkata: Aku mendengar Al 
@awariri berkata: Kami sedang di sisi Hammad bin Zaid, lalu 
datanglah berita meninggalnya Malik bin Anas, maka dia berkata, 
“Semoga Allah merahmati Abu Abdullah karena jasanya terhadap 
agama ini.” 


2 
ah 


BIS BE 33 AS HL UAS AAA: 


MN 


Ip bra Ce A3 u Ta aka 


SA ES Ela ae) bag 18 ba 
AS p Mb bp Uh j3 Up 23 Te 
Ata NT Ie APU A JG FD ka 


8880. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Yazid menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Umar bin Yazid menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Al @a'nabi berkata, “Kami 
mendatangi Sufyan bin Uyainah, lalu aku melihatnya tengah 
bersedih, lalu ada yang mengatakan, bahwa telah sampai 
kepadanya berita meninggalnya Malik bin Anas #5. Kemudian 


Sufyan berkata, “Tidak ada lagi yang tersisa orang yang sepertinya 
di bumi.” 


29 


Hilyatul Auliya" 


SIS OLS 33 AS SI SAS —AAAN 
& Sa AG 10 2y- LP, .. 0... 20 3g 
Ju (ema “& IL baD IP KL 


- - 4 Mn AS 5. 

Ae Jah WNA JAN Staf 
A4 8.0 
Ou Je AAS GLS 


8881. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Yazid menceritakan kepada 
kami, Ali bin Rustum menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abdurrahman bin Umar berkata: Yahya bin Sa'id Al 
@aththan berkata, “Aku tidak mendahulukan seorang pun atas 
Malik di masanya.” 


JS IP KEL SAS AAA Al KE 3) Ha 


Like IR ob LAS IE tgh Oh RI 
SI En sale II Is oh as su 
SA SY ea LPG Is tg 
8882. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, Ibrahim bin Abdullah bin Ma'dan menceritakan kepada 


kami, Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar pamanku berkata: Aku 


30 


Hilyatul Auliya" 


mendengar Malik bin Anas berkata, “Sesungguhnya aku 
mempunyai hadits-hadits yang tidak pernah aku ceritakan, dan 
tidak permah didengar dariku, serta aku tidak akan 
menceritakannya hingga aku meninggal.” 


eat op jas 33 SAI Kis -AAAY 
NE 33 IKI Sis EA ale 33 IKI Kis 


-.. 


8883. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i 
berkata: Ada yang berkata kepada Malik, “Ibnu Uyainah 
mempunyai hadits-hadits dari Az-Zuhri yang tidak ada padamu.” 
Dia berkata, “Aku bisa saja menceritakan dari Az-Zuhri semua 
yang aku dengar jika aku ingin menyesatkan mereka.” 


Wis jas BN GA AKI Gis —MMAt 


13, 2iK A01 22 257 Kau sa 49 Ten 
AS AU jl ja SA IS IS ep AA 


- 


31 


Hilyatul Auliya'. 
- 0 Sa - 3 Z ts sara 2 
Ode JOS Is ASIU ES IE En 


EA Se Opa ea 23 Pr 


8884. Ahmad, yaitu Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Ahmad -yaitu Ibnu 
Hasyim- menceritakan kepada kami, Dhamrah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Malik berkata, 
“Seandainya aku mempunyai wewenang atas orang yang 
menafsirkan Al @ur 'an, niscaya aku pukul kepalanya.” 


so 8, LoL yo a07 “9, 
IP UAS (AKA KE AS —AAAO 


8885. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ammar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku tanyakan kepada 
Ahmad bin Hanbal mengenai kitab Malik bin Anas, maka dia pun 
menjawab, “Betapa baik orang yang berpegangan padanya.” 


FS op bah YG IN SIS AMAN 
Ou u en 3 182 4 2 JG ls o 3 


32 


wu ——-#Hilyatul Auliya 


c101 2 4 ka aci - 0. 4 : Pn 

Lg GI SAS CL IS SIH El 

8886. Al Hasan bin Sa'id bin Ja'far Al Bashri menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ar- 
Rabi' bin Sulaiman berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i & 


berkata, “Apabila ada hadits yang datang dari Malik, maka 
peganglah erat-erat dengan kedua tanganmu.” 


LAH 1G cana Pp YAA SAS —AAAV 
(AP Ra 2 ga LL 0” 1 3, a 09 “Gg 
OS ipang PAI Lae dgan opa Op IA 
5 1 $ . P L, ci » - 
AS A5 SAN 3 LS Il SU 
8887. Al Hasan bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ar-Rabi' berkata: Aku 


mendengar Asy-Syafi'i berkata, “Apabila Malik ragu mengenai 
suatu hadits, maka dia membuang seluruhnya.” 


Lt 1G ena 33 ISA SIS AAA 

ala Oh P sn 1. P Sa 

Va 2dais Cemal Lag Jaa BN Ne 
JENIS Ipa WIL 


8888 a. Al Hasan bin Sa'id menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ar-Rabi' berkata: 


33 


Hilyatul Auliya 


Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, “Andai saja tidak ada Malik 
dan Sufyan, niscaya hilanglah ilmu Hijaz.” 


ye g aa 35 JAE SIS —AAAA 
5 25 Aa Ka Naa aa 5G IBL 


| 
« “ NP US co 0 Tt o - 0. 
Y Uu os "JG ciLas Co Ola Pa La BI 


- 
8.9 4 “, A £ 4 2 
SI ya Y! CJ JG 


8888 b. Muhammad bin Ali bin Ashim menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Ali bin Abu Ash-Shaghir Al Mishri 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Ibrahim Al Kannas 
menceritakan kepadaku, Harmalah menceritakan kepada kami, 
dari Ibnu Wahb, dari Sufyan bin Uyainah, dia berkata, “Malik tidak 
mengambil hadits kecuali dari yang jayyid.” 


39 0 


an Kes kara SAS ep 13 IE 3S —AAAA 


AS SAS BU Pp KA Wis ja 


3 MIL Je pa3 Sal La LJsis saga SI bau J6 
Na aU 


“ 


Hilyatul Auliya' 

8889. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr 

bin Nafi' menceritakan kepada kami, Nu'aim menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Mahdi berkata, “Aku tidak 

mendahulukan seorang pun atas Malik mengenai ke-shahih-an 
hadits.” 


WAS Al KE Ip kabil ISIS AMA. 


dapa s3 AL SIS Gb 33 IE 
SE JG did Ela la Me Cie 
JB AA FR LA YG IKI UI 

AS JS ia K2 Dis Had BU Ip d : 
Gg ga SENI Aa AS Sedia SMU 


8890. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Hatim bin Al- 
Laits Al Jauhari menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Malik memilah orang-orang dan dia tidak menceritakan 
hadits dari setiap orang.” Ali berkata, “Malik selektif mengenai 
orang yang dia menceritakan hadits darinya, Malik juga pernah 


35 


Hilyatul Auliya 


berkata, “Ilmu tidak boleh diambil, kecuali dari orang yang 
mengetahui apa yang dia ucapkan.” 


WAS cl ae 3 Katil SIS —AAAN 


2. 


o o - » 3 P 
G4 “5G TA) JS & NN Sa Dls 


o... e o 4 4 NN : 
SAS NS (RI S0 BM AU 

8891. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Yunus 
menceritakan kepadaku, Ishag menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Aku mendengar Malik bin Anas berkata, “Aku mendengar 
hadits-hadits dari Ibnu Syihab yang tidak aku ceritakan hingga 
sekarang.” Aku bertanya, “Mengapa, wahai Abu Abdullah?” Dia 


menjawab, “Karena tidak diamalkan, maka aku 
meninggalkannya.” 

AS ALE 13 MI KE SAS —AAAY 
Aini PAN 33 AI 2 SIS SAN 33 BEAN 
Doa 33 BIL JB 236 dna Sa Wis 


Hilyatul Auliya 
SA LS AN — AA Inna Amma 


$ Ka 0 Oo en 2 Z - 
by Ted SH A3 dal GE LI Ul Kas 
Pa 0.9 8 ol 33 

AANG yAS Gp A1 Anas Jaa 


8892. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ishag bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Ahmad bin Syirawaih menceritakan kepada kami, Mutharrif Al 
Madini menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas 
berkata, “Apakah perlu ditulis dari orang yang seperti Iththaf bin 
Khlud? Sungguh aku pernah berjumpa dengan tujuh puluh syaikh 
—atau sekitar itu- di masjid ini, namun aku tidak menulis satu 
hadits pun dari mereka. Sesungguhnya suatu kaum akan mencatat 
dari ahlinya hadits yang berlaku bagi mereka, seperti Ubaidullah 
bin Amr dan serupanya.” 


IE SAS ME 33 AI KE SAS —ANAY 
A1 22 Haa) Ul Eh JB BIA 3 KK 3 
ale ap EL ya oi el SE Ii 


7” ” 
- 


LB cajas JGA AG OUR 3 ia AAN Oya 


37 


Hilyatul Alya ——  &— 


IAI SAE Va Jeelad IAA 3 Cab Ona ES 


: 


SAI AI 2 VI 

8893. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Ahmad bin Ma'dan menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Al Abbas Abdullah bin 

Muhammad Al Ghazzi berkata: Aku mendengar Habib bin Zuraig 

berkata: Aku bertanya kepada Malik bin Anas, “Mengapa engkau 

tidak menulis dari Shalih maula At-Tauamah, Hizam bin Utsman 

dan Umar maula Ghufrah?” Dia menjawab, “Aku pernah semasa 

dengan tujuh puluh tabi'in di masjid ini, dan aku tidak mengambil 
ilmu kecuali dari orang-orang tsigah lagi amanah.” 


2 AS 


WAS cl ae 33 Kata) SAS —AMA 
mal Ke 3 Tadi KAS Gmn 3 XP 


o, o| - 3 eta ag Al Pa 
GR oo ra ya 3 


G- 


AT We Jp In AN MN Ui ata J6 


8894. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 
Abdul Aziz Al Jarawi menceritakan kepada kami, Abu Hafsh At- 
Tinnisi menceritakan kepada kami, dari Ibnu Wahb, dia berkata, 


38 


Hilyatul Auliya 


“Seandainya aku mau mendiktekan catatan-catatanku dari ucapan 
Malik bin Anas, maka aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan.” 


WAS AI Ke 33 kabil ISIS —AMA0 

Las Ips EU LAS 1 BE 3 IP 

2 ga A8 gas J3 ME 3 £ 
3 Uu 3d Bae Ib3 Sih 2JG cerai 


8895. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abu Yahya berkata: Aku mendengar Ali bin 
Abdullah berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Aku melihat seorang lelaki datang kepada 
Malik bin Anas menanyakan sesuatu selama berhari-hari tanpa 
menjawabnya, lalu dia berkata, “Wahai Abu Abdullah, 
sesungguhnya aku ingin keluar.” Maka Malik terdiam lama, 
kemudian mengangkat kepalanya, dan berkata, “Masya Allah, 
wahai tuan. Sesungguhnya aku hanya berbicara mengenai apa 


39 


Hilyatul Auliya 


yang aku mengira ada kebaikan padanya, dan aku tidak cukup 
baik untuk (menjawab) masalahmu ini.” 


nam Sa o a23 G “8, 

MIS CLS Ep KL Bl AS —AAAN 
9... 1.» EP LG, M3, 0 121 10 3g 
At 5 35 G 5 t G .9 12 

3 cal KL SS db En 
2 3 - & 3 P4 te X (S 2 


Li UI IE 3 si 133 Tn aw) 
IBI BI 3G Bnngay SIKA | Cin 


8896. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Umar menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Kulaib menceritakan kepada kami, 
Abu Thalib menceritakan kepadaku, dari Abu Abdullah, dia 
berkata: Aku mendengar Ibnu Mahdi berkata: Ada seorang lelaki 
yang menanyakan suatu masalah kepada Malik, lalu dia berkata, 
“Aku tidak berkompeten dalam hal itu.” Lelaki itu berkata, 
“Sesungguhnya aku telah menempuh sekian dan sekian perjalanan 
kepadamu untuk menanyakan kepadamu tentang itu.” Malik 
berkata, “Jika engkau kembali ke tempatmu dan kampungmu, 


40 


Hilyatul Auliya" 
maka beritahulah mereka, bahwa aku telah mengatakan 
kepadamu, kalau aku tidak berkompeten dalam hal itu.” 


Bis BE 3 KE HI SAS -AAAV 


Ii PSG FS Cie doa Hi bh 


Lg : cd 1 £ o KTA 
Eat USB "pap OUIA Gi Aga Sg IE 


. 


ET) AS oh NI ala SENI sea 3 KU 


IP 3 Gin YA 

8897. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, Musa bin Harun menceritakan kepada kami, Nashr bin 

Daud bin Thaug menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 

mendengar Sa'id bin Sulaiman berkata, “Jarang sekali aku 

mendengar Malik memberikan fatwa, kecuali dengan membacakan 

ayat ini, “Kami tidak tahu apakah Hari Kiamat itu, kami sekali-kali 

tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak 
meyakini(nya)! (@s. Al Jaatsiyah (45: 32).” 


- 
2 9 


Cal KS 33 kant3I SAS —ANAA 


o- o LA 18, Lag 0 0 3g 
IS ep GM US BEM D3 


... 


Hilyatul Auliya 


Aa PAN 
IA Ea a dpi Usb AN 2G # UI 213 


a17 


Ls Jilag Ela prt saga Pe 
- J3 S3 Y » Jai IA iya Abis Sl Jet 
Oa cah sa £ Fara aib Ai ae 


ep gb oles u sa 


- 0. os ,09 va 2 0-0, 15 . mo 
IL Ipa dan Gp LN Dab gas 


8898. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 
Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Harits bin Miskin 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Yazid -seorang syaikh 
dari penduduk Mesir- teman Malik bin Anas, dia berkata: Aku 
berkata kepada Malik, “Wahai Abu Abdullah, orang-orang datang 
dari berbagai negeri dengan memayahkan tunggangan mereka dan 
mengeluarkan biaya mereka untuk menanyakan kepadamu tentang 
ilmu yang Allah berikan padamu, tapi engkau malah mengatakan, 
aku tidak tahu.” Dia berkata, “Wahai Abdullah, ada orang Syam 
yarig datang kepadaku dari Syamnya, orang Irak dari Iraknya, dan 
orang Mesir dari Mesirnya, lalu mereka menanyakan kepadaku 


42 


Hilyatul Auliya" 


tentang sesuatu, bisa jadi tampak olehku selain apa yang aku 
jawabkan, lalu dimana aku bisa menemukan mereka?” Amr 
berkata, “Lalu aku kabarkan kepada A-Laits bin Sa'd mengenai 
perkataan Malik ini.” 


IN op IAI 33 ALE GS —ANAA 

— BA AU LE Ka Gaby — daa 
BG Lag :djis AI xe 3 Gila Lag JB 
pU GOR Us MA BN 
Ko AN Iii Ga 1 ee 33 jab JG dis 
PA ts ASI Uta dag PST Wp dls ale 
AN gas de B3 isa Ikan da 
93 Yg ba V3 Wedi JB go SY 
Ta Gp A9 JEA HE SA op II se 
Soni Sel IA CAN 


43 


Hilyatul Auliya" 


8899. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Muhammad Al Firyabi menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Ali Al Hulwani menceritakan kepada 
kami -di Tharsus pada tahun dua ratus tiga puluh tiga-, dia 
berkata: Aku mendengar Mutharrif bin Abdullah berkata: Apabila 
Abu Hanifah dan kaum yang penyimpang dalam agama 
disebutkan di hadapan Malik bin Anas, maka dia berkata, “Umar 
bin Abdul Aziz berkata, “Rasulullah & telah mencontohkan, dan 
para pemimpin setelah beliau juga sebagai contoh, mengambil 
semua itu adalah mengikuti Kitab Allah dan menyempurnakan 
ketaatan kepada Allah, serta kekuatan di atas agama Allah. Tidak 
ada seorang makhluk pun yang boleh merubahnya, tidak pula 
menggantinya, dan tidak pula melihat kepada yang menyelisihinya. 
Barangsiapa mengambil petunjuk dengannya, maka dialah yang 
mendapat petunjuk, barangsiapa membelanya, maka dialah yang 
mendapat pertolongan, dan barangsiapa meninggalkannya, maka 
dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman dan Allah 
membebankan kepadanya apa yang dianutnya, memasukkannya 
ke Jahannam dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali.” 


3. 


Keren Ai Op XP ar ee —NA “ 
daan Ae 3 IAI Kis bgi ALS 3 
23 BIG IE OA term Gl) bg :JU 
JB AS J3 Sa JAS A33 Gel US si 


# 


“1 


Hilyatul Auliya” 


. 
Pata rd 


8900. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ja'far bin Muhammad Al Firyabi menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Ali Al Hulwani menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Ishag bin Isa berkata: Malik bin Anas berkata, 
“Setiap kali datang seseorang kepada kami yang lebih membantah 
daripada orang lain, berarti kita telah meninggalkan apa yang 
dibawa Jibril #2 kepada Muhammad & karena bantahannya.” 
Pa IR") Pp IP 
KE SAS aan 33 KE SAS AA 


“ 


ha Sl “sis Yu LIS 1G 3 Pi Was 


Pa 


keaang CG 363 TO ON dai Ab 32 SE 


A3 Sanga UBK Is 

8901. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ali bin Abu Ash-Shaghir menceritakan kepada 
kami, Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Malik berkata, “Sepantasnya orang yang menuntut ilmu memiliki 


kesantunan, tenang dan takut, dan hendaknya dia mengikuti jejak 
orang yang telah berlalu sebelumnya.” 


45 


Hilyatul Auliya' 


HS 
G5 1 
Ap 5. 
Cx 
——p 
Ca 
N 

“9 

“ 

o 
—@ 
. 
6. 
' 
oo 

N 

- 

“ 

“ 
aa 
un 

Wa — 
N 
— 


5 o 5 “ La sr 3 o . 

Sila 5 & 5 - pa - - - Ta 

Ba IS IR SUN #3 
- 


in Tag ade A Je Bias 


8902. Al Hasan bin Sa'id bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, Zakariya bin Yahya As-Saji menceritakan kepada kami, Abu 
Daud menceritakan kepada kami, Abu Tsaur menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata: Apabila 
penurut hawa nafsu mendatangi Malik bin Anas, maka dia berkata, 
“Ketahuilah, bahwa aku di atas hujjah yang nyata dari Rabbku dan 
agamaku, sedangkan engkau adalah yang mengadu kepada 
pengadu sepertimu, lalu engkau mendebatnya.” Dia juga berkata, 
“Aku tidak memandang bagi seseorang yang mencela sahabat 
Nabi #8 mempunyai bagian dalam !fai.” 


. 


"10, PN 0 2 or “18, 
IS WS JA Ep Olah UoaS —NIY 


£ 
. 
- 


s0 2. ? 


3 t 8 7. : ses Papa 8 - 40 P 
NU ARA jai PAS ja KA Ia 


46 


Hilyatul Auliya 


nan 11 


IE Ust A3 ai MIL La -J6 


ala Sa mila Gl 3 333 Gal 5 


8903. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
Manshur bin Abu Muzahim menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Aku mendengar Malik bin Anas -setelah disinggung tentang Abu 
Hanifah- berkata, “Dia menyulitkan agama, dan barangsiapa 
menyulitkan agama, maka dia bukan dari ahlinya.” 


PA 


PU 
Gan Io Jong IN ye aka 
JB Sari 1633 AeSug da At yA 


8904. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
Isma'il bin Ibrahim Abu Ma'mar menceritakan kepadaku, dari Al 
Walid bin Muslim, dia berkata: Malik bin Anas bertanya kepadaku, 
“Apakah Abu Hanifah disebut-sebut di negerimu?” Aku menjawab, 
“Ya.” Dia berkata, “Negerimu tidak layak untuk dihuni.” 


47 


Hilyatul Auliya" 


Pa 
La “9 - 


WS IA Ip OKI GS —AA 0 


ala 33 IA Bi baja Bei 33 Ladi 


Iabedh AB Ia MG — demi 
SI ISS yA op BIG Ke SI 2G pon 
Ka 5 Sad Joki GA aa lu JUS 5 
GS GE da3 UG JS 3 Na 


A 


papa KE LI EL IN . 
IS dis bts ia Ane Uc 


8905. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Ishag At-Tustari menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Khalaf bin Ar-Rabi' Ath-Tharasusi -—dia termasuk golongan #sigah 
kaum muslimin dan ahli ibadah mereka- menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku sedang berada di sisi Malik bin Anas, lantas 
ada seorang lelaki masuk menemuinya, lalu dia bertanya, “Wahai 
Abu Abdullah, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang 
mengatakan bahwa Al Our'an adalah makhluk?” Malik menjawab, 
“Zindig, bunuhlah dia.” Lelaki itu berkata lagi, “Wahai Abu 
Abdullah, aku hanya menuturkan perkataan yang aku dengar.” 
Lalu dia berkata, “Aku tidak mendengarnya dari orang lain, tapi 


“&: Na 


Hilyatul Auliya" 
aku hanya mendengarnya darimu.” Dia menganggap besarnya 
perkataan itu. 


Pe 


BU oi Dah Gi KE Bis AAN 


Lib 1Igis BSI APU Lag IE LA 


ad 
£ 


4 £ » AA 4 g. 2 5 
Pdaii Kmih G3 MU ES yap eh UI 
SJE IE AN IS TAN 


8906. Muhammad bin Sulaiman bin Ibrahim Al Hasyimi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Hammam Al Bakrawi berkata: Aku mendengar Abu Mush'ab 
berkata: Aku mendengar Malik bin Anas berkata, “Al @ur'an 
adalah kalam Allah, bukan makhluk.” 


WAS bl ae 3 dai) SAS AAN 


-, t bl s4 0 4.07 cad . 0 o 3g 
SK KAA la Sh Gi KE 
£X Pi 
umi ul 3 Bas GS yA up La 3 
” - 30 Pr 


8907. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Ahmad bin 


49 


Hilyatuk Auliyia mm ob ana 


Muhammad bin Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Umar 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Uwais menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Malik bin Anas berkata, “Al 
@ur'an adalah kalam Allah, sedangkan kalam Allah termasuk 
Allah, dan tidak ada sedikitpun dari Allah yang berupa makhluk.” 


aa 3 AR GA SAS —AASA 


. 0» o- “Po, 4 . (ANA TA o LT. 
Bb A5 SAS dgag USUS 03 Iala 


TAN J3 — USS S3 — FA 


8908. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Abdul Bagi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar An-Nadhr bin Salamah bin Syadzan 
berkata: Abdullah bin Nafi' menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Malik berkata, “Seandainya seseorang 
melakukan dosa-dosa besar semuanya setelah dia tidak 
mempersekutukan Allah, kemudian melepaskan diri dari semua 
hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah ini -lalu dia menyebutkan perkataan 
lainnya-, maka dia masuk surga.” 


50 


Hilyatul Auliya' 


Bh op GE 3 IE SIS AAA 
ala Cas LIA Ti Pi ea Cie 


K0 1001 


3 ARA SAS jas I GA SAS teng Hi 
133 BS al oi LIL ie SE dl ae 


ob REA NG SE ae Uu 6 JS 


. 


1 “5 « . o Aa . Pd # 5, o 2 Td LA Pd P- 
Fe JUA Ga A59 giga Sa ML Ang las 
IE Log 3 y LXI Jaka II dl 
at Pp PP Pap &. La. 9. Mad 
2 S3 Kah BE TA MA 
o . 1 d0. 017 o p 
25 Ka at V3 odaika 35 Kn LS 2lEr 
2, 0 o, 2 A0 3 o- 
Heh XS jga, Maa & Ta Ka 
8909. Muhammad bin Ali bin Muslim Al Udaili 
menceritakan kepada kami, Al adhi Abu Umayyah Al Ghalabi 
menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan 
kepada kami, Mahdi bin Ja'far menceritakan kepada kami, Ja'far 


bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Kami berada 
di sisi Malik bin Anas, lantas ada seorang lelaki mendatanginya, 


51 


Hilyatul Auliya" 


lalu berkata, “Wahai Abu Abdullah, "Tuhan Yang Maha Pemurah, 
Yang bersemayam di atas Arsy? (Os. Thaahaa (20): 5), bagaimana 
Dia bersemayam?” Malik tidak pernah menemukan sesuatu seperti 
yang ditemukannya dari pertanyaannya ini, maka dia pun 
memandangi tanah sambil menekan-nekannya dengan ranting 
yang ada ditangannya hingga berkeringat, kemudian dia 
mengangkat kepalanya dan membuang ranting itu, lalu berkata, 
“Mempertanyakan bagaimana itu tidaklah masuk akal, 
bersemayam-Nya bukan sesuatu yang majhul, mengimaninya 
adalah wajib, dan mempertanyakan itu adalah bid'ah. Aku kira 
engkau pelaku bid'ah.” Lalu dia memerintahkan (untuk 
mengeluarkan orang itu) sehingga dia pun dikeluarkan. 


BAL Al Ke 33 kanbil SAS —AAN 
SIB cal A8 33 GB GAS BELI 3 IP 


- o Z & o- 4. Aa & 0. 
yag Ulu Sie sipit ujais ul Lag 
z Pd 


6 


# 


, Co 4 £ . Pra 4 £ 

Ie la PEG IN Ieab A53 2s 
PA GUNA IU JG ag dh Ops A3 
"mil 1 apa A Ing ae AK ng In J33 
.ho 


8910. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 


52 


Hilyatul Auliya' 


Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abu Hafsh berkata: Aku mendengar Malik bin Anas 
membaca, “Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu 
berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat” (@s. Al 
@iyaamah (75): 22-23) para ulama ada yang mengatakan, kepada 
pahalanya.” Malik berkata, “Mereka bohong, lalu dimana posisi 
mereka dari firman Allah Ta'ala, Sekali-kali tidak, sesungguhnya 
mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhan 
mereka. (Os. Al Muthaffifiin (831: 15).” 


8 LG 


BI SAS DES 3 AE HL SAS —AAMA 


N Koe RU ,, A07 Ah, 20 anak z 
HA Ie AS elo IIA Sis 533 Yi 


Pap 4 


AN Sate MEI sh 33 SMU JB JB 3 


“ 


o 407 boat Lo f2 

MU JA A3 Ig 53 

8911. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, Ibnu Abi Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Shalih menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas berkata, 


“Manusia akan melihat Allah Azza wa Jalla pada Hari Kiamat 
dengan mata mereka.” 


hoo 1 2P @A 0d Bon YP, 
IE WAS IP Op M1 IS oAS —AANY 


0, z0 119, 8 118, 2 2. 2g 
9 hg") wa gb MS € 3 CO 3 


Hilyatul Auliya” 
P AI At JI dsas AL Lha 25 JG 
Ws 5 dai SA Si IE 3 IE 


Tan MY TA SO 3 3 FI 


Ge 


Sa BG PNY tamah Ai pl, Kal Gp 
- » Kara cd : 27 
SEA JELAS SI 


8912. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Abu Hatim menceritakan kepada kami, 
Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Malik bertanya kepada 
seorang lelaki, “Kemarin engkau menanyakan kepadaku tentang 
takdir?” Dia menjawab, “Benar.” Malik berkata, “Sesungguhnya 
Allah Ta'ala berfirman, “Dan kalau Kami menghendaki niscaya 
Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk (bagilnya, akan 
tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) dari padaku: 
Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin 
dan manusia bersama-sama. (@s. As-Sajdah (32): 13), pasti terjadi 
apa yang dikatakan Allah Ta ala.” 


o- 


SEAL AA AN Ae AS —AANY 


o 


AAA IE hah LI ee NK 


54 


Hilyatul Auliya” 


13 ab TPT: UI 3 Un EP das 


Oo 


dari Pa ne Ni PU Ob dgn 


8913. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Sa'id bin Abdul Jabbar berkata: Aku 
mendengar Malik bin Anas berkata, “Pendapatku mengenai 
mereka adalah mereka diperintahkan untuk bertobat, jika mereka 
mau bertobat. Namun jika tidak mau, maka mereka dibunuh.” 
Maksudnya adalah golongan gadariyah. 


AS hat 5 Pay SAS —AAN 4 


OL 0. ea 10 2 2 hal aya 


8914. Al Hasan bin Sa'id bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, Zakariya As-Saji menceritakan kepada kami, Salamah bin 
Syabib menceritakan kepada kami, Marwan bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Malik bin Anas ditanya 
mengenai menikahkan orang yang berpaham gadariyah, maka dia 
pun membacakan, Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik 


55 


Hilyatul Auliya 


dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. (@s. Al Bagarah 
(2: 221).” 


os 


Bab AS H5 BII KAL —AANO 


2 20. Syed Kat MN Fan 3 49 3g 
De G3 Olais Lag JB BEI X3 


£ .. 


LE SE SAS NE cin data IA 


2 J3 IE laa 25 M3 MU II 33 
LAN JUS (AS lt ale Bt Teo Ai db 


dad BG Bit ju Suu Ju sesi 


sae .5.. 3 


ar aa 2 Sis MA 3 Ketok 
8915. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Utsman bin Shalih dan Ahmad bin Sa'id Ad- 
Darimi, keduanya berkata: Utsman menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ada seorang lelaki yang datang kepada Malik, lalu dia 
menanyakan suatu masalah, maka Malik berkata kepadanya, 
“Rasulullah $& bersabda demikian.” Lalu lelaki itu bertanya, 
“Bagaimana menurutmu?” Maka Malik membaca, “Maka 
hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan 
ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih. (Os. An-Nuur (24J: 
63).” 


56 


Hilyatul Auliya 


A5 


GIS JAE 13 BI AE SAS —AANN 
Ian sah Eta ea pe 


apa Pa 


Ce an JB Jb da Na yah Aa A 
ALI JR NE 5 s3 2 Net 


8916. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Karim menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Abdullah bin Manshur menceritakan 
kepada kami, Al Junaini menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Malik bin Anas berkata, “Hendaklah kalian menjauhi para 
penganut paham liberal, karena sesungguhnya mereka itu adalah 
musuh-musuh Ahlus Sunni 


LP, : PP 5 16, 

KAL Cl KE IP IAI SIS —AANV 

8 Ag a42 10 350. “0, Lag 0 10 4g 
3g “9 (N) 


N & 
0, 10 H - . PE 20 30.3 Khana 


z 


hg Ir33 dp OGYI 1d, SU a8 :J6 


8917. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Ja'far bin 
Muhammad Ash-Sha 'igh menceritakan kepada kami, Suraij bin 


57 


Hilyatul Auliya' 


An-Nu'man menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi' 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik berkata, “Iman 
adalah ucapan dan perbuatan, yang bisa bertambah dan 


SALA Ke 33 kenlil SAS —AANA 
desah MN 8 33 182 SIS BELA Ip AAA 


SE Ang ale Bl Ko AI Jaty Abal La 
s. . Bi H GG yu 1 o1s # 9 01- ic 
Fine AN 3 GS 3 gal Ye AAS SG 


“ 


Bo KAT ea Btn o efL LE GK 
SA 33 gado Ja a5 ala JI 0S 
8918. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 


Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Sawwar bin 
Abdullah Al Anbari menceritakan kepada kami, ayahku 


58 


Hilyatul Auliya" 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas berkata, 
“Barangsiapa mencela seseorang dari kalangan sahabat Rasulullah 
#&, atau ada kedengkian di dalam hatinya terhadap mereka, maka 
dia tidak mempunyai hak terhadap fai kaum muslimin.” Kemudian 
dia membacakan firman Allah Ta'ala, “Apa saja harta rampasan 
(hi) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya.” Hingga, “Dan orang- 
orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), 
mereka berdoa, “Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan 
saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, 
dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami.” 
(@s. Al Hasyr (59): 7-10) 


Jadi, barangsiapa yang mencela mereka atau ada 
kedengkian di dalam hatinya terhadap mereka, maka dia tidak 
mempunyai hak terhadap /ai. 


Ca “3 “5 (3333 pkn ang aa AA ap Sl 


Aas M5 19535 SM Kis US JB — 3 J3 
in page bana ma 


AN 


- C o 
Pa Gx a02 “L2 D1 3:4 SK .. 
AG (IA Tana CA, aa png Pe La pi) oAa 


SL J3 Iva Te KK 5g) c FAN Sam 


Hilyatul Auliya” 


Jne AA Inai Se be ali 3 ai Ia 
AVI 33 alas de Io di 
8919. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ishag bin Ahmad menceritakan kepada kami, Rustah Abu 
Urwah -seorang lelaki dari keturuanan Az-Zubair- menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Kami berada di sisi Malik, lalu mereka 
menyinggung tentang seseorang yang mencela para sahabat 
Rasulullah #&, maka Malik membacakan ayat ini, “Muhammad itu 
adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia 
adalah keras”, hingga, “tanaman itu menyenangkan hati penanam- 
penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang- 
orang kafir,” (@s. Al Fath (48): 29), lalu Malik berkata, 
“Barangsiapa yang di dalam hatinya terdapat kebencian terhadap 
seseorang dari antara para sahabat Rasulullah #&, maka dia 
termasuk dalam ayat ini.” 


BA Ml AG Ip kantil SAS —MAY 
Ep o- 0 .g3 3 0 x0 a 
II HI AE HE ag Bh 
Ip aa ih A25 Ite3 Usasla » ais ya! 
ME SE 3 HK 


60 


Hilyatul Auliya 


8920. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami: Aku mendengar 
Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Rizmah berkata: Aku 
mendengar Waki' berkata: Aku mendengar Malik bin Anas 
berkata, “Sungguh mengherankan, Ja'far dan Abu Ja'far 
menanyakan tentang Abu Bakar dan Umar &:.” 


Ie SAS is BN SMU SIS —AAYA 

pat le adi ab ye mh 
HMS PL RI LE KM 
OS Lah S| JG yi 5 Uu SIS Ah 


Ke Ke AS gi oh ET Ah, 
bi 2 BE AI Uh Gaal ala 
ME er FI emg GE Si Long 
Oa KENA Nnpeig AN IE Iko 

ale EA Ko at3 Li ih SY 
LI FM LB R3 3 MI AG JB 


61 


Hilyatul Auliya' 


Gg Ing Su JA IE Gi Au Giaa 
Ba 


8921. Abu Bakar Al Ajurri menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Abdul Hamid menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Al Junaid menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Bukair menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb 
menceritakan kepadaku, Malik bin Anas menceritakan kepadaku, 
dia berkata: Ada seorang rahib di Syam, ketika dia melihat sahabat 
Rasulullah & yang pertama tiba di Syam dan yang serupanya, 
maka dia berkata, “Demi Dzat yang nyawaku berada di tangan- 
Nya, para pengikut setia Isa bin Maryam #2 yang disalib di atas 
kayu dan dibelah dengan gergaji-gergaji itu tidak mencapai 
kesungguhan yang dicapai oleh para sahabat Muhammad $&.” 
Abdullah bin Wahb berkata, “Aku tanyakan kepada Malik, “Engkau 
berkenan menyebutkan nama-nama mereka?.” Dia pun 
menyebutkan Abu Ubaidah, Mu'adz, Bilal dan Sa'd bin Ubadah. 


Pa 


Ag is der & PASAL —AAYY 
5 batal Bis AH Ne Inai 


BPA KE SAS cenba  IA G Maen 


G5 3 


aan: Ol LIL SI gi Uu Lag JG AA 
Ai ab pe bb ai 


62 


Hilyatul Auliya" 


Z 
21 Le 


5 SIS GEN IL IS all 

3 Pd La peda 

bs GR Sonhaj AAN FA IS K5 J3 
IA 


8922. Abu Bakar Al Ajurri menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Abdul Hamid menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Al Junaid menceritakan kepada kami, Al Harits 
bin Miskin menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Malik bin 
Anas menceritakan, bahwa Shalih bin Ali ketika datang ke Syam, 
dia menanyakan kuburan Umar bin Abdul Aziz, namun dia tidak 
menemukan seorang pun yang memberitahunya, hingga dia 
ditunjukkan kepada seorang rahib, lalu dia datang menemui, lantas 
dia ditanya mengenai itu, maka dia pun berkata, “Apakah kuburan 


Ash-Shiddig yang engkau maksud? Itu berada di lokasi pertanian 
itu.” 


.. a - Pi KP, et RA 
AG AN OM YP BAN S5 de 13 IA 


- 
# 


KI WS "dala ME EN la Lim 
Ig ga IE SG LB LAS AN S3 yh 


63 


Na aa aan LAN 


Hilyatul Auliya” 
GB Ine SE us ebi IG Li Lk 


Pa 


Ya SIG JAN YUL SKA BP en 


8923. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Al @a'nabi 
menceritakan kepada kami, dari Malik, bahwa telah sampai 
kepadanya, bahwa Isa alaihissalam berkata, “Janganlah kalian 
memperbanyak perkataan tanpa berdzikir kepada Allah, sehingga 
akan membuat hati kalian keras, karena sesungguhnya hati yang 
keras itu jauh dari Allah, tetapi kalian tidak mengetahuinya. Dan 
janganlah kalian memandang dosa-dosa orang lain seakan-akan 
kalian adalah para majikan, tetapi lihatlah itu seakan-akan kalian 
adalah budak, karena manusia itu ada dua macam, yaitu yang diuji 
dan yang diberikan kebaikan, maka kasihanilah mereka yang diuji, 
dan pujilah Allah atas kebaikan.” 


Wis Pa 2S Al Ci —ha1t 
Uu 5 2 LA GS NE Ip AS 
ya CG 1dsis OS ENI ale hme 3 
SEL 3 , ek esi Jd c Ka sd er 
3 23 Gaji Aa) F3 


64 


Hilyatul Auliya" 


8924. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Khalid menceritakan kepada kami, Al @a'nabi 
menceritakan kepada kami, dari Malik, bahwa telah sampai 
kepadanya, bahwa Isa #2 berkata, “Wahai Bani Israil, hendaklah 
kalian mengkonsumsi air jernih, sayuran yang segar dan roti 
gandum, dan janganlah kalian mengkonsumsi roti terigu, karena 
kalian tidak akan mensyukurinya.” 


- 
ME 1,0 


Bas AA is sg SIS —AAYO 
SI UBI ah L pH 
sis ebi Sip 106 Ls & Asu 
eU SI 


8925. Abu Bakar menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, Al @a'nabi menceritakan kepada 
kami, dari Malik, bahwa telah sampai kepadanya, bahwa Lugman 
Al Hakim ada yang bertanya kepadanya, “Apa yang engkau capai 
sehingga kami melihat apa yang kami lihat?” Dia menjawab, 
“Berkata jujur, menunaikan amanat, dan aku meninggalkan apa 
yang tidak berguna bagiku.” 


Hilyatul Auliya' 


8926. Abu Bakar menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, Al @a'nabi menceritakan kepada 
kami, dari Malik, bahwa telah sampai kepadanya, bahwa Umar bin 
Khaththab berkata, “Sesungguhnya aku suka memandang kepada 
gari' yang berpakaian putih.” 


OS 3 MAA 33 GS GAS —AAYV 


“ 


G » “19, A z1 Pad 1P 
Loe Ietel WS plal Pkl Uas 
2 3 
, o L, o- cf 10 3 - “19 - of 
(3 3 alam AS Kh A3 UK AS «wal 
2 Ea ae 
Pe 7 To CA Pa, KIT Tia 6 - 
Ugal Oya Ie Je: “aa! aa 
o K2. Pap ! - Es 7 


8927. Al Hasan bin Muhammad bin Kaisan menceritakan 
kepada kami, Isma'il Al @adhi menceritakan kepada kami, Isma'il 
bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, Malik bin Anas 
menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, 
dia berkata, “Umar bin Khaththab berkata, “Belajarlah wahai 
manusia, bahwa putus asa adalah ketidak butuhan, dan 
barangsiapa yang berputus asa dari sesuatu, berarti dia tidak 
membutuhkannya.” 


66 


Hilyatul Auliya 


Ta aa A3 Tea NGA ENGYK 


yg 3 Op Ctrl Wis si na 


8928. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Isma'il Al @adhi menceritakan kepada kami, Isma'il bin Abu 
Uwais menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada 
kami, orang yang aku ridhai menceritakan kepadaku, bahwa Umar 
bin Khaththab menasihati seorang lelaki, dia berkata, “Janganlah 
mengajukan keberatan mengenai apa yang tidak berguna bagimu, 
dan jauhilah musuhmu serta waspadailah teman dekatmu. Tidak 
layak amir suatu kaum, kecuali yang takut kepada Allah, dan orang 
kepercayaan suatu kaum tidak setara dengan apa pun. Janganlah 
engkau bergaul dengan orang lalim untuk belajar dari 
kelalimannya, dan janganlah engkau sampaikan rahasiamu 


67 


Hilyatul Auliya 
kepadanya, serta mintalah pendapat orang-orang yang takut 
kepada Allah mengenai urusanmu.” 


ES MA 5 IA Wis —paya 


- 
#£ a 
- - 


| colyal ol dna C3 & aa RU (Te Gas 
io Tan en nebak aa 
Ag ME lo Ia LE bls CS 
5 PP s3 1 (TEA NN eny Pa 0... 
AG 1 Ejeia olah las ogls Ugaag US ang 
— Ega Uap LG ag Ea IT KAN SIN 


— 


181 1 0A 2 KI or BE ANU Ae 
“IA Ga JA il 6 jas ES 3 3 
Yd “, 

Pa Taka ad 3. 8y K Aa Lae og, Je se 
Y 3 Crab Eka YG WES sih GS 
ls ON Et 2 si ls JG Ulas 

- 4? Pal ena 

# 


OS Oh GE UE ag Tu 
C3 3 S3 Cp Hli2 IS INI GAN AA 


o £ Ly 101 


Hilyatul Auliya 


8929. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Isma'il bin Ishag Al @adhi menceritakan kepada kami, 
Isma'il bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, Malik 
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, bahwa ada 
seorang wanita di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi 
#&, bersama sejumlah wanita lainnya, lalu seorang wanita di antara 
mereka berkata, “Demi Allah, aku akan masuk surga, sungguh aku 
telah memeluk Islam, dan aku tidak pernah berzina serta tidak 
pernah mencuri.” Kemudian dia bermimpi, di dalam mimpinya 
ditanyakan kepadanya, “Engkaukah yang memprediksikan bahwa 
engkau pasti masuk surga? Bagaimana bisa sedangkan engkau 
pelit dengan apa yang tidak berguna bagimu, dan engkau 
membicarakan apa yang tidak berguna bagimu?” 


Yahya melanjutkan: Keesokan harinya, wanita itu masuk ke 
tempat Aisyah radhiyallahu anha, lalu memberitahunya tentang 
mimpinya, maka Aisyah berkata, “Kumpulkan para wanita yang 
dulu pernah bersamamu ketika engkau mengatakan apa yang 
engkau katakan itu.” Lantas dia pun mengirim utusan, lalu para 
wanita itu datang, kemudian dia menceritakan kepada mereka 
tentang mimpinya itu. 


SS JG cal IS Sp AS KUA ena aa 3 


ASI 3 An era ai L UV “ Sa 


69 


Hilyatul Auliya” 
LA AG IS Up y Opa 


Ola JUN Aa Gen YES AN 53 Akan GIE) 
“ve 


8930. Abu Zur'ah Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al 
Istirabadzi menceritakan kepada kami, Muhammad bin @Garun 
menceritakan kepada kami, Abu Hatim menceritakan kepada 
kami, Abdul Aziz bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ukiran cincin Malik bin Anas adalah, “Cukuplah Allah 
menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung", 
lalu hal itu ditanyakan kepadanya, maka dia menjawab, “Dan 
mereka berkata, “Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan 
Allah adalah sebaik-baik Pelindung.” Maka mereka kembali dengan 
nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat 
bencana apa-apa.” (@s. Aali Imran (3): 173-174). 


Ie ae XS 3 X2 ISP Gs — NAYA 


3g KA 


Nee Wa dea Sg Bp Ws 

CI Lag J6 SI Ke Ae 33 
of staf Ta SEA 10 s2 sks £. 
IA Urea SA Ah J dB: IA 


. 


” 


LJUS SSI Ih GRAN Ii 183 1Kent 


70 


Hilyatul Auliya" 


:JG fan SAN US BBI jp 


- 


lag le AI Jie A8 does spt yah HA 
AN SI 35 SIS Y :JB CAB Jae 
II Se sni 3 ati opal 
X3 AS PDA KA Ina SE Aa 3 


Ka 
N 

N 

5 


8931. Muhammad bin Abdurrahman bin Sahl 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Adam Al 
Jauhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin 
Abdul Hakim menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Asy-Syafi'i berkata: Muhammad bin Al Hasan bertanya 
kepadaku, “Apakah sahabat kami yang lebih berilmu ataukah 
sahabat kalian.” Aku balik bertanya, “Engkau ingin menentang 
atau berlaku adil (subjektif)?” Dia menjawab, “Berlaku adil.” Aku 


71 


Hilyatul Alya — —  — 


bertanya lagi, “Apa hujjah kalian?” Dia menjawab, “Al Kitab, As- 
Sunnah, ijma' dan giyas.” 


Asy-Syafi'i — melanjutkan: Aku bertanya, “Aku 
persumpahkan engkau kepada Allah, apakah para sahabat kami 
lebih mengetahui tentang Kitabullah ataukah sahabat kalian?” Dia 
menjawab, “Sahabat kalian.” Aku bertanya lagi, “Apakah sahabat 
kalian lebih mengetahui pendapat-pendapat para sahabat 
Rasulullah #& ataukah sahabat kami?” Dia menjawab, “Sahabat 
kalian.” Aku berkata, “Lalu adakah yang tersisa selain giyas?” Dia 
menjawab, “Tidak.” Aku berkata, “Kami lebih sering dijuluki 
sebagai para ahli giyas daripada kalian, dan sesungguhnya giyas 
pada ushul itu bisa memahami giyas.” Dia berkata, “Yang 
dimaksud dengan sahabatnya itu adalah Malik bin Anas #5.” 

10 3434, oy z0 13-24 “19, 
Op KI mnta Op KS UI —AAYY 
z 333 LL. 


Lp OB Ip MA Mods YG Nai) 3g 


. 


- 


£ 4 of o . o ITE 
Lag dah DUS GH WN Lag :JU 


BN SS IE AN PN sda LA 


8932. Muhammad bin Ibrahim dan Muhammad bin 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Zabban bin Habib menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata: Aku 
mendengar AsySyafi'i berkata, “Tidak ada kitab setelah Kitab 


72 


Hilyatul Auliya 
Allah Ta'ala yang paling banyak benarnya daripada Muwaththa ' 
Malik.” 
o 2 s & o- 
IE Ip KLM AS 


aA 


K6 33 IE Gis dea G3 Ag Soal WAS 


JB 2dsis SN LAS IE SI IE 3 AI 

SE ot op Ma da Si adi 33 KE 
o - g 4 £... Sa 3 

ba 31 Uni ia AS BI 1dih 0G GASG Inam 


Mu IE 4513 ISL 0463 1IG Eat Flants 
2gle Sos Ho be AN A3 V3 Ia 
VI Mu R3 Die S3 Pra) 
Se abis Ipa 1s SE a25 SEE Cena 


Ale Pia SA 3 KEL IKA SAN 
art & Sasa o Sis ISI 23 


73 


Hilyatul Auliya 


8933. Abu Abdullah Muhammad bin  Makhlad 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Adam Al Jauhari 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul 
Hakim menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Asy-Syafi'i berkata: Muhammad bin Al Hasan berkata, “Aku 
belajar kepada Malik bin Anas selama tiga tahun lebih.” Dan dia 
mengatakan, bahwa dia mendengar darinya secara langsung lebih 
dari tujuh ratus hadits. Dia berkata, “Jika dia menceritakan hadits 
kepada mereka dari Malik, maka rumahnya penuh dan banyak 
orang yang datang kepadanya hingga tempatnya sempit bagi 
mereka, tapi jika dia menceritakan hadits dari selain Malik, maka 
hanya sedikit yang mendatanginya. Lantas dia berkata, “Aku tidak 
mengetahui orang yang lebih buruk pujiannya terhadap sahabat 
kalian daripada kalian, yaitu jika dia menceritakan hadits kepada 
kalian dari Malik, maka kalian penuhi tempatnya, dan jika dia 
menceritakan hadits kepada kalian dari pada sahabat kalian, kalian 
hanya mendatanginya secara terpaksa.” 


74 


Hilyatul Auliya" 


c - 


TE AAN SA 2Iais HE OS eh IG KA 
A33 GA IM SUS Was AA JG PI Ja 


ad 
“ 


ya G3 IL Ola 


8934. Abu Abdullah Muhammad bin  Makhlad 
menceritakan kepada kami, Musa bin Harun bin Makhlad 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin 
Muhammad Al Bazdi menceritakan kepada kami, Abu Ya'gub bin 
Suhail Al Usyuthi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Ibnu Abi Rukain berkata: Aku mendengar Muhammad 
bin Idris Asy-Syafi'i berkata: Bibiku mengatakan kepadaku -ketika 
kami di Makkah-, “Malam ini aku bermimpi sangat menakjubkan.” 
Maka aku bertanya kepadanya, “Apa itu?” Dia menjawab, “Aku 
bermimpi seakan-akan ada seseorang yang mengatakan, orang 
yang paling berilmu di bumi telah meninggal.” Asy-Syafi'i berkata, 
“Lalu kami memperhatikan hal itu, ternyata itu adalah hari 
meninggalnya Malik bin Anas.” 


3g 


Pa u AN IS Op IP Sa —NAY Oo 


o A92 


M3 KE SAS GT ED AA GIS 
P1 — Igis CAME LIS IE SM IE 


Ba IL JS -— bas ya 3 MI “3 


75 


Hilyatul Auliya” 
SG 2 JUS UaLA ISULI D SAS Sis 


o 


- 6 0. GA AA oz o Sg os T o PE 


3 
Ta 
# 

8935. Muhammad bin Abdurrahman bin Sahl 

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Adam 

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul 

Hakam menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 

Asy-Syafi'i berkata -yang mana ada seorang lelaki yang 

menyebutkan sebuah hadits kepada Malik- lalu Malik bertanya 

kepadanya, “Siapa yang menceritakan kepadamu?” Lalu dia 

menyebutkan sanad yang terputus, maka Malik berkata 

kepadanya, “Pergilah kepada Abdurrahman bin Zaid, dia akan 
menceritakan kepadamu dari ayahnya dari Nuh.” 


SE SAS centil 5 KE SAS MAY 


aa 
PN 


ES Gi ES Oh ji KA 3 
aa la «ag IE — JG uk ME 
Aa ta ep Sah ag 


8936. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Ali bin Ahmad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 


76 


Hilyatul Auliya' 
Maryam menceritakan kepada kami, Khalid -yakni Ibnu Nizar- 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Malik bin 


Anas mengatakan kepada seorang pemuda Ouraisy, “Wahai anak 
saudaraku, belajarlah adab sebelum engkau belajar ilmu.” 


YM 3 IE 13 KIE SAS —NANYV 


UK 33 23 BIS bla LA 


Tu LG 


AK 
SI M3 Sih A3 IN 3 Ea j6 
Ye Yo 3 Ag Uu gb 


L. 0 


Sya 3 6 Ol 


8937. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Abu Isma'il At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, 
Nu'aim bin Hammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Ibnu Al Mubarak berkata, “Aku tidak pernah melihat 
orang yang mulia seperti Malik bin Anas, dia tidak banyak shalat 
dan tidak pula puasa, hanya saja dia memiliki amalan rahasia.” 


take op aa 3 SA SS —AAYA 


PT 


Ola Ep ART is GUY Ide & IE Gis 


Spa L NN Pee Mn ng PGA IE bag JG 


77 


Hilyatul Auliya' 


3 ch 


3 3 Sh da 3 LN IG CO IE 
le DI A3 JSI 


8938. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Sinan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Abdurrahman bin Mahdi berkata, “Aku tidak pernah membacakan 
kepada Malik yang lebih memantapkan jiwaku daripada apa yang 
aku dengar darinya. Suatu hari aku katakan kepada Malik -dan 
aku ingin memantapkan jiwaku, di masjid Rasulullah &—-, “Wahai 
Abu Abdullah, sungguh aku telah meninggalkan keluarga hingga 
aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka setelah 
keberangkatanku.' Dia tersenyum lalu berkata, “Aku juga telah 
meninggalkan keluargaku, kini mereka di rumah dalam keadaan 
aku tidak mengetahui apa yang terjadi pada mereka.” 


305 X3 


IA Gis Ujian Bp KA SIS —MAYA 
Ka Carr hana 25 Ore metal (Gis GEN 23 33 


Eta Sad "JB - Y UV u£ en PS 5 


78 


Hilyatul Auliya 


Kk 3 


9 ga 3 Rif Y yg ga AA je aa 


Ivo asi) 3 2 GA F3 3g AS Vc — 
8939. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Sa'd bin Abdul Hamid 
menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas, dia berkata, 
“Tidak ada yang lebih mirip dengan buah-buahan surga daripada 
pisang. Tidaklah engkau mencarinya di musim dingin dan di 
musim panas, kecuali engkau mendapatinya.” Lalu dia 
membacakan ayat, “Buahnya tak henti-henti” (@s. Ar-Ra'd (131: 
35). 


Se 23 Hi Ka Lu 


s 2 5 sd - AG, KI 2 P3. 
3 CE KA ES LN EA 
gl Gas Bara ad 5 Sea BS 0 


Tag) & al 25 SL Je 3 si -JE Ada 


N 


& 
ojo 


AI BSI uga 


Ps 


340 
OKI 


| 


8940. Abu Ali Al Husain bin Muhammad bin Al Abbas Al! 
Fagih Al Aili menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim bin Adi 
menceritakan kepada kami di dalam kitabnya, Al Abbas bin Al 


79 


Hilyatul Auliya' 


Walid Al Bairuti menceritakan kepada kami, Abu Khulaid 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku belajar kepada 
Malik, lalu aku membaca Al Muwaththa' dalam empat hari, lantas 
Malik berkata, “Itu ilmu yang dikumpulkan seorang syaikh selama 
enam puluh tahun, kalian mempelajarinya hanya dalam empat 
hari, selamanya kalian tidak akan paham'.” 


a 


G1 0 G4 o o, 1 1, 
o- G 20 ATA 
IS ep 2S In takra E& 3! 5 PN 
1 te - - 01 o, o “0, To 
Ag Y Je Kak ah 5 Bas kpr 
3 202 Petai 
Op ah 4 3 25 dal IS Ia Lap G3 
Asrl 18 Je 

8941. Al Husain bin Muhammad bin Al Abbas 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Hatim 
menceritakan kepada kami, Yunus bin Abdul A'la menceritakan 
kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Malik, 
dia berkata, “Tidak seorang pun yang akan mencapai ilmu ini 


hingga kefakiran membahayakannya dan mengutamakannya atas 
segala keperluan.” 


AS AN AE OP IA 


Bab 3 3 Mun ad ena 
- -. z Bi - ai “ 


80 


Hilyatul Auliya" 
Se 
Isis CeAbAA 3 UT Lag 2ais — Ieall 
Sei Isis PA Lag 
4 SIT BE akh Vj tas ad ya 
| AA NN AN AN ME KAMU 
| aa Ipa Ja sa IE da 
IP PU SAB JR US aa Je jl YAI 
ai S3 CIjawa S5 Jd! Su J3 si 


BAG UE as EA io 3 Oa 


4 ra 
rd s£ 


C 


“ 


IS Sis IASS AAN 
IE alas de Ko 3 Ia mi dl 

Il 1IE3 Oyakas PE 35 Kadi 
dAR$ MJ LE SN Ii WS Wa 3 


ARK 0, 2 2 AT Dn RE 2 BA Uta 
09SA9 Ab 019 0g Abs Ahh yu S3 


Hilyatul Auliya” 


8942. Ahmad bin Ubaidullah bin Mahmud menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Ahmad Ubaidullah 
bin Muhammad Al Fagih Al Fagir berkata: Aku mendengar 
Abdullah bin Muhammad bin Ali Al @adhi berkata -—di Ad- 
Dinawar-: Aku mendengar Abu Zur'ah Ad-Dimasygi berkata: Aku 
mendengar Abu Mushir berkata: Al Makmun bertanya kepada 
Malik bin Anas, “Apakah engkau punya tempat tinggal?” Dia 
menjawab, “Tidak.” Maka dia pun memberinya tiga ribu dinar dan 
berkata, “Belilah tempat tinggal untukmu dengan ini.” 


Abu Mushir berkata: Kemudian Al Makmun hendak 
memberikan kehormatan, dia berkata kepada Malik, “Kemarilah 
bersama kami, karena aku ingin membawa manusia kepada .A/ 
Muwaththa " sebagaimana Utsman membawa manusia kepada Al 
Our'an.” Dia (Malik) berkata, “Kau tidak punya jalan untuk itu. 
Demikian itu, karena para sahabat Nabi & berpencar setelah 
ketiadaan beliau di berbagai kota, lalu mereka menyampaikan 
hadits, sehingga ada ilmu tersendiri pada penduduk setiap kota. 
Dan tidak ada jalan untuk keluar bersamamu, karena Nabi & telah 
bersabda, Dan Madinah lebih baik bagi mereka seandainya 
mereka mengetahui” Beliau juga bersabda, “Madinah 
menghilangkan keburukannya sebagaimana peniup pandai besi 
menghilangkan karatnya besi”! Ini dinar-dinarmu, jika engkau 
mau, silakan ambil, dan jika engkau mau, tinggalkanlah.” 


0A 30 A0 


Lie 1G bl KE 3 KA Gis —hAtY 


- 


II Ae ui bag Ih sei Au 


Gi 


- 


1 HR. Al Bukhari (Shahih A/ Bukhari, pembahasan: Keutamaan Madinah, 1871): 
dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Haji, 1382) dengan redaksi yang serupa. 


82 


Hilyatul Auliya' 

0 Ih 9 2 3 RR HS 

LIS 1 Igis Sal Oli 33 IA LAS dai 
S3 na 


OA Lag SA 2 Lega PI AS 


pad 


DI K5 ALI yeah 3 ed 


Lega FUI Sg Enda 3 Alah gal All 


8943. Ahmad bin Ubaidullah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Abu Ahmad Al @adhi berkata: Aku 
mendengar Abu Hatim Ar-Razi berkata: Aku mendengar Ahmad 
bin Sinan Al Wasithi berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin 
Mahdi berkata, “Sufyan Ats-Tsauri adalah Imam dalam bidang 
hadits, tapi bukan Imam dalam bidang As-Sunnah. Al Auza'i 
adalah Imam dalam bidang As-Sunnah tapi bukan Imam dalam 
bidang hadits. Sedangkan Malik adalah Imam dalam kedua bidang 
tersebut.” 


AB, hy ASF 20 A0 1G, 
wa GA IP 2p Olenlan IS —N444 
( Let | o- | Is aa Ta “3315 3 AA | 


83 


Hilyatul Auliya 

ID Sjak3 Ol Op ada Se LN 
1 ka By pt la 
Je asn 3 ISU RI al aa 
Asa aa Si Ius ale saga 
PSN Dare Ine Op II 3 Kaali daa 
SBY 8 La SA 3 pakis Aa sa AN 
AS At Ia 3) BE Flo ale Ah Io 
le DI Io 5 Sal AO ai NG H3 
3 AI Ia Ug tit Otak uh sa 


ALI WC SG alas ale di KA Jong Jemaah 


Hilyatul Auliya" 


8944. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami 
secara imal', Al Migdam bin Daud menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Malik bin Anas berkata: Harun Ar-Rasyid 
meminta pendapatku mengenai tiga hal, yaitu menggantungkan 4/ 
Muwaththa" di Ka'bah dan menganjurkan manusia untuk 
mempelajari apa yang di dalamnya, mengganti mimbar Nabi & 
dengan permata, emas dan perak, dan mengangkat Nafi' bin Abu 
Nu'aim sebagai imam yang memimpin shalat di Masjid Rasulullah 
#&. Maka aku berkata, “Wahai Amirul Mukminin, adapun tentang 
menggantungkan A/ Muwaththa ' di Ka'bah, maka sesungguhnya 
para sahabat Rasulullah & telah berbeda pendapat di banyak 
masalah furu' (cabang), dan mereka telah berpencar ke berbagai 
penjuru, serta masing-masing menganggap bahwa yang benar ada 
pada dirinya. Sedangkan tentang mengganti mimbar Rasulullah & 
dengan membuatkan yang baru dari permata, emas dan perak, 
maka menurutku, engkau tidak boleh menghalangi manusia dari 
peninggalan Nabi &. Sementara engkau mengangkat Nafi 
sebagai imam yang memimpin shalat manusia di Masjid Rasulullah 
&, maka sesungguhnya Nafi' adalah imam dalam gira'ah, dan 
tidak ada jaminan jika terjadi sesuatu yang ganjil di mihrab, maka 
hal itu pun akan ditetapkan atasnya.” Harun berkata, “Allah telah 
menunjukimu, wahai Abu Abdullah.” 


Diantara riwayat yang diriwayatkan secara musnad oleh 


4 
“j9 


r 0 3 oT 1,6, 
SIS KE Op Ole Una —AA 40 


#“i 
Tan £ 


| Bas 23 AR isa “ep Ola 3 BA 


85 


Hilyatul Auliya" 


PARI Sm 33 BIL Gis deg KA 


BEI Be Je Ay 


# 
83. ai 
SANG GUI 


8945. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Ma'dan bin Jumu'ah Al-Ladzigi menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Muhammad Al Farwi menceritakan kepada 
kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, 
dari Anas, bahwa Nabi & melarang membuat nabidz dengan 
dubba ' (wadah yang tebuat dari labu) dan muzaffat (wadah yang 
terbuat dari ter).2 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Tidak ada yang 
meriwayatkannya secara musnad kecuali Al Farwi. 


KEB KA Y ab GAS MAN 


- 
- 


3 - Kay 0 0 3g KP, Ps OP SA o 


2 Takhrijnya telah dikemukakan. 


86 


Hilyatul Auliya 


OA PE SA aa Pe Mg 


Ie Ko SI RA GP 
22 JA V3 SSI Yg (BI SE I 2S ds 


3 


Ale dngan HK EN seb KN Jai 


8946. Umar bin Ahmad bin Umar Al @adhi dan 
Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Ahmad bin Zakariya bin Yahya An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag Al Bakri 
menceritakan kepada kami -secara hafalan-, Yahya bin Yahya 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku membacakan kepada 
Malik, dari Az-Zuhri, dari Anas, bahwa Nabi & tidak pernah 
memakan bawang putih, bakung, dan bawang merah, karena para 
malaikat biasa mendatangi beliau, dan juga karena beliau suka 
berbicara kepada Jibril alaihimassalam. 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Tidak ada yang 
menceritakannya darinya kecuali Yahya bin Yahya. 


87 


Hilyatul Auliya” 


GE AE I ali SAS —AALV 

AN ea YG BL BI 1S 3 maihs 
Celia 3 OLI 33 KE SAS deRNI IS 33 
dh IE Cg PR LIu IE LG Gis 
Cg Id ad uas aa lo 


A33 2 ai MU EAST Las 


8947. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya dan Ibrahim bin 
Abdullah bin Ishag menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Ahmad bin Muhammad Al Azhari menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Sulaiman bin Hisyam menceritakan kepada kami, 
Waki' menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Anas, dia 
berkata: Rasulullah #& bersabda, “Tidak ada seorang pun yang 
disakiti seperti aku di jalan Allah.” 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Waki' meriwayatkannya 
secara gharib. 


88 


Hilyatul Auliya" 


JB LI BELI oi ke 33 LA Gis 


Jam 33 OUR EN ega 33 AR A2 
BIL sal £ A3 PHL Kis 

JI II 0 IS LA Ips Ge JB 
se ala 2 3 Io Aron J3 PA P 


5323 JAS Tana 2 LS 3 Pa FA aa BS 


Is GS AG Ai A3 UR USA ab 
Dak anntaku $ AA 
2Isf Ar TAN yg JB H3 OA 2039 33 333 


. 


Kaka JAN Se 133 AI TN Jati 


8948. Abdullah bin Al Husain Ash-Shufi An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abu Imran Al Fara 'idhi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il bin Ishag Ar- 


89 


Hilyatul Auliya" 


Razi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Isa menceritakan kepada 
kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari 
Anas bin Malik, dia berkata: Aku berkata, “Wahai Rasulullah, 
bagaimana menurutmu mengenai sedikit amal namun banyak 
dosa?” Rasulullah 8& bersabda, “Setiap anak Adam itu pasti 
memiliki dosa. Jadi barangsiapa yang memiliki kecerdasan dan 
keyakinan, maka sedikitpun dosa-dosanya itu tidak akan 
membahayakannya.” Ditanyakan lagi, “Bagaimana bisa demikian, 
wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Karena setiap kali dia 
berdosa, maka dia tidak menunda untuk melakukan pertobatan 
untuk menghapus dosa-dosanya dan menyisakan keutamaan 
baginya, yang bisa memasukkannya ke surga. Jadi, akal adalah 
alatnya orang yang beramal untuk menaati Allah dan huijah atas 
orang-orang yang maksiat terhadap Allah." 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Sulaiman bin Isa, yaitu 
Al Hijazi, meriwayatkannya secara gharib, dan ada kelemahan 
padanya. 


ABI BL 3 KE Wis —AA4A 


Hilyatul Auliya 


s9 - 


ca 0, 4 « AI PLN EN AN 6, 5. 
d2 VI Xp Us S3 "JB dag ale Al de ea 
F3 SME GI Yg AB Ia JAR, 
CAN 5 NU IP KAS Saga Ip Lag 
KE Sae Ip YES 


8949. Muhammad bin Ishag Al @adhi Al Ahwazi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Nu'aim menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Humaid Ath-Thawil menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Malik bin 
Anas, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Ummu 
Salamah, dari Nabi &, beliau bersabda, “Barangsiapa yang ingin 
berkurban, maka janganlah dia memotong rambutnya dan jangan 
pula memotong kuku-kukunya hingga dia berkurban. 

Hadits ini gharib dari hadits Syu'bah, dari Malik, dari Az- 
Zuhri. Kami tidak mencatatnya, kecuali dari hadits Ibrahim. 


39, “19, PN 8 3 or AG, 
KS IS KA Ip Olah Usa —AA 0» 

Be aa - Pa NN SN" GA 0. 4 
AG KP A3 IG AS leah AS 3 


o - JO 2 art 53 Pn Ig K9, 
aus Tau aa cs aalgll as Op KS DAS 


91 


Hilyatul ai 


BA JA Eta MI 


KE Ur) UAN “ 25 3 SL IS Cp Tag 
8950. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ubaidullah bin Muhammad Al Umari menceritakan kepada kami, 
Bakr bin Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Umar Al Wagidi menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Ibnu 
Syihab, Sa'id bin Al Musayyib menceritakan kepadaku, Abu 
Hurairah menceritakan kepadaku, dia berkata: Rasulullah & 
bersabda, “Umar bin Khaththab adalah lentera para ahli surga.” 


Hadits ini 'gharib dari hadits Malik. Al Wagidi 
meriwayatkannya secara gharib darinya. 


Kara dua i Lg Kara aa an yA ep 


3 Hadits ini dha'if 

HR. Ibnu Adi (A/ Kamil, 4/190), dan Al Bazzar sebagaimana dikemukakan di 
dalam Majma' Az-Zawaid, (9/74). 

Al Haitsami berkomentar, “Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Ibrahim bin 
Abu Amr Al Ghifari, dia dha'i£” 


92 


Hilyatul Auliya” 
NA 


8951. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Hammad bin Sufyan Al @adhi 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Amr bin Al Bazzaz 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Marwan menceritakan 
kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Az- 
Zuhri, dari Sahl bin Sa'd, bahwa Nabi & melarang menjual daging 
(dibayar) dengan hewan. 


Hdaits ini gharib dari hadits Malik, dari Az-Zuhri, dari Sahl. 
Yazid bin Amr meriwayatkannya secara gharib dari Yazid. 
AP ani o ot 0, 
wa ca ep Olah Uus —AA0Y 


S3 5 PEN Aa Ta) Ga 3 Note 
Uu 2 Uu LIS Tama (32 (kah L 


4 Hadits ini dha'if 

HR. Ad-Daraguthni (Sunan Ad-Daruguthni, pembahasan: Jual Beli, 3027), dan dia 
berkomentar, “Yazid bin Marwan meriwayatkannya secara gharib dari Malik dengan 
sanad ini, dan tidak di-mutaba'ah.” 


93 


Hilyatul Auliya” 
3 TA PSA 
55 SB HEY SJ alang ale Bt Io Ai 
Sl 2Uosl Uc semai 


A3 KS ag 53 MI LIS Ipa La 


2... 


Pd oo 
tema 
2 


8952. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al 
Husain bin Ishag 'At-Tustari menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Faraj bin Maisarah menceritakan kepada kami, 
Habib juru tulis Malik menceritakan kepada kami, dari Malik, dari 
Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah & 
bersabda, “Allah Ta'ala tidak akan menghimpunkan orang yang 
berinfak di jalan Allah dan orang yang kikir dengan apa yang Allah 
berikan kepadanya. 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Muhammad bin Al Faraj 
meriwayatkannya secara gharib dari Habib. 


a 


MN aed AAN I3 IS Gis —NIOY 
IN Ga ABIS pt yg KM 5 
KAP RN PP MI ES Tb Gis 


94 


Hilyatul Auliya' 


set 3 0. So. 
otanad 


8953. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Husain bin Hafsh menceritakan kepada 
kami, Abu Sabrah Al Madani menceritakan kepada kami, 
Mutharrif menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada 
kami, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu 
Hurairah, bahwa ada seorang lelaki berkata, “Wahai Rasulullah, 
berilah aku nasihat.” Beliau bersabda, “Janganlah engkau marah.” 


Hadits ini gharib dari hadits Malik dari Az-Zuhri. Abu 
Sabrah meriwayatkannya secara gharib dari Mutharrif. 


ok o 3 & Aa 15 GAS —A9 04 
OA Ying xi HR ta spasi 


Ip SIS pr 
AA Gp MAN Ai al ya dala 
2 Ie aa Si Esa us Tae PS al 


95 


Hilyatul Auliya 


AS GA GP UI ae Ia La 


8954. Abdullah bin Muhammad bin Utsman Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Sahl Al 
Barkani Al @adhi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Syabib 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah bin Abdurrahman, 
dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari Anas, bahwa Nabi & 
bersabda, “Sesungguhnya manusia itu bagaikan unta seratus yang 
hampir saja tidak menemukan tunggangan untuknya.” 

Hadits ini gharib dari hadits Malik dari Az-Zuhri secara 
muttashil. Kami tidak mencatatnya kecuali dari hadits Salamah dari 
Al Mughirah. 


LE j0 Ig) -07 jf G 

IM ep IS IA gi J5 —N400 

o- a30 “18, s4 o ON 
K5 3 KN BS KEY Gas 2 sah 


5 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Kelembutan Hati, 6498): 
Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Keutamaan Para Sahabat, 2547), At-Tirmidzi 
(Sunan At-Tirmidzi, pembahasan: Adab, 2872, 2873), dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu 
Majah, pembahasan: Fitnah-Fitnah, 3990), dari hadits Ibnu Umar. 


96 


Hilyatul Auliya" 


Seo an Pete pat 3 
FE IP uh 3 MIL Kis - SAN 

Al ups Je J6 dl Ke XS mua 
bia Las Oi BI Eis3 1elus ala Mira A Je 


an Cp ye sa Kids 20 :edas La 


AAA 


8955. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Abdurrahman bin Yunus As-Sarraj 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Rabi'ah 
Al Mishshishi menceritakan kepada kami, Malik bin Anas 


97 


Hilyatul Auliya 


menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari 
Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Aku 
pemah masuk ke surga, lalu di dalamnya aku melihat istana dari 
emas, lantas aku bertanya, Milik siapa ini? Mereka menjawab, 
Milik seorang lelaki dari Ouraisy.' Maka aku mengira bahwa itu 
milikku, lantas aku bertanya, 'Siapa dia?' Mereka menjawab, 
Umar bin Khaththab.' Lantas aku hendak memasukinya, namun 
aku teringat akan kecemburuanmu, wahai Abu Hafsh.” Maka 
Umar pun menangis dan berkata, “Adapun kepadamu, aku tidak 
cemburu.” 


Hadits ini shahih dari hadits Muhammad dari Jabir, 
muttafag alaih. Namun gharib dari hadits Malik, Abdullah yang 
dikenal dengan Al @udami meriwayatkannya secara gharib. 


3g o43 10 3g 


IP Gas IP Op KS Kera —A901 


Sa ag MeUssharusk bagi 


Prga z0 8 ge 


ap KU jp Ab 
Ig ale Ko Je A53 1G cina 


6 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Permulaan Ciptaan, 3242, dan 
pembahasan: Keutamaan-Keutamaan Para Sahabat Nabi &, 3680): Muslim (Shahih 
Muslim, pembahasan: Keutamaan-Keutamaan Para Sahabat, 2395) dari hadits Abu 
Hurairah &. 

Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (Shahih A/ Bukhari, pembahasan: Nikah, 5226) 
dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Keutamaan-Keutamaan Para Sahabat, 


98 


Hilyatul Auliya” 
» 25 aga 5 #. KA) Pe aa - J3 “353 
CB AI Ips Gea ia Ae CI A3 
Slagi Ab 3 MAF ai AI ob 
RA MA OA Gal MUI 53 Ga ol JUS 


2401 y 


KAS 8 Cage Ld Oa ANE AT Sea ep 


8 an 


s4 o- - , - o c 
BAB Maia LAMA 


8956. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Abdurrahman bin Yunus menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad bin Rabi'ah menceritakan kepada 
kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Muhammad 
bin Al Munkadir, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Ada 
seorang lelaki masuk menemui Nabi #&, lalu beliau bersabda, 
“Seburuk-buruk keluarga.” Kemudian beliau memerintahkan untuk 
memberikan bantal, lalu bantal pun diberikan kepadanya, namun 
dia langsung beranjak. Setelah dia keluar, Aisyah berkata, “Wahai 
Rasulullah, tadi engkau mengatakan, seburuk-buruk keluarga, 
kemudian engkau memerintahkan untuk memberikan bantal 
kepadanya?” Beliau bersabda, “Sesungguhnya diantara seburuk- 


99 


Hilyatul Auliya 


buruk manusia adalah mereka yang dihormati karena mencegah 
keburukan mereka.” 


Hadits ini shahih, muttafag 'alaih dari hadits Urwah dari 
Aisyah. Namun gharib dari hadits Malik dari Muhammad, Abdullah 
bin Muhammad meriwayatkannya secara gharib. 

Gas IS 33 Fa 231 (Gas —NAOV 
z0 & 2 o 3 Pe 192 


393 


Ip Gs wara 


9 SN 3 gak MI A12 Kep AS 333 


Ten at & es SI Bl fi (ba 
& £ J6 ea “5 Bagai 6 es UU 


100 


Hilyatul Auliya" 
8957. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 


Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Al @a'nabi 
menceritakan kepada kami, dari Malik (ha ) 


Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Abu Daud menceritakan kepada kami, Abdul Malik 
bin Syu'aib bin Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, dari kakekku, dari Yahya bin 
Ayyub, dari Malik, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, 
“Kami menyembelih unta bersama Rasulullah & atas nama tujuh 
orang di Hudaibiyah.” 


Hadits ini masyhur dalam A/ Muwaththa ' dari hadits Malik. 
Namun gharib dari hadits Al-Laits dari Yahya dari Malik, yang 
mana anak-cucunya meriwayatkannya secara gharib darinya. 


Ta Gas IA 33 AA ata kara —NAOA 


Si SA G3 3 Ie is Kl 5315 
JB J6 La 2 3 2 25 sn 


2865 SSL Aa alta ale AI Io AI ato 


101 


Hilyatul Auliya” 


8958. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Daud Al Makki menceritakan kepada kami, Ali bin 
@utaibah Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, Malik bin Anas 
menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia 
berkata: Rasulullah $& bersabda, “Berbaktilah kepada ayah-ayah 
kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian, dan 
Jagalah diri kalian, niscaya isteri-isteri kalian juga akan menjaga 
diri” 

Hadits ini gharib dari hadits Malik dari Abu Az-Zubair. Ali 
bin @utaibah meriwayatkannya secara gharib. 


S7 “13, 2 a13 oT “3, 
KA AS IE 33 Ou WAS —N404 


a23 


ce e skngoaga Lam -2 tp 


ds JB JG cek IP Cidla gl IP uas 


3 Pe G G 
s4 . ba 5 ot2 MW - P3 
Y 653 SM La Ol A 9 EM kp WI 


. 


NE AAA Yg LAN V3 BESI 3 SI 


7 Hadits ini sangat dha Hfjika tidak maudhu' 

HR. Ath-Thabarani dalam A/ Ausath sebagaimana dikemukakan di dalam Majma' 
Az-Zawaid, (8/81, 139). 

Al Haitsami berkomentar, “Di dalam sanadnya terdapat Khalid bin Zaid Al Umari, 
dia pendusta.” 


102 


Hilyatul Auliya 


” 


JS IL Ha AAA Ng LN YA LA Naa 
PEP 3 4 55 Ius 
Kab 


8959. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Yahya bin Khalid bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Sallam menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Bukair menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada 
kami, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya 
diantara dosa-dosa, ada dosa yang tidak dapat dihapus dengan 
shalat, tidak pula dengan puasa, tidak pula dengan haji, dan tidak 
pula dengan umrah.” Mereka (para sahabat) bertanya, “Lalu apa 


103 


Hilyatul Auliya” 


yang dapat menghapusnya, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, 
“Kekhawatiran dalam mencari penghidupan.”$ 

Ahmad bin Yahya berkata: Lalu aku berkata, “Aku 
mendengar, bagaimana ini bisa dari Yahya bin Bukair, padahal 
tidak ada seorang pun yang pernah mendengarnya selainmu?” Dia 
berkata, “Aku sedang duduk di sisi Yahya, lalu ada seorang lelaki 
menemuinya, lantas dia menceritakan tentang kelemahan 
kondisinya, maka Ibnu Bukair berkata, “Malik menceritakan 
kepada kami,” lalu dia menyebutkannya.” 

Hadits ini gharib, Muhammad bin Sallam meriwayatkannya 
secara gharib dari Yahya dari Malik. 


"IE 3 KA 33 SE AS —AAN 
19 : “0 oj 4, 10 4.0 46, 3 5 " 
wa ga an Jelas SAI AS « PA 


- oz o 0. 0 zT raba o oo. o @-2 


« 


PN 


SE Kol SEA JB caah oi 33 Yi 


GNI Xin ANA fajud : Jlas HL Abah 


8 Hadits ini sangat dha'if 

HR. Ath-Thabarani dalam A/ Ausath sebagaimana disebutkan di dalam Majma' Az- 
Zawa “id, (4/63, 64) 

Al Haitsami berkomentar, “Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sallam Al 
Mishri.” 


104 


Hilyatul Auliya" 
MAAN kafidl Gel Iis 
A5 ISS GAN yi Ip bafes 35 sak 
III SI Ka fanfis Pa AI AG cl 


L.0 
& 


aa) 


20. 


E2 Bg ale YAA ap 2eneja: 
Ah 3 altar 


8960. Ali bin Ahmad bin Ali Al Mishshishi menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Khulaid Al Halabi menceritakan kepada 
kami, Yusuf bin Yunus Al Afthas menceritakan kepada kami, 
Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 
Amr bin Halhalah, dari Ma'bad bin Ka'b, dari Abu @atadah bin 
Rib'i, dia berkata: Ada jenazah yang dibawa melewati Nabi &, 
maka beliau bersabda, “Dia adalah orang yang tenang, dan 
mendapatkan ketenangan.” Mereka (para sahabat) bertanya, 
“Wahai Rasulullah, apa maksud, dia orang yang tenang, dan 
mendapatkan ketenangan?” Beliau menjawab, “Seorang hamba 
yang beriman adalah orang yang merasa ketenangan dari bagian 
dunia dan derita dunia kepada rahmat Allah, sedangkan hamba 
yang kafir dan lalim, maka para hamba, negeri-negeri, pepohonan 
dan hewan-hewan merasa tenang dari (gangguan|nya.”” 


Hadits ini shahih, muttafag alaih, diriwayatkan oleh para 
sahabatnya darinya (Anas) dalam A/ Muwaththa ' 


9 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Kelembutan Hati, 6512), dan 
Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Jenazah, 950). 


105 


Hilyatul Auliya" 
Pi Ae - “9 


Oia Op ME 3 Ml AG SIS —AA MI 


2 2 a ( @ 0» o- “19, 
“nana Ia ak ak 


Ia KEL 3 SSI 1g de lte Al 
4 , P sn 8. Pan o 
Ja Gap Ita ob — Bill Loan C3 — & 


&- 412 “ La 2061 PN Dad 

Ga ebag ade AN 2 ea Ka i3 Ia Hs s/ 
PE Or LOL mnt DG 

FS ul 3 Gea 
8961. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Zakariya menceritakan 
kepada kami, Muhriz bin Salamah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Amr bin Halhalah menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Imran Al Anshari, dia berkata: Ibnu Umar berkata: 


Rasulullah & bersabda, “Jika engkau berada di antara dua gunung 
di Mina -—beliau seraya menunjuk ke arah barat-, maka 


106 


Hilyatul Auliya 


sesungguhnya di sana ada sebuah lembah yang bernama As- 

Sarirah, dimana tujuh puluh nabi pernah berjalan di bawahnya” 1 
Al @a'nabi dan periwayat yang lain juga meriwayatkannya 

darinya (Anas) dalam A/ Muwaththa " dengan redaksi yang sama, 


dan aku tidak mengetahui seorang sahabat pun yang 
meriwayatkannya dari Nabi & selain Ibnu Umar. 


Ba Y PS & AI X5 Kara —AAMY 
kel 31 Ian) Gis A5 Stan Gis 
Gb 3 Hp Olla 3 BL Kila 


H3 1 Las 152 al Obat 333 SU 2S 
Ag) an Al Jas, & Sal Is 3 3 6 19 jg 
Y3 25 Meja nan 


te 


10 Hadits ini dha'if. 

HR. An-Nasa 'i, (Sunan An-Nasa 'i, pembahasan: Manasik, 2995). 

Al Albani menilainya dha'if dalam Sunan An-Nasa 'i, cet. Maktabah Al Ma'arif, 
Riyadh. 


107 


Hilyatul Auliya' 
25 dls AAN ji 8g NA 3 Tea 
Ain MIC IP BE ye Il Ad Bi 


8962. Abdullah bin Ja'far bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, Ishag bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ishag bin 
Isma'il menceritakan kepada kami, Ishag bin Sulaiman Ar-Razi 
menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Muhammad 
bin Abu Bakar Ats-Tsagafi, dia berkata: Aku dan Anas bin Malik 
pernah pergi ke Arafah, lalu aku bertanya, “Apa yang dulu kalian 
lakukan bersama Rasulullah & di hari ini?” Dia menjawab, “Orang 
yang memulai ihram berihram di Mina, dan orang yang bertakbir 
mengumandangkan takbir, sementara beliau tidak mengingkari hal 
itu.” 

Hadits ini masyhur dalam Al Muwaththa”. Abu Asy- 
Sya'tsa' Ali bin Al Hasan Al Wasithi juga meriwayatkannya, dari 
Ishag, dari Malik dengan redaksi yang sama. 


LIS ilang ATA Ip HP Wis MAY 
Po Ha A2 dont Jia hp 


4 


Aa we Ap Sal bs pra T 2 AG Nak 


aa oa o Ld da, Aa SE 
Jas CARS : AA 4 £ J9 c | 
7 : Z - JO 
. Pp 2 — : En, P" 
@T Ip Ss 250 Xx | ep KA - 


108 


Hilyatul Auliya" 

8963. Ali bin Humaid Al Wasithi menceritakan kepada 

kami, Aslam bin Sah! Al Wasithi menceritakan kepada kami, Ali 

bin Al Hasan bin Sulaiman Al Wasithi menceritakan kepada kami, 

Ishag bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dengan redaksi 
yang sama. 


Muhammad bin Abu Bakar telah disebutkan nasabnya oleh 

Musa bin Ugbah, dia berkata, “Muhammad bin Abu Bakar bin Auf 
bin Rabah.” 

& 3 NP 


IPK SAS uya 515 ISS AS —AA 14 


ya Calg 3 2 Gis Aja Je 


2, | 

8964. Muhammad bin Badr menceritakan kepada kami, 
Bakr bin Sahl Ad-Dimyathi menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Yusuf At-Tinnisi menceritakan kepada kami, Malik bin Anas 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Yahya bin 
Habban, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah & 
melarang shalat setelah Subuh hingga terbitnya matahari. 


109 


Hilyatul Auliya” 


SIS IE 3 S3 Sl GAS -Aato 

« - 2 £ 3 o 
CSI 2 33 JAS Has Gaal al 3 DN 
KEP ME UNI Ul SP al 3 LL Gis 


PETI IN SIT JB 9 ala Te Ad 
IS Ogah onar il SF Uli ti 


8965. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Umar Al Wagidi menceritakan kepada kami, Malik 
bin Anas menceritakan kepada kami, dari Abu Al Aswad 
Muhammad bin Abdurrahman, dari Urwah, dari Aisyah, dari 
Judamah Al Asadiyyah, bahwa Rasulullah & bersabda, “Aku ingin 
melarang menyetubuhi isteri yang menyusui, kemudian aku 
teringat bahwa Romawi dan Persia melakukan hal itu, namun ia 
tidak membahayakan mereka.” 


110 


Hilyatul Auliya 

Hadits ini masyhur dalam A/ Muwaththa'. Para sahabat 
Malik juga meriwayatkannya namun tidak melewati Aisyah. 
SAS NS Ep Ke 9 SIS —AA11 


4 


MABA P2 PA UYA AL | gr & CR 
Ls 5 OS «ka 1 3g JET Fi 2 ala 
GL Iu de MN Jo 2 Jang OK IE 


a 


LG 13 JI Ke a53 KS EA JII 


(ES ya VE 2 ea SI Sapa Ia 


8966. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, Al Wagidi 
menceritakan kepada kami, Malik dan Ibnu Abu Ar-Rijal 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Amrah, dari Aisyah, 
dia berkata, “Rasulullah 8 pernah melakukan dua raka'at Fajar 
dengan ringan, sampai-sampai aku berpikir apakah aku membaca 
Ummul Our an pada keduanya atau tidak.” 


111 


Hilyatu Al ya— 


Nama Abu Ar-Rijal adalah Muhammad bin Abdurrahman. 
Kami tidak mencatatnya dari hadits Al Wagidi secara keseluruhan 
darinya, kecuali dari jalur ini. 


KE SAS IKEA AE GAS —AAMV 


aa 


K3 ae Ceng Kara CA Oke v IA an 


FS 1JE3 MIL 3E BN 9 


8967. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Sulaiman Al Harawi 
menceritakan kepada kami, Musa bin Sahl menceritakan kepada 
kami, Ishag bin Al Hunaini menceritakan kepada kami, dari Malik, 
dari Muhammad bin Ajlan, dari ayahnya, dari Umar, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Sebaik-baik rumah kalian adalah rumah 
yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dimuliakan” 1 


M Hadits ini dha 

HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, pembahasan: Adab, 3679): dan Al Bukhari (A/ 
Adab Al Mufrad, 137) dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi yang hampir sama. 

Al Albani menilainya dha'if dalam Sunan Ibnu Majah, cet. Maktabah Al Ma'arif, 
Riyadh. 


112 


Hilyatul Auliya 


Al Hunaini meriwayatkannya secara gharib dari Malik, dan 
dia mengatakan, dari Umar. 


Aa en Ke MI Gis —AATA 
La daa Sona Ai 
og Uu GS bc ea ole A3 ha Ea ba 
jp karo SBN je Paul 
IG OI 5 33 del IE okt Ul GP cal 
UG Para Ata Para AN Te LA 3 
05 6543 Uas 3:55 
si GL oi Haa Sa 233 Er LE 
TE sal GAS Ig AP gi CA LP JA 
s5 233 ah 2 
113 


Hilyatul Auliya” 


8968. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Ishag Al Harbi menceritakan kepada kami, Ammar bin 
Nashr menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Utsman Al 
Gurasyi menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari 
Muhammad bin Abdullah bin Abu Sha'sha'ah, dari ayahnya, dari 
Abu Sa'id, dari saudaranya yaitu, @atadah bin An-Nu'man, dia 
berkata, “Kedua mataku terkena (panah) pada saat perang Badar, 
lantas keduanya jatuh ke leherku, lalu aku datang membawanya 
kepada Nabi #&, lalu beliau mengembalikan keduanya ke 
tempatnya dan meludah pada keduanya, sehingga keduanya pun 
kembali dapat melihat dengan terang.” 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Muhammad bin Abu 
Utsman meriwayatkannya secara gharib. Sebenarnya ini dikenal 
dari hadits Ibnu Ishag dan Ibnu An-Nusail dari Ashim bin Umar bin 
@atadah dari ayahnya. Ibnu Ishag mengatakan, pada saat perang 


PS IS (Gatal 23 SAN SAS NAMA 
L Gas «Bu ep An) Ag Tara Cualdra hg 
PA : 4 Pa 

yet oo” o o o £ £ £ o ge - 
A PS la .y Aalal al K3 
ai : 2 kg Y pi Y' 2. Y £ Or” 
Lb P1 MAL HS 3 AO Jabal 1dais SI 

o TG ot 4.0 ra o - ot (TEA 
“kb 053 AJI F3 Anu7 Op Iales ale S5 
Ja ale Jt al ga Tas IE 


114 


Hilyatul Auliya 


Hit DSA Jan Usg3 shAE Als V5 db 


6 Sagala AM Io Aid Ia 153 


SA 33 Iga alas ade bon Its 
ale BI to Bs JS A6 Oh Ia BS 


Pd 


Je 3 Tg And Ea D Una Ia aah 
Ibn esa JA 


8969. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Umair 
bin Mirdas menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi' 
menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, bahwa dia 
mendengar ayahnya berkata: Sahl bin Hunaif pernah mandi di 
Hazzaz, lalu dia menanggalkan jubahnya, sementara Amir bin 
Rabi''ah memandanginya. Sahl adalah seorang lelaki yang berkulit 
putih mulus. Lantas Amir berkata, “Aku tidak pernah melihatmu 
seperti hari ini, dan tidak pula kulit perawan.” Maka Sahl pun 
demam di tempat itu, lalu demamnya semakin parah, lantas ada 
yang datang menemui Rasulullah &, lalu beliau diberitahu, bahwa 


115 


Hilyatul Auliya 


Sahl demam, dia tidak dapat berangkat bersamamu, wahai 
Rasulullah. 

Maka Rasulullah $& mendatangi Sahl, lalu dia pun 
memberitahukan kepada beliau mengenai Amir, maka Rasulullah 
& bersabda, “Atas dasar apa seseorang dari kalian membunuh 
saudaranya? Mengapa engkau tidak memohonkan keberkahan 
untuknya? Sesungguhnya ain itu (penyakit yang timbul dari 
pandangan mata) hak. Berwudhulah untuknya.” Lantas Amir 
berwudhu untuknya, lalu Sahl pun bisa berangkat bersama 
Rasulullah & dan tidak ada gangguan padanya.12 


2 on rata oi HA Bis -AAV- 

YP UAS lg YM AL Gis dis 
IP GBI 3 MAA IP UE 3 yA 
Ie " BE #9 25 ae 9 sa 


12 Hadits ini dha 1 
HR. Al Hakim (A/ Mustadrak, 3/311) 
Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya. 


116 


Hilyatul Auliya 
Ps 


La dgl salag ale AN Ie Al Iyan JG ria 


34. ., 


DI 


8970. Muhammad bin Badr menceritakan kepada kami, 
Bakr bin Sahl menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf 
menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Umarah, dari Muhammad bin Ibrahim, dari ummu 
walad milik Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bahwa dia bertanya 
kepada Ummu Salamah isteri Nabi #&, dia berkata, 
“Sesungguhnya aku adalah wanita yang memanjangkan kainku, 
dan aku berjalan di tempat yang kotor.” Ummu Salamah berkata, 
“Rasulullah & bersabda, Ja akan disucikan oleh apa yang ada 
setelahnya "18 


GIS NS 3 il BIS —AAVI 


O ter) ara Ae 25 hap 


13 Hadits ini shahih. 

HR. Abu Daud (Sunan Abi Daud, pembahasan: Thaharah, 383): At-Tirmidzi 
(Sunan At-Tirmidzi, pembahasan: Thaharah, 143), Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 
pembahasan: Thaharah, 531), dan Ahmad (Musnad Ahmad, 6/290). 


Al Albani menilainya shahih dalam ketiga Sunan ini, cet. Maktabah Al Ma'arif, 
Riyadh. 


117 


Hilyatul Auliya” 


IN AE 3 Bal IPA 33 MIL Kis NE 
OS 2d UNA 3 ash 
SG IE Ia IL Kah Ttah Sisil yi 


gbi Iya Laga ASAG alta SEA Ito Al Jas, 
Ca iis SI MIE JD UG oi 43 


5 Tn £y ik : AE .x 
Al Isa Il $1 G6 Tar zolas JI LS 


bh Al al Bio Lil es AI Ogah asi 


118 


Hilyatul Auliya 


' 


“aa 


B ea Pa -9, 


Boga 3 MIA ena Ia AE GA emo 


8971. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Al @a'nabi 
menceritakan kepada kami, (ha ) 


Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Al 
Fadhl bin Al Abbas menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair 
menceritakan kepada kami, (ha ) 


Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, Al Haitsam bin Khalaf menceritakan kepada kami, Ishag bin 
Musa menceritakan kepada kami, Ma'n menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Malik bin Anas menceritakan kepada kami, 
dari Ishag bin Abdullah bin Abu Thalhah, bahwa dia mendengar 
Anas bin Malik berkata: Abu Thalhah adalah orang Anshar 
Madinah yang paling banyak memiliki pohon kurma. Harta yang 
paling dicintainya adalah kebun Bairuha, kebun itu terlewat di arah 
kiblat Masjid, sementara Rasulullah & pernah memasukinya dan 
minum dari air yang baik di dalamnya. Lalu setelah turunnya ayat, 
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” 


119 


Hilyatul Auliya” 


(Os. Aali “Imraan (3: 92), maka Abu Thalhah menghadap 
Rasulullah #&, lalu dia berkata, “Sesungguhnya Allah Ta'ala 
berfirman, “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang 
kamu cintai! (Os. Aali 'Imraan (3): 92), sesungguhnya harta yang 
paling aku cintai adalah Bairuha, dan sekarang ia adalah sedekah 
untuk Allah. Aku mengharapkan kebaikannya dan simpanannya di 
sisi Allah, maka silakan engkau pergunakan sesuai dengan apa 
yang diperlihatkan Allah kepadamu.” Maka Rasulullah & 
bersabda, “Wah, wah, itu harta yang menguntungkan, -beliau 
mengucapkannya dua kali-, dan aku telah mendengar apa yang 
engkau katakan. Dan menurutku, engkau memberikan saja kepada 
kerabatmu.” Abu Thalhah berkata, “Akan aku laksanakan, wahai 
Rasulullah.” Lalu dia pun membagikannya kepada kaum 
kerabatnya dan anak-anak pamannya.14 


Hadits ini shahih, muttafag alaih dari hadits Malik di dalam 
Al Muwaththa '. 


SIS AS 3 S3 Al Wis —AAVY 


DE A2 


CA 
16 


5 Pn “9, 15 o nga HA Pa 
BA KS OS YK P1 Gis 
PU IP RA WAS YG LAN 2c 


14 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Zakat, 1461), dan Musim 
(Shahih Muslim, pembahasan: Zakat, 998). 


120 


Hilyatul Auliya' 


MN 3 MU ena Ia AE GA Remo 


8972. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, (ha ) 


Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Khuza'i menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Al Ga'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari 
Ishag bin Abdullah, dari Anas bin Malik, bahwa ada seorang Badui 
bertanya, “Wahai Rasulullah, kapan terjadinya Kiamat?” Rasulullah 
2 balik bertanya kepadanya, “Apa yang telah engkau siapkan 
untuknya?” Dia menjawab, “Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.” 
Beliau bersabda, “Engkau akan bersama orang yang engkau 
cintai” 15 

Hadits ini shahih, muttafag alaih dari hadits Malik dalam A/ 
Muwaththa ' 


15 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Adab, 6171): dan Muslim 
(Shahih Muslim, pembahasan: Kebajikan, Silaturahim dan Adab, 2639). 


121 


Hilyatul Auliya" 
(Gas (dam » Naa ii GIS —AAVY 


4 4 2 
IN “2 z 5, o agLZ 0 3 o- 4G 


OA SE AS Hd Ke Kis 


CS Sp SL Ip Tia Lah JG Lens 


Pb Ip MIE EL gp 4 GL 


Pd 


BI Ke Jp Il aib Hi ura :de LM 
RS pb Ia Kes daa Pena 9 Lagia Ha alas ale 

Ie ga SBN Gd da di Ba 9 
na ds, ai daki 


Hilyatul Auliya 
Iis Jxs5 os aan ds dala 0 SA jus 
WE ag NE sg SS 

2 WE Ma Las gp 
9 GE AN ena 


8973. Ali bin Humaid Al Wasithi menceritakan kepada 
kami, Aslam bin Sah! menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Shalih bin Mihran menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad bin Umarah Al @adahi, kemudian As-Sa'di 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ini dari 
Malik bin Anas dengan cara mendengarnya saat dia 
menceritakannya kepada kami dari Ishag bin Abdullah bin Abu 
Thalhah, dari Anas, dia berkata: Ummu Salamah mengutusku 
kepada Rasulullah $& untuk membawakan burung panggang 
bersama roti gandum. Lantas aku membawakannya dan 
meletakkannya di hadapan beliau, lalu beliau bersabda, “ Wahai 
Anas, panggilkan kepada kami orang yang akan makan bersama 
kami dari burung ini. Ya Allah, datangkanlah kepada kami sebaik- 
baik makhluk-Mu.” 


Maka aku pun keluar, dan aku tidak mempunyai keinginan 
yang kuat, kecuali seorang lelaki dari keluargaku untuk aku datangi 
dan aku mengundangnya, namun aku bertemu dengan Ali bin Abu 
Thalib. Lantas aku masuk (menemui Rasulullah), beliau pun 


123 


Hilyatul Auliya” 
bertanya, Tidakkah engkau menemukan seorang pun?” Aku 


. menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Coba lihat lagi” Aku pun 


melihat-lihat, namun aku tidak menemukan seorang pun kecuali 
Ali. Aku melakukan itu hingga tiga kali, kemudian aku keluar, lalu 
aku kembali, dan berkata, “Ini Ali bin Abu Thalib, wahai 
Rasulullah.” Beliau bersabda, “Izinkanlah dia (masuk). Ya Allah 
tolonglah, ya Allah tolonglah.” Beliau mengucapkan itu beserta 
tangannya, dan berisyarat dengan tangan kanannya sambil 
menggerakkannya. 

Hadits ini Gharib dari hadits Malik dan Ishag. Periwayat 
yang banyak meriwayatkannya dari Anas. Sedangkan hadits Malik, 
kami tidak mencatatnya kecuali dari hadits Al @adahi, dia 
meriwayatkannya secara gharib. 


124 


Hilyatul Auliya 


o o aga P Pan & P P 4 


Nan IS Ka 


8974. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Anas menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahhab bin Nafi” menceritakan kepada kami, dari Malik bin 
Anas, dari Ishag bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin 
Malik, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa 
mengatasi suatu perkara dengan kemaksiatan, maka dia lebih jauh 
dari apa yang diharapkan dan lebih dekat kepada datangnya apa 
yang dikhawatirkan.” 

Hadits ini gharib dari hadits Ahmad bin Muhammad bin 
Idris, dari Abdul Wahhab. 


3g 


IA Gis IS AA 33 15 IKA NGK SRAYO 


z0 


S5... 8, 8G o s4 o 


9 ah GA 20, - 9, 3 Patah 
Ora Td IS Cp Aster wa Ga 


Hilyatul Auliya” 


CL OL AL aan 
SU LS 1 SA 


8975. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin As-Sari menceritakan kepada 
kami, Yusuf bin Musa Al Marwazi menceritakan kepada kami, 
Isma'il bin Muhammad menceritakan kepada kami -di rumah 
Jabrain-, Habib juru tulis Malik menceritakan kepada kami, Malik 
menceritakan kepada kami, dari Ishag bin Abdullah, dari Anas bin 
Malik, bahwa Rasulullah # bersabda, “Makan sahurlah kalian, 
karena sesungguhnya sahur itu mengandung berkah.15 


Habib meriwayatkannya secara gharib, dari Malik. 


« @ £ 


BS NS 3 S3 il Kis —navi 
(D) Hu 3£ 2 LI BI ee 3 IKA 


ep 5 ba Gis IKI 3 Gua Gis 
3 5s le Bi Al Ke Gas Sek 


. # 


CAP BG jp ak 


16 Takhrifnya telah dikemukakan. 


126 


Hilyatul Auliya' 


Gor ag ala Ag ga ale yes 
MAKE BK 3 


1 


st 
ad 93 

14 17 st Ta Bing BAL 4 et 4118 

usa ol Aa JG "SL sii Is ai Cp 


( 
P3 “ 


AL GAS — EL ea JUS dai OLS BUSI 
Oi 3 SMU yaa Ia KIE YAH Fama 


- £ o LA Oo « & - o 3 « 
SN EA (Sena Ip Cp 


8976. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Al @a'nabi 
menceritakan kepada kami, dari Malik (ha ) 


Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muthallib 
bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih 
menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada 
kami, dari Yahya bin Ayyub, dari Malik, dari Ayyub As-Sikhtiyani, 
dari Ibnu Sirin, dari Ummu Athiyyah, bahwa dia berkata: 
Rasulullah #& masuk menemui kami ketika puterinya meninggal, 
lalu beliau bersabda, “Mandikanlah dia tiga kali, atau lima kali, atau 
lebih dari itu. Lalu setelah kalian selesai, beritahu aku.” Dia (Ummu 
Athiyah) berkata, “Setelah selesai, kami memberitahu beliau, lantas 


127 


Hilyatul Auliya 
beliau memberikan kainnya kepada kami, lalu bersabda, 
“ Pakaikanlah ini kepadanya” , maksudnya adalah kain beliau.! 


Hadits ini shahih, muttafag alaih dari hadits Malik dalam A/ 
Muwaththa - Namun gharib dari hadits Al-Laits dari Yahya bin 


Xe o PN 6 4 or 19, 
Dal op KI Op Oleh Usa —AAVV 
o. 30 3,3 LP, EN 3 #f .. oz KG P 
Do SP IS Dal aa IA 
3 
£ KG, 3 o£L0 we 3 g “3, 8 0.4 
CE SAS eri OA IP Ini WAS ep 


SIG IE tg IE Ie 3 lali 
Pa & 4 oft- 8-8 Pe (3 
ea LI ceme NE y33 VII Is H1 
JA Las 


BPR ola IP ta IP Ul oi SMU 38 


8977. Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Ayyub Al Allaf menceritakan kepada 


17 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Jenazah, 12531, 1254, 
1257) dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Zakat, 939). 


128 


Hilyatul Auliya 
kami, Muhammad bin Rauh Al @usyairi menceritakan kepada 
kami, Yunus bin Harun Al Azdi menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari 
ayahnya, dari kakeknya, dari Umar bin Khaththab, dari Nabi &, 
beliau bersabda, “Tiga hal, yang mana tubuh merasa senang 
dengannya dan tumbuh berkembang yaitu, pewangi, pakaian yang 
lembut, dan minum madu.” 

Hadits ini gharib dari hadits Malik dari ayahnya. Al @usyairi 
meriwayatkannya secara gharib. 


BAB IA Fl pl Gis -AAVA 


1 
» 


KL gading ak 


SP SA aa Ia 


AN does JEp EL IS 1 LAH Lg 1d 
3 GI KAI eling ale Al Ko 


129 


Hilyatul Auliya” 


HS Uang V HI Big V2 3 Jum 


8978. Al @adhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Muhammad Al 
Umari menceritakan kepada kami, Isma'il bin Abu Uwais 
menceritakan kepada kami, Malik bin Anas mengabarkan 
kepadaku, dari Hammad Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, bahwa 
Rasulullah #@ melarang menjual buah-buahan hingga tampak 
kualitasnya, ada yang bertanya, “Apa maksud tampak 
kualitasnya?” Beliau menjawab, “Hingga ia memerah.” Rasulullah 
& juga bersabda, “Bagaimana menurutmu jika Allah mencegah 
buah itu (berkembang), dengan alasan apa seseorang kalian 
mengambil harta saudaranya?" 


Hadits ini shahih dalam A/ Muwaththa'. Redaksi 
terakhirnya tidak diriwayatkan oleh semua perawi A/ Muwaththa '. 


2 3 Ah 3 IE SIS —AAVA 


Ye TJ PIA 9 yA Kis adi 


z# ng 


3 IA Gis dnngadl ay S3 Jle Was 


HB yA Tn Sa gap 9 Ko — ika 


18 HR Al Bukhari (Shahih A/ Bukhari, pembahasan: Jual Beli, 2198): Muslim 
(Shahih Muskmm, pembahasan: Kerjasama Pengairan, 1555), dan Malik (A/ 
Muuathfha ', pembahasan: Jual Beli, 2/481, no. 11). 


130 


Hilyatul Auliya” 


BIG Cia dapa KA 3 ME Gis - 
al lo Wi as SP AR Pa 3 
AAS ga ion Ih Jas Int) Ae dag ale 
9 Kl Ips CG NJE Sea MN j3 
P5 SE NFA 1B an PB AU IU SEAa 


BB AG dag Bb BF Selo 
Vas Ke Ke Is IS 
AN Jab 5 AJE NE Y 5 Lu AH 2 
SE 3 3S 3 KG JA P3 

S6 Ph IIA 3 A 
Ia IIA IP HUL End Ip La 


2G 0 be 


8979. Muhammad bin Al Hasan bin Ali Al Yagthini 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ahmad bin @unbul Al 
Anthaki menceritakan kepada kami, Shalih bin Ziyad As-Susi 


131 


Hilyatul Auliya 


menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami -—dia penah bersama kami di perjalanan menuju 
Makkah pada tahun dua ratus lima-, Khalid bin Isma'il Al Anshari 
menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada 
kami, dari Humaid, dari Anas, bahwa Rasulullah & menghadiri 
pernikahan seorang lelaki atau seorang wanita dari golongan 
Anshar, lalu beliau bersabda, “Mana saksi kalian?” Mereka (para 
sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, apa saksi kami?” Beliau 
menjawab, “Rebana.” Maka mereka pun membawakannya. Beliau 
bersabda, “Tabuhlah di hadapan teman-teman kalian.” Lantas 
mereka membawakan piring-piring mereka, lalu menebarkannya, 
namun orang-orang takut untuk mengambil, maka Rasulullah & 
bersabda, “Betapa indahnya kelembutan, mengapa kalian tidak 
mengambi?” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, bukankah 
engkau melarang perampasan?” Beliau bersabda, “Aku melarang 
perampasan dalam pasukan, adapun dalam hal ini dan yang 
serupanya tidak.” 

Hadits ini gharib dari hadits Malik dan Humaid. Kami tidak 
mencatatnya kecuali dari hadits Shalih bin Ziyad. 


- 
Kes 35 a 


Ai SI ASAS —AAA: 


Ka EL MN CE ALAN NU Ka (mia ah 


PE 5 IA 


z - Pa Lu L 3-4 a07 
Oles Ep MS AS Je ep KL Ap KN 
La 

4 20 


HK GA yah 3 MIL WA Li 


Ti -JG cal aa ega Apa) 3 es GG 


Hilyatul Auliya 


MEI SA Ia YES MIL 


8980. Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Migsam 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Ghalib 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman At-Taimi 
menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada 
kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepadaku, dari Abu Al 
Usyara” Ad-Darimi, dari ayahnya, dia berkata: Aku berkata, 
“Wahai Rasulullah, dimanakah tempat menyembelih itu, di 
pinggang ataukah di leher?” Beliau bersabda, “Jika engkau 
menusuk di pahanya, maka itu mencukupimu.” 19 


Hadits ini masyhur dari hadits Hammad, namun gharib dari 
hadits Malik. Kami tidak mencatatnya kecuali dari jalur ini. 


19 Takhrifnya telah dikemukakan. 


133 


Hilyatul Auliya”—— — —— 
II bg yi MU IP Gia 

A1 Io sb Nat PSP 
LA Pa 3 AA I alas ae 
dn S z1 PA x Ie 2 JS Bee SS 
TI BJB CET 3 EP HN 


ag Ya: 


- R0 an g an 
YO Aj NAH Ol lah 


140 3. AA a .. 


GP HS 4 SA Knp SMU LAS Ia Lag 
Sab dp OB As La 


8981. Nafi” bin Muhammad bin Abu Awanah Abu An- 
Nadhr menceritakan kepada kami, kakekku yaitu, Abu Awanah Al 
Isfarayini menceritakan kepada kami, Ali bin Yazid bin Minjah 
menceritakan kepada kami, Umar bin Ayyub menceritakan kepada 
kami, Dhamrah menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas, 
dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Anas bin Malik, dia 
berkata: Nabi #& melihat kepada anaknya yaitu, Ibrahim, ketika dia 
meninggal di pangkuannya, lalu kedua air matanya berderai, maka 
Abdurrahman berkata kepada beliau, “Apakah engkau menangis, 
wahai Rasulullah? Padahal engkau telah melarang kami 
menangis?” Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku tidak melarang 


134 


Hilyatul Auliya 


ini pada kalian, sesungguhnya ini adalah kasih sayang. 
Barangsiapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayang.” 


Hadits ini gharib dari hadits Malik dan Rabi'ah. Umar bin 
Ayyub adalah Al Ghifari, dia meriwayatkannya secara gharib dari 
Abu Dhamrah. 


Gis uga 13 AI X5 Gis —AAAY 
«) Al ea 3 ska 

Ga AA Maa ” 5 5 & #6 
8 3 PI PI Uh Sis daa 
IPP LI jan PA 
ale AI Ko Ai Iis JB IE AE sah SS 
IBI Ay oa La saia aa aa glas 


KLB SE Tag SI ea Ie Lap 
CP LB AAA 3 OA 53 


8982. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Isma'il bin Abdullah menceritakan kepada kami, (ha ) 


135 


Hilyatul Auliya” 


Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yunus Asy-Syami menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Muhammad bin Sulaiman Al @Gurasyi 
menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada 
kami, dari Rabi'ah bin Abdurrahman, dari Sa'id bin Al Musayyib, 
dari Ibnu Umar, dia berkata: Ayahku, Umar, menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Apa yang ada di 
antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman di antara 
taman-taman surga.”2 


Hadits ini gharib dari hadits Malik dan Rabi'ah. Muhammad 
bin Sulaiman bin Mu'adz Abu Ar-Rabi' At-Taimi Al Bashri 
meriwayatkannya secara gharib. 


2g Pa sd 5 Pa 2G - z “4 - PP: ot FA 
2 - -. La . “.. - - 
Log 2 3 HS Is aa ale AN 


20 HR. Al Bukhari (Shahih A/ Bukhari, pembahasan: Keutamaan Shalat di Makkah 
dan Madinah, 1196): dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Haji, 1391). 


136 


Hilyatul Auliya' 
ah 3 1 . m A 2 . . - 

8983. Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan bin Kautsar 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman bin Al 
Harits menceritakan kepada kami, (ha ) Habib bin Al Hasan dan 
Farug Al Khaththab menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Abu Ashim 
An-Nabil menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan 
kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Ibnu 


Abbas, bahwa Rasulullah 8& pernah memakan lengan kambing, 
kemudian beliau shalat tanpa berwudhu lagi. 


Hadits ini shahih, masyhur dalam A/ Muwaththa '. 


Sr 42 Eos 3 an SIS -AAA£ 


: “3133 3 3 AA X5 33 1 ae Kr ka 


A 
(3 


dab ap alel jan ud Me 
MM Pee DN ONE NATA, 3 IP ul 


". 


K5 24 Ji ieles de Jo 


137 


Hilyatul La 
Il slop 


ra oz oa 


4 S5as X3 «Ul CI ep bag 
Ka sdn Bos 30 Bg Bakah Ja 


7”... 


8984. Abu Bakar Ath-Thalhi Abdullah bin Yahya bin 
Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ibrahim bin 
Abdurrahman Al Barudi menceritakan kepada kami, Nuh bin 
Habib Al @umasi menceritakan kepada kami, Abdul Majid bin 
Abdul Aziz bin Abu Rawwad menceritakan kepada kami, dari 
Malik bin Anas, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari 
Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan bagi 
setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi, 
barangsiapa hijrahnya kepada dunia yang ingin dia peroleh atau 
wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang 
dia (niatkan) untuk hijrah kepadanya.” 


Hadits ini gharib dari hadits Malik dari Zaid. Abdul Majid 
meriwayatkannya secara gharib. Sedangkan yang masyhur dan 
shahih terdapat dalam Muwaththa ' Malik, dari Yahya bin Sa'id. 


21 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Permulaan Wahyu, 1: dan 
pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 6689): dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: 
Pemerintahan, 1907/155). 


138 


Hilyatul Auliya 


SLB 3 kabil SAS BG TAS SAS 
g) sasa bag Jl 
AS, er an ea 8 
o 9 6, PN 0 3g 
Sat ep malah ta er, la La 


Gas YG apn 
babe al gs pan ayu 


- 


AN Jang JB 1G BN Ina Jl IP Uks 
5. 3 Isis dai at 5) salt la AN ko 


Peri 


SIA Ibbhng Hg UI 0,5 BN JA G 
si A Sa3 PPS Up OA Sima JA 
ja SA Ol dah Sia ya ai 


Hilyatul Auliya" 


20 


8 4355 LI ena Cleup La NA 
Gohkaang A59 


8985. Abu Al Hasan Ali bin Harun menceritakan kepada 
kami, Ja'far Al Firyabi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Utsman Al Mishshishi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, (ha ) 


Bisyr bin Muhammad bin Yasin Al @adhi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Isa bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Zaid bin 
Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta'ala 
mengatakan kepada para penghuni surga, Wahai para penghuni 
surga,” Mereka menjawab, 'Kami penuhi panggilan-Mu, wahai 
Rabb kami, dan kami memuliakan-Mu.' Allah berfirman, 'Apakah 
Kalian telah rela?' Mereka menjawab, 'Mengapa pula kami tidak 
rela, karena Engkau telah memberi kami apa yang tidak diberikan 
kepada seorang pun dari makhluk-Mu.' Allah berfirman, 'Aku akan 
memberi kalian yang lebih utama dari itu, yaitu Aku halalkan 
keridhaan-Ku bagi kalian sehingga Aku tidak akan murka kepada 
kalian'”?2 

Ini termasuk hadits shahih Malik dan hadits gharib-nya. 
Para imam dan para tokoh juga meriwayatkannya darinya. 


22 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Kelembutan Hati, 6549): dan 
Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Surga dan Sifat Kenikmatannya, 2829). 


140 


Hilyatul Auliya 


s 49, 84, o 5 3g “19, 
Soga WAS Cabai Pp KS IS —AAA1 


Pd 


Pi 10 


an Eyes P3 sa 5 2. 35 
3 Int “Ul aa yi 3 49 Ep HAN 5 Ag 


ab 3 cad GE 23 Pepe PAI 


a 


sa as ae Io ara 5 JB J6 
SG ab Ala 
PB IE IP pa ena da 


8986. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Ayyub bin Yusuf bin Ayyub menceritakan kepada kami, 
Habbusy bin Rizgullah menceritakan kepada kami, Abdul Mun'im 
bin Basyir menceritakan kepada kami, dari Malik dan 
Abdurrahman bin Zaid, keduanya dari Zaid bin Aslam, dari 
ayahnya, dari Umar, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Pelajarilah ilmu, dan pelajarilah kesantunan terhadap ilmu.” 


23 Hadits ini sangat dha if. 

HR. Ath-Thabarani di dalam A/ Ausath sebagaimana dikemukakan di dalam 
Majma' Az-Zawaid, (1/129, 130). 

Al Haitsami berkomentar, “Di dalam sanadnya terdapat Abbad bin Katsir, dia 
matruk.” 


141 


Hilyatul Auliya 
Hadits ini gharib dari hadits Malik dari Zaid. Kami tidak 
mencatatnya kecuali dari hadits Habbusy dari Abdul Mur'in. 


4, 


"de 35 Grab! SAI TI SSS —AAAV 
Gas da BEA Man ear desa 


sabah — AA PP dag 
IP LI ee Hj Gis 
(atu Ta Dag 


pad 


6: 
533 GA Ly 3 ES sala A Je 
Ken TAS nb Ya ye SE ie 


1g oz o- 38 2 3 e Pr L 
4 55 A5 PU La Ip Cus 


pd 


8987. Abu Ahmad Al Husain bin Ali At-Tamimi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Musayyib Al 
Arghiyani menceritakan kepada kami, Asad bin Muhammad bin 
Abdurrahman Al Khasysyab menceritakan kepada kami -Al 
Mishshishah-, Abu Hajib Al Hajibi menceritakan kepada kami, 
dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Anas bin Malik, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Tidak ada akal yang seperti pemikiran 
(baik buruknya perkara) dalam keridhaan Allah, tidak ada wara' 


142 


Hilyatul Auliya” 


yang seperti menahan diri dari ha-hal yang diharamkan Allah, dan 
tidak ada kemuliaan yang seperti (kemuliaan yang dicapai oleh) 
baiknya akhlak.” 

Hadits ini gharib dari hadits Malik dari Zaid. Al Hajibi 
meriwayatkannya secara gharib. 


j3 GM A2 Gis SINI ja oh de 
2 PA o o S5 3 LA, 7 og 0 
IP El 3 img S3 Salah Sa SL UYI 
Cat 0G. 01 Oo 1 0.1. A0 sit 
«0 OB SP IE 5 3 al ui lb 
a SK 4 & 1 Pa 0 1.2 £ 4 
OLI ASY Ol Jelg 6 ES JB Chal 26 

NAD Pa Mb Tas Pa TN ANT 

al Ika Uang ol oLadia :Jlas ARI GI 


. Na 


PSN y33 Saae Ia VI SSI MIL 


8988. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Basyir bin Ali bin Bisyr Al Anthaki menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Nashr Al Anthaki menceritakan kepada kami, Ishag 
bin Isa bin Ath-Thabba' menceritakan kepada kami, dari Malik bin 


24 Hadits ini dha'if. 
HR. Ibnu Adi (A/ Kamil, 4/92), dan sanadnya dha'if. 


143 


Hilyatul Alya"  — 


Anas, dari Ziyad bin Mikhrag, dari Mw'awiyah bin @urrah, dari 
ayahnya, dia berkata: Aku berkata, “Wahai Rasulullah, 
“sesungguhnya aku hendak menyembelih kambing, namun aku 
mengasihaninya.” Beliau bersabda, “Sekalipun kambing, jika 
engkau mengasihaninya, maka Allah akan mengasihimu.”?S 


Hadits ini masyhur, tsabit dari hadits Ziyad, namun gharib 
dari hadits Malik, kami tidak mencatatnya kecuali dari hadits Bisyr 
Al Anthaki. 


Ka Uu Ie an J8 3 
db Igkas JB 2JE oya Iz Pa 

1 AE 1 sae ah 
sa CON Uap Gas DUEL iGlg ale al 


Ta 


ALI Iieg 2 dgn 10325 Laga 55 25 


25 Hadits ini shahih. 

HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 3/436, 5/34), Al Hakim (A/ Mustadrak, 3/586), 
dan Ath-Thabarani A/ Kabir, 19/23, 24, no. 15-47). 

Al Albani menilainya shahih dalam As-Sikilah Ash-Shahihah, (26). 


144 


Hilyatul Auliya 


Bah 9 Kb aya SU Lana op Lai 
£ 


Nata Pan SAN 23 Jestera (dagu ar 9 - 
33 23 HL gs (aah 0193 laga AL UU 5 


8989. Al @adhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Bakr bin Sahl menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Makhlad Ar-Rw'aini menceritakan 
kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Abu 
Hazim, dari Sahl bin Sa'd, dia berkata: Rasulullah $& bersabda, 
“Dua saat yang di dalam keduanya dibukakan pintu-pintu langit 
sehingga tidak ada doa yang ditolak pada kedua saat itu yaitu, saat 
tibanya waktu shalat, dan saat berkecamuk dalam perang.” 


Hadits ini gharib dari hadits Malik, mereka tidak 
meriwayatkannya darinya dalam A/ Muwaththa'. Ayyub bin 
Suwaid dan Isma'il bin Umar Abu Al Mundzir juga 
meriwayatkannya dari Malik. Mani' juga meriwayatkannya dari 
Malik dengan tambahan redaksi. 


N 


C35 Cibal 33 IE Gis —AAA. 
EL KAS £ ar korea FE yS & 


Ha daan ah SAN Ae la 


N 
1 
N 

AN 


26 HR. Ibnu Hibban, (298-Mawarid). 


145 


Hilyatul Auliya' 


Pe Sa 3 IL GP Rasa Kop 


le ko MI dala JB JB ca S jae 
LAS SY DU, JI 9 LN GE ala 
Ja Ii2p AI Jasa 3 SAN SS NIM Kis 


jasll 
8990. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Amr bin Jabir menceritakan kepada kami, Ubaid 
bin Muhammad Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin @uraisy Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, 
Abu Mathar -namanya adalah Mani'- menceritakan kepada kami, 
dari Malik bin Anas, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, dia 
berkata: Rasulullah $& bersabda, “Berdoalah kalian di padang- 
padang pasir, dan tiga keadaan yang doa mereka tidak akan 
ditolak yaitu, saat adzan, saat berbaris di jalan Allah, dan saat 
turunnya hujan.” 


us 


Aa 


1 a42 Ba 1 0 3g 1189, 
Ep S3 uabaa Ep MP AS —AAAN 
“13, ag o Peng o o 2 1P tr pe. 
5 os An KS ep ono bas :Yu an 
3G - 3nd 


KAS SI 2 cal hg ISP Gas KN 3 12 


P3 Pa 
bat PU IP ca Il rb 


. 
# 


146 


—ctt:w EX Hilyatul Auliya 
al GE Je JG Loh 3 (durin S3 

Laba date SEA Ai —: sa dea Io 

isg Of gs alas st yu ala 1 
Da Ds sb (aa V3 ba ga Ai 

ye AN Spul ak ja 
IP ai ea Ip Tap Iii 9 ane 

hey Ep tadi 23 jan Ag sJU 
Ke Po ey Ah MU IP 

18 Lapis IP JUS ad Mb Lin 

SA sal Al 

8991. Muhammad bin Al Muzhaffar dan Muhammad bin 

Ali menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al Husain bin 

Muhammad bin Hammad menceritakan kepada kami, Muhammad 


bin Al Harits menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Abdurrahim, dari Zaid bin 


147 


Hilyatul Auliya" 


Abu Unaisah, dari Malik, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: Rasulullah $& bersabda, “Sernoga Allah 
merahmati seseorang yang mempunyai tindak kezhaliman 
terhadap saudaranya mengenai tanah atau harta, maka hendaklah 
dia mendatanginya lalu meminta penghalalannya sebelum dia 
dihukum ketika tidak ada lagi dinar maupun dirham di sana, lantas 
Jika dia mempunyai kebaikan-kebaikan, maka akan diambil dari 
kebaikan-kebaikannya untuk temannya itu, dan jika tidak, maka 
diambilkan dari keburukan-keburukan temannya itu lalu ditimpakan 
kepadanya.” 

Hadits ini shahih dalam A/ Muwaththa ', namun gharib dari 
hadits Zaid dari Malik. Ibrahim bin Thahman juga menceritakan 
kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Malik dengan redaksi yang 
sama. 

Ishag bin Muhammad Al Farwi menyelisihi para sahabat 
Malik dalam hal ini, yang mana dia mengatakan, dari Sa'id Al 
Magburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. 


BS SMS S3 gl BAL —AAAY 


Ge 
ba 
Gs 


Ball SAS pa Gl Ip Asli 
3 “13 $ 

8992. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Isma'il bin Ishag Al @adhi menceritakan kepada kami, Ishag Al 


Farwi menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada 
kami, dengan redaksi ini. 


148 


5 — sm ea, Hilyatul Auliya' 


- 


HI BIS tp Mu na 
3 Olah 3 Hati BIS al HAL uya 
JB aah IP daa jan PS u 
SE AI Iyks 2s ala Rt Iko AI Isis IU 
3 Lt AI SIS Ofeah Sl aa 3g 


Bg Lb 
nana 2 cai SP G5 4 SA 
Ob Il 3g ayu Us PO IE usa KAS 


BRP Ulas dan AA | Cs 

8993. Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Abbas menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Hafsh menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Ibrahim bin Thahman 
menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Sa'd bin Abu Sa'id, 
dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah #& bersabda, “Allah 
berfirman pada Hari Kiamat nanti, 'Mana orang-orang yang saling 
mencintai karena kemuliaan-Ku? Hari ini Aku naungi mereka di 


& 


149 


Hilyatul Auliya" 


dalam naungan-Ku pada hari yang tidak ada naungan selain 
naungan-Ku .”21 


Ibrahim meriwayatkannya secara gharib dari Malik dari 
Sa'id. Diriwayatkan juga oleh mayoritas sahabatnya sebagaimana 
yang terdapat di dalam Muwaththa' Malik, dari Abu Thuwalah, 
dari Abu Al Hubab Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah. 


DAS CA 3 Ml KE SAS —AAAL 


Si . 
z 


si s 


€ yaah 2 ep JSI Ie NI cal XS s: “kok 


3 310 “ Io, 


27 Takhrijnya telah dikemukakan. 


150 


Hilyatul Auliya 
Ai Pa bowl Loh Seat 
ZY! 5 


(pe 


“ 


8994. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Isma'il bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abdul A'la bin 
Mushir dan Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, (ha ) 


Al @adhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Ishag Al Farwi menceritakan kepada kami, mereka 
berkata: Malik menceritakan kepada kami, dari Salim Abu An- 
Nadhr, dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya, dia berkata: Aku tidak 
pernah mendengar Rasulullah & bersabda kepada seseorang yang 
masih berjalan di muka bumi, bahwa dia termasuk ahli surga, 
kecuali kepada Abdullah bin Salam, mengenainya Allah 
menurunkan ayat, “Dan seorang saksi dari Bani Israil mengakui 
(kebenaran) yang serupa dengan (yang disebut dalam) Al Our 'an.” 
(@s. Al Ahgaaf (46): 10). Al Farwi tidak menyebutkan turunnya 
ayat ini. 


Yahya bin Ma'in meriwayatkannya dari Abdul A'la, dan 
Yahya bin Nashr dari Abdullah bin Yusuf. Ini termasuk hadits 
shahih Malik dan hadits yang pertama. 


151 


Hilyatul Auliya 


Logiki 3 Sab SIS agya pp GS 
AP yA ap Kol 33 Ih as 


Lb at bp PANAI 
aa 

: le LIA MU aa Ip Po 
25 Ta ui 8 4 akad Jai 2g 
IR GP SU 38 aah Ol ap ara 
Pp bag MU IG Ca Ep 3 2555 
AE il 


8995. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Jarir Ash-Shuri menceritakan kepada kami, Atig bin 
Ya'gub menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan 


152 


Hilyatul Auliya 
kepadaku, dari Abu An-Nadhr, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Bepergian adalah 
bagian dari siksaan, ia membuat seseorang dari kalian tidak 
nyaman tidurnya, tidak pula makannya, dan tidak pula minumnya, 
sehingga apabila seseorang dari kalian telah menyelesaikan 
keperluannya, maka hendaklah dia segera kembali kepada 
keluarganya.”?28 


Hadits ini shahih dari hadits Malik. Ada empat pendapat 
masyhur yang berbeda mengenai ini, terdapat di dalam A/ 
Muwaththa ', disebutkan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari 
Malik, dari Suhail, dari ayahnya. Rawwad bin Al Jarrah 
meriwayatkannya secara gharib dari Malik, dari Rabi'ah, dari Al 
@asim, dari Aisyah. 


28 HR. Al Bukhari (Shahih A/ Bukhari, pembahasan: Umrah, 1804): dan Musilm 
(Shahih Muslim, pembahasan: Pemerintahan, 1927). 


153 


Hilyatul Auliya' 


- IS GIS -9 Ls UI Are Se je 
J3 aga HS Aa 33 Gal AS 3 UI 
2 Age ip es da Ia 


Isa Mis Jus bh yal LUs3 3G yaa 


3 3 3GB ale gal & 9 pe YO 


8996. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, Rauh bin 
Ubadah dan Ishag bin Isa Ath-Thabba' menceritakan kepada kami, 
Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abu 
Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah & 
bersabda, “Aku mendengar seseorang berkata, Manusia telah 
rusak”, padahal dialah yang paling rusak.” 


Ishag berkata: Aku bertanya kepada Malik, “Apa 
maksudnya ini?” Dia menjawab, “Bisa jadi itu adalah seseorang 
yang mengkafirkan manusia, lalu dia menduga bahwa dia sebaik- 
baik mereka, sehingga merendahkan mereka lalu mengatakan 
perkataan ini. Dan bisa jadi seseorang yang bersedih ketika 
melihat kekurangan pada manusia, sehingga merasa sedih karena 
telah perginya para ahli kebaikan lalu dia mengatakan perkataan 
ini. Maka aku harap itu tidak apa-apa baginya dan tidak ada dosa 
atasnya atau perkataan serupanya.” 


154 


Hilyatul Auliya 


IP Ira IP IMU AS dbanri Sl Gis 
N a N £ Big a 2 F3 2 £ 
Al lap Al dgng JB JB coal SS cal 


aa & , Lag - b 3 9- “934 
Jab Sa Oa Seal PAN XS 4 S3 
- “ P4 “ 


0 2 


25 Tg SP IU IP II Kasi 55553 


36 NE ep - J3 le 


8997. Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Makhlad 
menceritakan kepada kami: Abdullah bin Ahmad bin Ibrahim Ad- 
Dauragi menceritakan kepada kami, Ishag Al Farwi menceritakan 
kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Suhail, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah #& bersabda, 
“Barangsiapa memaafkan kesalahan seorang muslim, maka Allah 
akan memaafkannya pada Hari Kiamat”? 


SN 


tep 


29 Hadits ini shahih. 


155 


Hilyatul Auliya' 


Abdullah meriwayatkannya secara gharib dari Ishag, dari 
hadits Suhail. Ishag juga meriwayatkannya secara gharib dari 
Malik, dari Sumai, dari Abu Shalih, dan dia mengatakan (dengan 
redaksi), “Barangsiapa memaafkan orang yang menyesal” 


IA GAS abal ISS GAS —AAAA 
ai 3 5 hadi IS Ja u IP 2 


“0 .. 
So, » o# 3 P- AT £ s Pd 
CE 318 SU N3 SES das ale 
s . » 4 . 


21359 HL us Sa - ane Ay 5535 


: ja GS Spb 


8998. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Hilal menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Abu Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, 
Ashram bin Hausyab menceritakan kepada kami, dari Malik, dari 


HR. Abu Daud (Sunan Abi Daud, pembahasan: Jual Beli, 3460): Ibnu Majah 
(Sunan Ibnu Majah, pembahasan: Perdagangan, 2199): dan Ahmad (Musnad Ahmad, 
2/252). 

Al Albani menilainya shahih dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Ibnu Majah, cet. 
Maktabah Al Ma'arif, Riyadh. 


156 


Hilyatul Auliya' 


Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah & 
bersabda, “Tidaklah cukup seorang anak membalas kebaikan 
orang tuanya, kecuali dia (sang anak) mendapatinya sebagai budak, 
lantas membelinya, lalu memerdekakannya.” 8 


Ashram bin Hausyab meriwayatkannya secara gharib dari 
Malik. Sejumlah periwayat juga meriwayatkannya dari Suhail. 


M6 3 SA 3 Hp SIS —AAAA 


KP pa Td o . 8 2x0 - ra A3, 3 2 
Olla 0 Op 5 S3 BI Was agan 


2 SU ES GR 3 AG Was 

CM Ka Ip GP Ob al OP Je 

P z fa dg LA NS Gs 

Da Hi ag ale Kol dal, JB NY 
z 2 z 


30 HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Fitnah-Fimah, 1510), Abu Daud 
(Sunan Abi Daud, pembahasan: Adab, 5137), At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidii, 
pembahasan: Kebajikan dan Silaturahim, 1906), dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 
pembahasan: Adab, 3659). 


157 


Hilyatul Auliya" 


8999. Ali bin Ahmad bin Ali Al Mishshishi menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar bin Ayyub bin Sulaiman Al Aththar 
menceritakan kepada kami -di Al Mishshishah-, Ali bin Ziyad Al 
Matuni menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Raja 
menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari 
Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri, 
keduanya berkata: Rasulullah & bersabda, “Taatilah Rabbmu, 
niscaya engkau disebut sebagai orang yang berakal, dan janganlah 
engaku bermaksiat terhadap-Nya, sehingga kau disebut sebagai 
orang bodoh.” 


Hadits ini gharib dari hadits Malik, kami tidak mencatatnya 
kecuali dari hadits Abu Raja '. 


22, 3 G “16, 
wa NS ep X 31 ham —aaa 

o G z0. 9 “19, P3 4 7 40 4 1 
Cgmnal al Bp Pelet AS Galal ul 3 Se 


158 


Hilyatul Auliya 


4, 
£ £ 
| 


ah 3 Ka Tes 3 vs 

GI SP UYI d JB 11 -aln3 ale s1 
A33 35 33 B6 AI MSG Ha NIAS dak 
A3 Ip AL UT p3 KAS J3 


N tw 
“ts 
NX 
Ca 
NN 
.. 
N 
Gx 
« 
Oo 


Moga ae ain Dkeah 33 


9000. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, Isma'il bin 
Abu Idris menceritakan kepada kami, (ha ) 


Muhammad bin Badr menceritakan kepada kami, Bakr bin 
Sahl menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan 
kepada kami, (ha) 


Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Al @a'nabi 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Dari Malik, dari 
Sumai, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah 
#& bersabda, “Apabila imam mengucapkan, Sami'allaahu liman 
hamidah (Allah mendengar (pujian) orang yang memuji-Nya), 
maka ucapkanlah, “Alaahumma rabbanaa lakal hamd (Ya Allah 
Rabb kami, bagi-Mu segala puji), karena barangsiapa yang 
ucapannya bersamaan dengan ucapan para malaikat, maka 
dosanya yang telah lalu diampuni.” 


31 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Adzan, 196), dan Musilim 
(Shahih Muslim, pembahasan: Shalat, 409). 


159 


Hilyatul Auliya” 
Hadits ini masyhur, tsabit di dalam A/ Muwaththa '. 


ul Fika RAN Dera Ala 


Akta ale IM Ir SE JB EA Ui 
BA MAY G3 # 535 sti 


Pp 
s| 


Enya Ing Je d MIL JP Ha 
IP Cemi 3 Kg Dlgg3 na 
He By Ia IE LN 2 Mb 
jp ala gp (ANA Ip adi 3 Kiat Ig 
39 4 LAI BA II 3 UI 3 PI 3 Tab 

Ip ulos pia aula sa La 


9001. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Fadhl As-Sagathi menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Bisyr Al Kahili menceritakan kepada kami, Malik 
menceritakan kepada kami, dari Sumai, dari Abu Shalih, dari Abu 


160 


Hilyatul Auliya" 


Hurairah, dia berkata: Rasulullah #& bersabda, “Setiap agama 
memiliki karakter, dan karakter Islam adalah malu.”3?2 


Ada perbedaan pendapat terhadap Malik dalam riwayat ini. 
Hadits Sumai diriwayatkan secara gharib oleh Al Kahili. Isa bin 
Yunus juga meriwayatkannya dari Malik dari Az-Zuhri, dari Anas, 
yang diriwayatkan secara gharib oleh Ibnu Sahl. Mas'adah bin Al 
Yasa' juga meriwayatkannya dari Malik dari Salamah dari Thalhah 
bin Yazid bin Rukanah dari Abu Hurairah, yang diriwayatkannya 
secara gharib. Sementara dalam A/ Muwaththa ', dari Salamah dari 
Thalhah tanpa menyebutkan Abu Hurairah. 


Y Gaia es sud 1 De "3 YG 0G 


Mali hp JG ERA es (3332 Ka (Ol 


32 Hadits ini hasan, mursal. 

HR. Malik (A/ Muwaththa', 1616/9): dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 
pembahasan: Zuhud, 4181, 4182). 

Al Albani menilainya hasan dalam Sunan Ibnu Majah, cet. Maktabah Al Ma'arif, 
Riyadh. 


161 


Hilyatul Auliya" 
z, “Gg aa 7. . 0. or. 
0 HGU AN GG PN 3 KAI HA 
YA A3 3 ata | 


9002. Muhammad bin Badr menceritakan kepada kami, 
Bakr bin Sahl menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf 
menceritakan kepada kami, (ha ) 


Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Abu Agil Ibrahim bin Ali An-Nashibi menceritakan kepada 
kami, Abdul Malik bin Ziyad menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Shalih bin 
Kaisan, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, “Dulu shalat 
diwajibkan dua raka'at dua raka'at, baik saat di rumah maupun 
sedang perjalanan, lalu hal itu ditetapkan pada shalat dalam 
perjalanan, dan ditambahkan pada shalat di rumah.” 


Hadits ini masyhur di dalam A/ Muwaththa ' 
PS 28 3 IA Gis -—4..$ 
BE data KE 3 AA 3 Si Gis 
dab yi 3 Mu Gis ee alah 


162 


Hilyatul Auliya 


a 


Pe by situ oz Lo. af 19174 
Hana MIL GP tkaaa Pl Sa 


9003. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, Al Husain bin Muhammad bin Ubaid Al Ijli 
menceritakan kepada kami, Abu Mush'ab Az-Zuhri menceritakan 
kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari 
Shalih bin Kaisan, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari 
Zaid bin Khalid Al Juhani, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Janganlah kalian mencela ayam jantan, karena sesungguhnya ia 
menyeru shalat”38 


Abu Mush'ab meriwayatkannya secara gharib dari Malik 
dengan sanad muttashil, 


X9 2, Pr @ 9 
BS NG EK GB Goo RH 
OJU CI Upi 2 pN SAS LAS Jah 


33 Hadits ini shahih. 

HR. Abu Daud (Sunan Abi Daud, pembahasan: Adab, 5101), dan Ahmad (Musnad 
Ahmad, 5/193). 

Al Albani menilainya shahih di dalam Sunan Abi Dawud, cet. Maktabah Al Ma'arif, 
Riyadh. 


163 


Hilyatul Auliya" 
c s3 2 ct bt 51 o- ox. 1 o- 
3 Pan , 2. & Pp 2 & 0 . Ag 5 
lag Eh dp al Jyng J8 EIG CALL 


An AI Gali 3d 
2£ 3 3 Al IS Bla33 na Oka 


SA 9 5 Ab IPS HA AE MIL 


G 
» 


Al IS CG Gan3l 


9004. Muhammad bin Al Hasan, Habib bin Al Hasan dan 
Farug Al Khaththabi menceritakan kepada kami bersama para 
periwayat, mereka berkata: Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan 
kepada kami, Abu Ashim An-Nabil menceritakan kepada kami, 
Malik memberitakan kepada kami, dari Thalhah bin Abdul Malik, 
dari Al Gasim bin Muhammad, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah 
& bersabda, “Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah maka 
hendaklah dia menaatiNya” A 

Hadits ini masyhur di dalam A/ Muwaththa '. Abdullah bin 
Idris juga meriwayatkannya dari Malik, dan Ubaidullah bin Umar 
dari Thalhah. Ibnu Idris meriwayatkannya secara gharib dengan 
hadits Ubaidullah. 


34 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 6696, 
6700). 


164 


Hilyatul Auliya" 
30 Na 119, O z0 3g ap 
PN WAS udh EP AAS Usb A0 
22 ML Gas Denga Ip XS 3s SIS “Ja 
AN ME SA teah ES Te ul gal aa 
AKP Ip gai NP AA 3, 
Alay ade: AN okee At Jai Of AA IG 
Ga 0 Ten Oa -? ol 10. ea 
AA pu Ia Te saga 3 1. 


li DA 


9005. Muhammad bin Badr menceritakan kepada kami, 
Bakr bin Sahl menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf 
menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Abu Bakar, dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin 
Zaid Al Mazini, bahwa Rasulullah #& bersabda, “Apa yang ada di 
antara rumahku dan mimbarku adalah sebuah taman di antara 
taman-taman surga.” 


Hadits ini masyhur di dalam A/ Muwaththa ". 


394 10 3 2 £ 


KE SI NE YK AS A1 


(C) BIN Kis Ie 


10 


35 Takhrijnya telah dikemukakan. 


165 


Hilyatul Auliya” 


ML 3 ATM. K5 33 Al TA na 


» 


Pang BN ana 


” 


IE Ang AE Io Ai Ine Or Je 

ST JS Silata ob II IKAN H5 AI VI 
dta3 Of 43 setga yL 3f dls 

na Pl) Si 25 363 Usai 3 Hakeah AN 


ME SA Ang GAS le SAN ae 3 3 
KE IP toe HE Kal aa an 
LP Be BP UE E 

9006. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 


Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Al @a'nabi 
menceritakan kepada kami, (ha) 


166 


Hilyatul Auliya" 


Sulaiman menceritakan kepada kami, Abu Yazid Al 
@arathisi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdul Hakam 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Malik menceritakan 
kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, dari 
Abdullah bin Amr bin Utsman, dari Abu Amrah Al Anshari, dari 
Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa Rasulullah #& bersabda, 
“Maukah aku beritahukan kalian tentang sebaik-baiknya saksi? 
Yaitu orang yang membawakan kesaksiannya sebelum dia diminta, 
atau mengabarkan kesaksiannya sebelum dia diminta.” 36 


Hadits ini masyhur di dalam A/ Muwaththa', dan Al 
@a'nabi mengatakan, “Dari Amrah.” Sementara Ibnu Abdul 
Hakim mengatakan, “Dari Abu Amrah.” Ibnu Abbas bin Sahl juga 
meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr, dari 
Abdullah bin Umar bin Utsman, dari Kharijah bin Zaid, dari 
Abdurrahman bin Abu Amrah, dari Zaid, lalu dia menyebutkan 
namanya. 


19 PN On Sa Sa 
Bab 33 Pp 5 SIS HA al 83 EN 


ag daa HI JG las ale Ri Je AI 


& 06 Pe 5 5 Agam V3 BI GS gaga 6 


36 HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Pengadilan, 1719): dan At-Tirmidzi 
(Sunan At-Tirmidzi, pembahasan: Kesaksian, 2295). 


167 


Hilyatul Auliya” 


LN GAN II GE 13 DI 336 12K 


” 


Pt PU: : y 2 a19 o. e- 004 5, 5, 
Mei 3 A3 Uta 3 GP il 4 DAS 
# 


9007. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, Rauh bin 
Ubadah menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada 
kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah 
& bersabda, “Sebulan itu dua puluh sembilan hari, maka 
janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya (hilal 
Ramadhan), dan janganlah kalian berbuka hingga kalian 
melihatnya (hilal Syawwal). Dan jika kalian terhalangi oleh awan, 
maka perkirakanlah untuknya”3! Dan beliau juga bersabda, 
“Carilah lailatul gadar di tujuh malam terakhir.”8 


Rustah juga meriwayatkannya dari Rauh dengan redaksi 
yang sama, ia terdapat di dalam A/ Muwaththa '. 


37 HR. Al Bukhari (Shahih A/ Bukhari, pembahasan: Puasa, 1906): dan Muslim 
(Shahih Muslim, pembahasan: Puasa, 2295). 

38 HR. Al Bukhari (Shahih AI Bukhari, pembahasan: Lailatul Oadar, 2015), dan 
Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Puasa, 1165). 


168 


ot Hiiyatul Auliya 


2 selag uda 1 Ie Ips E-je 


“p 
7 
o 
$ 
X 
£ 
N 


213 . j2 B3 al XS es 3 2133 (4, 
PE) 3g Ul 5 Bl Ie 3 aa Las 
Jis 3 IIA BA 9 A3 GA 5 


Eh dl 5 cad GE 


9008. Muhammad bin Isa Al Adib menceritakan kepada 
kami, Umar bin Mirdas menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Nafi” menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada 
kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Seorang mukmin makan dengan satu 
lambung, sedangkan orang kafir makan dengan tujuh lambung. 122 


Demikian yang diriwayatkan oleh Umar dari Abdullah bin 
Dinar. Umar juga meriwayatkannya dari Abdullah, dari malik, dari 
Abu Az-Zinad, dari Al A'jar. Sedangkan yang masyhur ada di 
dalam Muwaththa" Malik dari Sahl, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah.49 


WA 


39 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Makanan, 5393, 5394), dan 
Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Minuman, 2060, 2061). 

40 HR. Al Bukhari (Shahih A/ Bukhari, pembahasan: Makanan, 5396): dan Muslim 
(Shahih Muslim, pembahasan: Minuman, 2062, 2063). 


169 


Hilyatul Auliya” 


- 


“ 06 9 3 37 A8, 
IS KE 2 ot, Oa aga 


£ 
o 
. 

. 


2 CA Abi 35 DS ASIN 


7” 


o 
» 


SN AG Ga GP ENG AS AG IS hg 


Lean Fat it IA, , 
Io 3 akal ps I mpe Je 
asal Sesi 


Lap LEG eka 

9009. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abu Az-Zinba' dan Amr bin Abu Ath-Thahir bin As-Sarh 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdul Aziz bin 
Yahya menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada 
kami, dari Nafi” dan Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi 
& mengenai firman Allah Ta'ala, “Hari (ketika) manusia berdiri 
menghadap Tuhan semesta alam.” (Os. Al Muthaffifiin (83): 6). 
Beliau bersabda, “Mereka berdiri sampai-sampai seseorang dari 
mereka berdiri di dalam kubangan keringatnya yang mencapai 
pertengahan telinganya.” 


41 Hadits ini shahih 


170 


Hilyatul Auliya' 


Riwayat Nafi' ini masyhur, sedangkan riwayat Abdullah 
gharib. 


BIL IS HK ES AN, 
(DU aer) BS ee 3 IP 


Pa 


BAN Gis og BIS LS EA 3 
JB cab pop da gi AP Ip aa 
Gad P da le Pa ana 
ON CET CET NUN TN UE TERI N 

Ola 03 Alas 


BAN TANI Lane UAN 9 Gak 


ILY 


HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, pembahasan: Sifat Kiamat, 2422): Ibnu Majah 
(Sunan Ibnu Majah, pembahasan: Zuhud, 4278), dan Ahmad (Musnad Ahmad, 2/70). 

Al Albani menilainya shahih di dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah, 
cet. Maktabah Al Ma'arif, Riyadh. 


171 


Hilyatul Auliya” 


9010. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Al @a'nabi 
menceritakan kepada kami, dari Malik (ha) 


Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, Sulaiman bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ghaziyyah Al Hakami menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan 
kepada kami, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, 
dia berkata: Rasulullah $$ menunjuk ke arah timur, lalu beliau 
bersabda, “Ketahuilah, sesungguhnya fitnah itu di sini. Ketahuilah, 
sesungguhnya fitnah itu di sini, dari tempat munculnya tanduk 
syetan.”12 

Hadits ini masyhur di dalam A/ Muwaththa ', dan hadits Al 
Auza'i diriwayatkan Al Hakami secara gharib. 


19 


SE Op KE Dp kental SAS —ALNA 


42 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Fitnah-Fitnah, 7092): dan 
Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Fitnah-Fitnah dan Tanda-Tanda Kiamat, 2905). 


172 


Hilyatul Auliya 


g 


J8 das em KN KUA 
A5 3 LA 


9011. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Fadhl bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Abdullah menceritakan 
kepada kami, dari Malik bin Sulaiman Al Harawi, Malik bin Anas 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 
Umar, bahwa Nabi & bersabda, “Maghrib adalah witirnya 
siang” S 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Malik bin Sulaiman 
meriwayatkannya secara gharib. 


AS HE AM KE K3 an NY 


Ga NE 33 KN GIS 3 Ag 3 Ae Bis 


BA 5 33 BIL SAS Le ME 33 hh 


43 Hadits ini dha'if 
HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 2/30, 41): dan Abdurrazzag (A/ Mushannaf, 2687). 


173 


Hilyatul Auliya" 


J3 pl el AN) JB KI LA ti 


HE yel J3 :G Cast Jadi 6 
25 2G 3) IE Soab Ige 3 23 sada 
AA SAI A33 Uh AGS Inai 
5 At “4 SS F3 Obat OS al 
tag 5 AYI J If ga KAN IN ES Mis 
Bhs KSM GEA Sp Aga IN sin Rat SS 


a 


Adaa YEN Ini US JUS 


La o aer 


9012. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Ali bin Rustum menceritakan kepada kami, Al 
Haitsam bin Khalid menceritakan kepada kami, Musa bin 
Muhammad Al Muwaggiri menceritakan kepada kami, Malik bin 
Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, 
dia berkata: Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, hamba 
manakah yang paling dicintai Allah?” Beliau menjawab, “Orang 
yang paling bermanfaat bagi orang lain.” Ditanyakan lagi, 


174 


Hilyatul Auliya" 
“Lalu, amal apa yang paling utama?” Beliau menjawab, 
“Memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang beriman.” 
Ditanyakan lagi, “Apa itu kegembiraan orang yang beriman?” 
Beliau menjawab, “Mengenyangkan kelaparannya, menghilangkan 
kesulitannya, dan melunasi utangnya. Barangsiapa berjalan 
bersama saudaranya dalam keperluannya, maka baginya seperti 
(pahala) puasa sebulan beserta itikafnya. Barangsiapa berjalan 
bersama orang yang dizhalimi untuk membantunya, maka Allah 
akan meneguhkan kakinya pada hari banyak kaki tergelincirnya. 
Dan barangsiapa menahan amarahnya, maka Allah menutupi 
aibnya. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu bisa merusak amal, 
sebagaimana cuka merusak madu.” 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Kami tidak mencatatnya 
kecuali dari hadits Al Haitsam, dari Al Pe 


£ 


1 Gas UAS GMN XP SA Mar NK 
Mb Sis Tar) CAS SAI 33 IAI Asa 
Non TAN PI -A 2 3 36 : 
BAE bb Sa J6 Tag ale Rt Io Ai 
ab bis na Na ab oil kdi 
9013. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, Abu 
Mas'ud Ahmad bin Al Furat menceritakan kepada kami, Al 


@a'nabi menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada 
kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa 


175 


Hilyatul Auliya” 


Rasulullah #& bersabda, “Di antara sejahat-jahatnya manusia 
adalah yang berwajah dua, yaitu yang mendatangi mereka dengan 
satu wajah, dan mendatangi mereka yang lain dengan wajah 
lainnya. 

do, “1,6 2 5 o £ 5 

KE SS IA 3 Te Ke An Ya 


2 


3 452 


WAS celah HN GAS dea KE 3 Al 
(GA dl 36 £ CN us “AI d3 MAYA 


Oa ta Pale Pura AI P3 Ai ipa J6 :J6 
Ku Ui SEN Ip 3 Ps 2 
LS Al Ia G1 PB JUS SE ala $$ 

Ta 3 CPI IE Up 1 JUS Saba rn & 


- 
(3 “ H 


Dbadl Bade JGA Sako 0 RI AL dita 


0... 3 KATA gt. z 0 "4 


9014. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ubaidullah bin Muhammad Al Ghamri menceritakan kepada kami, 
Abu Mush'ab menceritakan kepada kami, Malik menceritakan 
kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, 
dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Tidak ada seorang muslim 


176 


——)b——Hilyatul huliya 


pun yang mengucapkan salam kepadaku, baik di timur maupun di 
barat kecuali aku dan para malaikat Rabbku membalas salamnya.” 
Lalu seseorang bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, lalu 
bagaimana perihalnya penduduk Madinah?” Beliau bersabda, “Apa 
yang hendak dikatakan bagi orang yang bersikap ramah terhadap 
rekannya dan tetangganya dari apa yang diperintahkan Allah untuk 
menjaga rekan dan tetangga.” 


OS Gl op KAN 33 SE UAS 9 NO 


“ “ 


sa aa ata Sa dna , Je Ie 
SE Ie 
SL GS AA UR ea Pang S5 


(ae o os ae da Ka Ce 


.“ 


177 


Hilyatul Auliya”" 


o 


IP eijaa KA alba Ip DRA op Opi 
GAN Lea Ia IP IL 


9015. Ali bin Ahmad bin Abu Ghassan menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Musa An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, (ha ) 


Abdullah bin Khalid Al Ashbahani menceritakan kepada 
kami, Makki bin Abdan menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Sah! bin Ammar menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
bin Abdurrahman Al Umari menceritakan kepada kami, Al Umari 
dan Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Abu Az- 
Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah & 
bersabda, “Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi setiap orang 
yang mimpi basah” 4 


Sahl meriwayatkannya secara gharib, sedangkan yang 
masyhur dalam masalah mandi adalah dari Malik, dari Az-Zuhri, 
dari Salim, dari Nafi', dari Ibnu Umar dan Shafwan bin Sulaiman, 
dari Atha'. Ma'n meriwayatkannya secara gharib dari Malik, dari 
Sa'id Al Magburi, dari Abu Hurairah. 


damai SA 33 2s SAS 4.1 


K8 Sea A3 3d ya aa ta 
Bas aa Uoa AN MS Ap KE Uas 
"gy z- 6 


44 HR. Al Bukhari, (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Adzan, 858), Muslim (Shahih 
Muslim, pembahasan: Jum'at, 846): Abu Daud (Sunan Abi Daud, pembahasan: 
Thaharah, 341, 342, 344), An-Nasa'i, (Sunan An-Nasa 'i, pembahasan: Jum'at, 
1375, 1377, 1383), Ionu Majah (Sunan Ibnu Majah, pembahasan: Mendirikan Shalat, 
1089): dan Ahmad (Musnad Ahmad, 3/60) dari hadits Abu Sa'id Al Khudri. 


178 


Hilyatul Auliya' 
Pa La cl es il v P3 XS ss - 
JM s3 ala ale PP #Al SI ing 
hal O Ie 


9016. Ali bin Ahmad Al Mishshishi menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Khulaid Al Halabi menceritakan kepada kami, 
Mutharrif menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada 
kami, dari Abdurrahman bin Al @asim, dari ayahnya, dari Aisyah, 
bahwa Nabi & melakukan haji ifrad. 


Hadits ini masyhur di dalam A/ Muwaththa '. 


jp AE y Se j3 Ii Gis -4.AV 

Al BEI X6 3 KS GIS Tire Jl 
33 AI IE SAS up IUP Kis - JB 
PA 3 AI Ie Ie AL Kas L 
ale Io AI Ist JG 1S HI IE cal 
233 AI Kis D SE 3G STA K3 31 selag 


179 


Hilyatul Auliya 
Ta 2 Pata LO Ttuaa 
(555 BUS Ol3 GI 3D WS AG Ol Tlaina 


1 


ey 


NS $ 


9017. Abu An-Nadhr Syafi' bin Muhammad bin Abu 
Awanah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al 
Farghani -saudaranya Zu'al- menceritakan kepada kami, Ali bin 
Harb menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Al @asim, dari ayahnya, dari Aisyah, dia 
berkata: Rasulullah #8 bersabda, “Barangsiapa membaca AI 
@ur 'an, lalu dia memperindah bacaannya, maka di sisi Allah dia 
memiliki satu doa yang mustajab, jika berkehendak maka Allah 
segerakan untuknya di dunia, dan jika berkehendak maka Dia 
menjadikannya sebagai simpanan untuknya di akhirat” 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Abdurrahman 
meriwayatkannya secara gharib. 


a33 


ME IAI KE SAS cal BIS AAA 


. 


8 o- 


(bo aa BA as KA Kek Ea CI KE 33 
PB AE UU 5 Was IS dal Seth C A3 


180 


Hilyatul Auliya” 
Tn 5 de J6 PAKAI 3 es al ve Rear Ci 
JAS 5 Oi salug ale BI Io AI 


SA PAN KE TP NU En Ia Lap 


Kaen 4 


9018. Ayahku menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad bin Abdul Karim menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Muhammad bin Sallam menceritakan kepada 
kami, Ishag Al Hunaini menceritakan kepada kami, Malik 
menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al @asim, dari 
ayahnya, dari Abu Umamah, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 

“Aku dan penanggung anak yatim seperti kedua (jari) ini” 

Hadits ini gharib dari hadits Malik dari Abdurrahman. Al 

Hunaini meriwayatkannya secara gharib. 


LA, aa 2 Tita 9, 
ab AI Pp Ola WS ANA 


La Pa £ 1. AG, L 
didi Pa «adl ar dala ad ata gg 


AE KASE IP A43 IE RI 23 ra 


45 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Talak, 5304, dan 
pembahasan: Adab, 6005), dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Zuhud dan 
kelembutan Hati, 2983). 


181 


Hilyatul Auliya" 


CAM OI dag ae Io Al Ia IE 


UI IP elab dal 38 DAUN 


9019. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Habbusy bin Rizgillah Al Mishri menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Salamah bin Al 
Iyar menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Al Auza'i, dari Az- 
Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah & 
bersabda, “Sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam 
setiap urusan.” £ 

Hadits ini gharib dari hadits Salamah dari Malik. Al 
Ma mun juga meriwayatkannya dari ayahnya yaitu, Ar-Rasyid, dari 


0 


& o- o 40 2 “19, 4 5 5 - - Pa 
ABI IS 1 KE AS S3 S3 JA 
- -.. ra ema “4 yaa d w 

1 Ka - o 1G - A 
46 HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Salam, 2165). 


182 


Hilyatul Auliya 


SPA IA ee Isis Ui DAU 


“ 


SAS J6 AN Ita Ul Lis IE F 
Alba ana BEN 32 IU 


9020. Abdullah bin Al Husain Ash-Shufi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Muhammad Adh-Dhahhak 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Ahmad bin Kamil Al 
Barda'i menceritakan kepada kami, Al Husain bin Abdullah bin Al 
Khashib menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Pada suatu hari aku 
mendengar Al Ma'mun mengatakan kepada penjaga pintunya, 
“Hendaklah engkau bersikap lembut dalam setiap urusanmu.” 


Kemudian dia berkata: Ayahku, Harun Ar-Rasyid, 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Malik menceritakan 
kepadaku, dari Al Auza'i,” dengan sanad yang seperti itu. 

5« 5 “ng 5 PP 9 3g “19, 
EU) peka DD Pa SP UAS YA 
PA ANN Ara 3G 40, 0 Ag 11, 


Aa or 


Wb Ci su BW Kata m3 2 
z # 


183 


Hilyatul Auliya" 


MA sarb 33 IA IE RB eaE ah 


“1,0 


Naa 2 ML ES Cp 2 Ya Ca Aka 


9021. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami -dengan dikte-, Muhammad bin Ja'far An-Nagid 
menceritakan kepada kami, Abu Taubah Shalih bin Darraj 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi” Az-Zubairi 
menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari 
Ionu Juraij, dari Atha', dia berkata, “Aku melihat Ibnu Umar 
mewarnai dengan warna kuning.” Muhammad bin Umar berkata, 
“Demikian dia menceritakannya kepada kami dari kitab aslinya, 
dari hadits Malik, dari Ibnu Juraij.” 


Cp op KE 33 MB SAS NN 
£  £ DB 21 YM PKA 
Comel BI Oa SSI UAS aga Pp Ia WAS 


ME) 


184 


Hilyatul Auliya" 
2353 2aele Oli3 UU ena Ip Lu 


9022. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Isma'il 
bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, pamanku, Malik bin 
Anas menceritakan kepadaku, dari Al Ala” bin Abdurrahman, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah & bersabda, 
“ Dunia adalah penjara orang beriman dan surga orang kafir”! 

Hadits ini gharib dari hadits Malik. Diriwayatkan juga oleh 
Isma'il dan yang lainnya. 


JAE Sis Ma ae Kata —90.YY 


Ol 33 Peel Gis 3 BUNYI KA 3 5 


“. 


Bb PI 3 Ulu Cie at, 
Int IN BAN Ann Ai LA 
NB MAT MEI 1G alag la Io 
PA AN EA Ia EN JN YAT JG 
IG) Ia JIE Ie ES IE as y 


47 HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Zuhud dan Kelembutan Hati, 2956). 


185 


Hilyatul Auliya" 


1 


Ba JI JA GI E uS ha 


163 cokelat dy S5a5 5 UL Ed Ea ea 


- AN 


9023. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abbas bin Al Fadhl Al Isgathi menceritakan kepada kami di 
Makkah, Isma'il bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, Malik 
bin Anas menceritakan kepada kami, dari Amr bin Yahya Al 
Mazini, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah 
& bersabda, “Para ahli surga akan masuk ke surga dan para ahli 
neraka akan masuk neraka, kemudian Allah Ta'ala berfirman, 
Keluarkanlah orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan 
sebesar biji sawi. ' Maka mereka pun keluar darinya dalam keadaan 
telah menghitam, lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai 
kehidupan, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji di aliran air. 
Bukankah kalian melihatnya keluar menguning lagi 
melengkung?” 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Isma'il dan Abdullah bin 
Wahb meriwayatkannya secara gharib. 


48 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: tentang Keimanan, 22): dan 
Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: tentang Keimanan, 184). 


186 


Hilyatul Auliya 


4 - o aa o 2 PPA 
Oma op KS Ip Ia SAS AL 


“ 
2 CX... 


Fee 5 BN SAS Aa 3 il Bis 
An Our Wis 333 Sal ara an XS 


9024. Bisyr bin Muhammad bin Yasin juga 
menceritakannya kepada kami, Abu Bakar bin Khuzaimah 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Isa bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada 
kami, Malik menceritakan kepada kami dengan redaksi yang sama. 


“ 


ay 0 o a43 - Lo AG, 
Gental 33 KLS KA Wis -A.Yo 


| 


Ta Di vi an ia Ip ara Fi 


9025. Abu Ahmad Muhammad bin Ishag Al Anmathi 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sahl bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, Isma'il bin Abu Uwais menceritakan 
kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari 


187 


Hilyatul Auliya” 


Ibnu Umar, dari Nabi #&, beliau bersabda, “Shalat berjama 'ah lebih 
ulama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh 
derajat” 9 


Hadits ini masyhur di dalam A/ Muwaththa '. 


Ma nara JA Gen belt GAS 4. YA 


PRE sasa Na WA. Coral AI A8 
as Nu GA RI UYA kara daki 


Se dag aka ada 2 Kata AI Ne JB :J6 


. 1 


PAN AA GE 2 Jaka Ga IS HS 
33 Ap YI MU, 3 At ip Sa 


9026. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Amr bin Abu Ath-Thahir Al Mishri menceritakan kepada kami, 
Abdul Mun'im bin Basyir Al Anshari menceritakan kepada kami, 
Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia 
berkata: Rasulullah $& bersabda, “Barangsiapa mendengar adzan 
lalu mengucapkan seperti yang dia (muadzdzin) ucapkan, maka 
Allah ampuni dosa-dosanya.” 


49 HR. Al Bukhari (Shahih AJ Bukhari, pembahasan: tentang Adzan, 645): dan 
Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: tentang Masjid-Masjid, 650). 


188 


Hilyatul Auliya 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Kami tidak mencatatnya 
kecuali dari hadits Abdul Mun'im. 


2 o s4 0» o- “10, 
SE 3 ME MI KE USS —AYV 


O. 


SAN amor 23 AI X2 Ki Serat 
IS SLAAN PI TM ejamt) 


Pb Ob 3 eh Ba UK 
Al Io AA JI J6 :JB 


oz 


of T- « o 3 8 9 us 8 9 2 
Apt IE Ogkalead yi OA (IS yg Ca HPuag 
IIA Aa 5 JNE ISI OK nd 


873 3 ss KA ej 


9027. Abdullah bin Muhammad bin Utsman Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Washif Al Janadi 
menceritakan kepada kami, Abu Hamnah menceritakan kepada 
kami, dari Abu Gurrah Musa bin Tharig, dari Malik, dari Nafi', dari 
Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Apabila hari 
Jum'at telah tiba, maka Allah mengutus para malaikat dengan 
membawa lembaran-lembaran cahaya dan pena-pena cahaya, lalu 


189 


Hilyatul Auliya" 


mereka duduk di atas pintu-pintu masjid, lalu mereka mencatat 
yang lebih dulu datang dan seterusnya, hingga shalat didirikan.” 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Kami tidak mencatatnya 
kecuali dari hadits Hamnah dari Abu Ourrah. 


2 


WIL pb KE £ FI IS —AYA 

GE SU Ae Sie MEI kabil Jae Ai 
NE 3 Bb GP UU Ki Leo 
pads sak Jati 56 alesan oa 
wb 3 Te II ski FI Abal OA 


AOEA || 


“NL 


Ca 


Sge3a UII 3 SI Ke day SS 

9028. Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Abu Agil Ibrahim bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abdul Malik bin Ziyad An-Nashibi menceritakan kepada kami, 
Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, 
bahwa Nabi & shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya di Mina, 
kemudian bertolak ke Arafah setelah terbitnya matahari. 


Abdul Malik meriwayatkannya secara gharib lagi marfu' 
sedangkan di dalam A/ Muwaththa " secara mauguf. 


190 


Hilyatul Auliya" 


Pa 


YM 3 X8 LH GIS —4.YA 


2 o “ at net 3 Pi Sg aN 119, 
(gaada ep Aa AS (RAN Os oa 


Ie GD igab GA op Bb IU Gie 


MEI PB bas REA 


UP Ja ea Sah Una 3 ks 


9029. Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Syadzan Al Jauhari menceritakan kepada kami, 
Mu'alla bin Manshur menceritakan kepada kami, Malik 
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa 
Nabi & melarang nikah syighar”0 (Nikah syighar adalah 
pernikahan yang disepakati tanpa mahar, atau dua lelaki saling 
menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya). 


Masyhur di dalam Al Muwaththa ', dan dari hadits Mu'alla 
dari Malik adalah gharib. 


50 Hadits ini shahih. 

HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, pembahasan: Nikah, 1124), Abu Daud (Sunan 
Abi Daud, pembahasan: Nikah, 2074), Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, pembahasan: 
Nikah, 1883): dan Ahmad (Musnad Ahmad, 2/17, 19, 62). 

Al Albani menilainya shahih di dalam ketiga Sunan tersebut, cet. Maktabah Al 
Ma'arif, Riyadh. 


191 


Hilyatul Auliya 


NG SUN 3 AN Ae Gis BE L Gis 


Per 4 
sg 
. 


de Ne 3 2 Gb Ip IG Gas 
IBI Ja esp ti kesal 


Fa Pa . s - & - o 4 apa 
MEN 3 IU SA Ia HR 


9030. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Abu 
Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Abu Ashim An- 
Nabil menceritakan kepada kami, (ha ) 


Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu 
Hashin menceritakan kepada kami, Yahya Al Himmani 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Malik menceritakan 
kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi & melarang 
menjual dengan tempo lahirnya unta sampai anak unta itu 
melahirkan juga (kebiasaan di zaman Jahiliyyah).21 


SI HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: tentang Jual Beli, 2143): 
Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Jual-Beli, 1514) At-Tirmidzi (Sunan At- 
Tirmidzi, pembahasan: Jual Beli, 1229), dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 
pembahasan: Perdagangan, 2197). 


192 


Hilyatul Auliya 


Hadits ini masyhur dari hadits Malik di dalam A/ 
Muwaththa '. 


Pa 
@ 


ep Ka Es ba 3 & fe an 
LA SAS OJAA Ida GAS NG eh 
Hb JI PB IU GIS ika 5 
gi PS Te Palas Maba da 
AP MU IP ah 3 


9031. Abu Bakar bin Khallad dan Ahmad bin Yusuf 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Musa bin Harun 
menceritakan kepada kami, Hubab bin Jabalah menceritakan 
kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari 
Ibnu Umar, bahwa Nabi & bertakbir empat kali atas (jenazah) An- 
Najasyi. 

Hubab dan Makki bin Ibrahim meriwayatkannya secara 
gharib dari Malik. 


JIN yA 33 SUS AE SAS -AYY 


o- 20 101 ap Lt Ia AP 
Sia GA ES PAS Lahg Kis 


SB PGI op Hal ya BM ia 


193 


Hilyatul Auliya” 


Lang Aa Da hg Ela 


9032. Abdul Malik bin Al Hasan Al Mu'addil menceritakan 
kepada kami, Yusuf Al @adhi menceritakan kepada kami, Amr bin 
Marzug menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada 
kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi &, “Tidak boleh 
seseorang yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan 
menundanya hingga berlalu dua malam, kecuali wasiatnya itu telah 
tertulis di sisinya.” 52 


Hadits ini masyhur di dalam A/ Muwaththa '. 


Ae Wis da ol Gas 9. YY 


BBYAN SARAN 3 Kai CAS LN Jaa 3 


Pe) 


S4 35 Na SIS « bau aa tara 


52 HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Wasiat, 1627). 


194 


Hilyatul Auliya 
o 4 2 - 21 01 - & - o » « 
OA KAA BU IP UU IIS Ep Ca 


AS GP AI GP emas 


9033. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ali 
bin Sa'id Ar-Razi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ai 
Mustamir Al Urugi menceritakan kepada kami, Utsman bin Umar 
menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari 
Nafi”, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi & berjumpa dengan seorang 
lelaki yang tengah menasihati saudaranya karena pemalu, maka 
beliau bersabda, “Biarkan dia, karena sesungguhnya malu itu 
bagian dari iman.”58 


Hadits ini gharib dari hadits Malik dari Nafi, dan masyhur 
dari haditsnya, dari Az-Zuhri, dari Salim. 


Ab 1 23 dada GAS Art 
Gara sed PAN 3 AN Ip CS en 


- 


Pen dent 25 III Gis LA 3 23 X2 


Pt Al OP p ea ANU aneh es Mau 


53 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: tentang Keimanan, 24: dan 
pembahasan: Adab, 6118), dan Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: tentang 
Keimanan, 36). 


195 


Hilyatul Auliya 
Ui 3 38 Ko3 BU d6 Ang ale Ai 
AE NA SEL Lag Oke 


aan bal 4 2 3 IL IS Ca Tag 


JP 


9034. Al Hasan bin Ahmad bin Shalih As-Sabii 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ash-Shagr As-Sukkari 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mushaffa 
menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan 
kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari 
Ibnu Umar, bahwa Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya Allah 
memaaikan (tiga hal) dari umatku yaitu, tidak sengaja, lupa dan 
apa yang dipaksakan atasnya.” 4 

Hadist ini gharib dari hadits Malik. Ionu Mushaffar 
meriwayatkannya secara sea dari Al Walid. 


0.0 3 GA s 


EA AS, 5 9 TI —A. Yo 


Kena dah 2 & za) na TA) aji 


54 Hadits ini shahih. 
HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, pembahasan: Thalak, 2045) dari hadits Ibnu 
Abbas. 


Al Albani menilainya shahih di dalam Sunan Ibnu Majah, cet. Maktabah Al Ma'arif, 
Riyadh. 


196 


Hilyatul Auliya 


PEN IP hg BI AS Ola BA 
Ing EM KN Pe EA pal 


HE UP Un YG dl Olag ph 


1 
“ 
Aa Sh o » 
A3 gesa 
- 


3 0 TK 

9035. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abdul 
Wahhab Al Mugri' menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Rasyid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu Ruman 
menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada 
kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi &, bahwa 
beliau bersabda, “ Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa 
yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya engkau tidak akan 


merasa kehilangan sesuatu yang engkau tinggalkan karena Allah 
Azza wa Jalla.” 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Ibnu Abi Ruman 
meriwayatkannya secara gharib dari Ibnu Wahb. 


KI 3 Kes 3 pat Ka naa 


o 9 19, & (8G | 23 o 
2 HAN SAS AG — « ES 


197 


Hilyatul Auliya” 


“1. o- 2 . ea 8 .YA Lag 3 
eU us UL Usa SAI Han 93 


- 


KAA IS 1G alay ada AN Ji Bf eat 
SP SA IS Ala 


L es Camat 4 5535 


9036. Al @adhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 
Umar Al Kasysyi menceritakan kepada kami -di Makkah-, Ibrahim 
bin Yusuf Al Balkhi menceritakan kepada kami, Malik 
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa 
Nabi & bersabda, “Setiap yang memabukkan adalah haram, dan 
setiap yang memabukkan adalah khamerSS 

Ibrahim meriwayatkannya secara gharib dari Malik. 

aga “58, 2 o 1 - ot “16 , 
KLS SAS IA Ip OKE GAS 4 YV 
3 


2 IN Sis ds, LA JL 


ML GA Bb 3 Aaj Ie Gis anal 
ag le Io NI Eye al 33 


SIG sak Gian GAN OS UT: S Je 


“ 


5S HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Minuman, 6003). 


198 


Hilyatul Auliya 


“ 
330 


SG dian Hg KI 
Lae Dg SA diaai JG Ae sh 


A3 AAN Sa 3 A3 GAN J3 Ie GE 


9037. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Nuh bin Harb Al Askari menceritakan kepada 
kami, Al Muhajir bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdul 
Wahhab bin Nafi' menceritakan kepada kami, Malik menceritakan 
kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi & bersabda 
kepada Abu Dzar, “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya dunia adalah 
penjara orang beriman, kuburan adalah keamanannya, dan surga 
adalah tempat tinggalnya. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya dunia 
adalah surga orang kafir, kuburan adalah adzabnya, dan neraka 
adalah tempat tinggalnya. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya seorang 
mukmin tidak merasa cemas karena kehinaan dunia, dan tidak 
merasa hina karena para pemilik dunia dan kemullaannya.” 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Kami tidak mencatatnya 
kecuali dari hadits Al Muhajir. 


3 & 


SKB 03 AE 1 AI KE SIS —A YA 


199 


Hilyatul Auliya” 


3 


BA AG SA pa 5 KN 3 Us 
Lgi 33 UI KAS daa PA 


2 


2 5 J6 2 S AP da “ daa 


9038. Abdullah bin Muhammad bin Utsman Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Ali bin Ibrahim bin Al Haitsam 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Husain bin Al Khawwash 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ibrahim bin Al Haitsam 
Al Ghifari menceritakan kepada kami, Malik bin Anas dan Al 
Umari menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia 
berkata: Rasulullah $& bersabda, “Barangsiapa memenuhi 
kebutuhan saudaranya, maka aku akan berdiri di sisi timbangan 
(amalnya, jika dominan (kebaikannya, maka itulah yang 
diharapkan), namun jika tidak maka aku akan memberi syafa'at 
untuknya.” 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Al Ghifari 
meriwayatkannya secara gharib. 


200 


Hilyatul Auliya' 


AN Ing AS otg Ii SN GAS MY 
Lag AA . SU Jaa Mb Kara 3) "3 


Yi -d gas papah ud 


BI PAI 

9039. Abu Nashr Muhammad bin Ahmad An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami -di Baghdad-, Muhammad bin Al 
Musayyib Al Arghiyani menceritakan kepada kami, Ishag bin Wahb 


menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan 
kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari 


201 


Hilyatul Auliya' 


Ibnu Umar, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah & bersabda, 
“Maukah aku tunjukkan kepada kalian umatku yang paling mulia?” 
Mereka (para sahabat) menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” 
Beliau bersabda, “/(Yaitu) orang yang panjang umurnya dan baik 
amalnya, kebaikannya diharapkan dan keburukannya tidak 
dicemaskan. Maukah aku tunjukkan kepada kalian umatku yang 
paling buruk?” Mereka menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, “ (Yaitu) 
orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya, kebaikannya 
tidak bisa diharapkan dan keburukannya sangat dicemaskan.” 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Ishag bin Wahb 
meriwayatkannya secara gharib dari Ibnu Wahb. 


Ie CA Aa At 

de KAN oi 5 33 AS Kis Tadi 
Jo Je IE PI AP al 3 eU 
Aa G3 Si aah IE Ula ya alas le 


Kn) Pair AN » SI Ta 


202 


Hilyatul Auliya 


9040. Muhammad bin Umar bin Sallam Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Isma'il Al 
Marwazi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Aslam 
menceritakan kepada kami, Shakhr bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: 
Nabi & bersabda, “Barangsiapa bersumpah dengan suatu 
sumpah, lalu dia melihat yang lebih baik dari sumpahnya itu, maka 
hendaklah dia melakukan yang lebih baik itu dan memohon 
ampun kepada Allah.”56 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Muhammad 
meriwayatkannya secara gharib dari Shakhr. 


Pp aa yi Gis —A.4n 


A3 3g 


PE pl Ae Ska Genta 
IP PU (3 an Ip KB 3 
pe Ip Ka ol Ga ol ye ku 


AI Ip GE NG LI op Fa ISI 1JU 
BI da IE MN Ip, 3 


56 HR. Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Keimanan, 1650) dari hadits Abu 
Hurairah 28. 


203 


Hilyatul Auliya" 


£ . 


Lada Sa YES MIL Sana Ira Ia 
MEA IE op MAA 


9041. Abu Al Hasan Ali bin Ahmad bin Abdullah Al 
Magdisi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin 
Amir menceritakan kepada kami, @utaibah bin Sa'id menceritakan 
kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari 
Salim, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi & bersabda, “Apabila kalian 
melewati taman-taman surga, maka bergabunglah kalian.” Mereka 
(para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, apa taman-taman 
surga itu?” Beliau menjawab, “Halagah-halagah dzikir”?! 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Kami tidak mencatatnya 
kecuali dari hadits Muhammad bin Abdullah bin Amir. 


..0 $ G “3, ox 0 Tio o @-3 LA, 
IA gl BS KB op Oli 33 MS Was 


5 oT “19, A A GA -". 
Lamp Gi SIKA Wika daa a33 oh 
o $ - 22 o- J3 6 8. o , - 


ga ' 


- 1 4 
Ae Ml lp Ml dg 


N 
CX 
Cc 
Ca 

4 
« 
Ox 
N 
0 
N 
“ 
MN 
oo 
NX 


57 Takhrijnya telah dikemukakan. 


204 


Hilyatul Auliya 
LI 6 Ole 033 Jet Ienng € 33 Iga Ta bag 
EN AS AN SS saka JR 


Pen 


2S Ea NIS MU Esa Ip La 


? 


9042. Ahmad bin Ubaidullah bin Mahmud menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Imran bin Al Junaid menceritakan 
kepada kami, Abu Ahmad Syu'aib bin Muhammad Al Hamdani 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Isa menceritakan kepada 
kami, Malik menceritakan kepada kami, dari pamannya yaitu, Abu 
Suhail bin Malik, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Kuburkanlah orang-orang yang 
meninggal diantara kalian di tengah-tengah kaum yang shalih, 
karena sesungguhnya mayat itu merasa terganggu dengan 
tetangga yang buruk, sebagaimana orang hidup merasa terganggu 
dengan tetangga yang buruk.” 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Kami tidak mencatatnya 
kecuali dari hadits Syu'aib. 


LG, 8. e— £ 19, 
A— NS 25 X » IS AA. LY 
o 10 La - 0 LAS &- Pn 7 109 2 A 


205 


S6 3 las ale JT AI Jala GS 6 
Kilas Yg jai A3 HI gas BP lp 
IA 9 Saka 


9043. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, Ishag bin 
ka bin Ath-Thabba' dan Manshur bin Salamah Al Khusa'i 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Malik menceritakan 
kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, 
dia berkata: Rasulullah @ dikafani dengan tiga pakaian buatan 
Yaman berwarna putih, tanpa gamis dan tanpa sorban penutup 
kepala.58 

Hadits ini masyhur di dalam A/ Muwaththa ' 


KAL -9.££ 


GG, kana 1- G o a07 “9, 3. of | e at 

TS IIA Was LEAN Png 
15 SNN 

Hala 53 MU SAS Cg al 3 dkt 


“. 4 2 La s1: 28 2 5 : ta &, 
ale al ce SN Ol ale PS dl CS (032 


58 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: tentang Jenazah, 1273), dan 
Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: tentang Jenzah, 941). 


206 


br -Hilyatul Auliya 


WS Sai SEM Li Ja tar 


-i gal Kg e- 219 
413 2, o£ 2. gt 3 Io $ Pd 2 - 9 A , 
Skin Waah Sleh Olg3 LUL LaaS Cp Las 


9044. Abu Bakar Muhammad bin Ishag Al @adhi Al 
Ahwazi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abu Shalabah 
menceritakan kepada kami, Isma'il bin Abu Uwais menceritakan 
kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi & ditanya, “Budak 
manakah yang paling utama?” Beliau menjawab, “Budak yang 
paling mahal harganya dan paling berharga bagi pemiliknya.” 

Hadits ini gharib dari hadits Malik. Mutharrif juga 
meriwayatkannya dengan redaksi yang sama. 


AN 
6 
KI 
CX 


207 


Hilyatul Auliya 

na JI SIP 
2 Io LA ata 

Plat PUN HA KA JAN 


4 


Nara Ka 33 AS 3 


—.a 


LE HA AG & aa ML IS Ip Hap 


9045. Muhammad bin Ishag Al Ahwazi menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Abu Shalayah menceritakan kepada 
kami, (ha ) 

Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ali bin 
Sa'id Ar-Razi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdul 
Aziz bin Yahya menceritakan kepada kami, Malik menceritakan 
kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Anas bin Malik, 
dia berkata: Rasulullah #& bersabda, “Maukah kalian aku kabarkan 
tentang sebaik-baik pemukiman kaum Anshar? (Yaitu) Bani An- 
Najjar, kemudian Bani Abdu Al Asyhal, kemudian Bani Al Harits 
bin Al Khazraj, kemudian Bani Sa'idah, kemudian di setiap 
pemukiman kaum Anshar ada kebaikan.”9 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Abdul Aziz 
meriwayatkannya secara gharib darinya. 


59 HR. Al Bukhari (Shahih A/ Bukhari, pembahasan: tentang Zakat, 1481: dan 
pada pembahasan tentang Kisah-Kisah Teladan Kaum Anshar, 3789), Muslim (Shahih 
Muslim, pembahasan: Keutamaan-Keutamaan Para Sahabat, 2511), dan At-Tirmidzi 
(Sunan At-Tirmidzi, pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3910). 


208 


— Hilyatul Auliya 
0 Le, ya AG 0c f3 
Y ss Cr IL Ss) CT AS —49. 41 
at 1. 31: 1G, .4 3,0 3... P 5.5 


03 o 1 o si o co. ap AA 
CAN KB 3 ME Ip Jaa Gas dls 


- 


CA 
“ 


saga O Ou Kas Ig ep su 13 (aa 


ale Ko AI dar IG 136 UI 
AN Isl GAB LAIN p3la S3 IST lag 


o An aa 2 
33 1G Sola R33 3 


. 


Ne aa Na 
o 


9046. Abu Zaid Muhammad bin Ja'far bin Ali Al Mingari 
menceritakan kepada kami di Kufah, Ali bin Al Abbas Al Bajali 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Al Husain 
Az-Zuhri menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Yazid 
menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada 
kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Umar 
bin Khaththab, dia berkata: Rasulullah #& bersabda, “Perbanyaklah 
mengingat sang penghancur kenikmatan.” Kami (para sahabat) 


209 


Hilyatul Auliya 


bertanya, “Wahai Rasulullah, apa itu sang penghancur 
kenikmatan?” Beliau menjawab, “Kematian.” 9 


Hadits ini gharib dari hadits Malik. Ja'far meriwayatkannya 
secara gharib dari Abdul Malik. 


233 renta PA Jl Ep JAE CE AB 


AP HE K2 GL AN 3 Pa 3 
pap dna Ot PT 
PA SA TEA MN ANU AN Ta 


“ 


23,20, A ea 


lx sana AN Aan TAN Uaale 


9 


- s 
o £ 5 S1 
3 Hg 


“ 


60 Hadits ini shahih. 

HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, pembahasan: Zuhud, 2307), An-Nasa'i 
(Sunan An-Nasa 'i, pembahasan: Jenazah, 1824), Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 
pembahasan: Zuhud, 4258): dan Ahmad (Musnad Ahmad, 2/293) dari hadits Abu 
Hurairah. 

Al Albani menilainya shahih di dalam ketiga Sunan tersebut, cet. Maktabah Al 
Maarif, Riyadh. 


210 


Hilyatul Auliya" 


9047. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, Ja'far bin Ash-Shagr bin Ash-Shalt menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Kamil Abu Abdullah menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Malik 
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al 
Musayyvib, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, “Jarak antara 
keislaman kami dan saat Allah Azza wa Jalla menegur kami adalah 
empat bulan, hingga turunnya ayat ini, 'Belumkah datang 
waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati 
mereka mengingat Allah. (Os. Al Hadiid (57): 16).” 


Atsar ini gharib dari hadits Malik. Kami tidak mencatatnya 
kecuali dari hadits Ibnu Bukair. 


LO 907 


3 Ing GP JUL SIS SPI KE SAS cal 


" 


PPI ME IP bks PM A6 
Ing ale Ios Oi sanae di 33 ata 


. 
"aa 


—& 


4 


Lab BI — R3 SI tea Se gas 


211 


Hilyatul Auliya 


ega 3 oaksa 
9048. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 


Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, (ha) 


Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ishag bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrazzag menceritakan 
kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Yazid bin 
Abdullah bin @usaith, dari Muhammad bin Abdurrahman bin 
Tsauban, dari ibunya, Aisyah, bahwa Nabi & memberikan 
keringanan pada kulit bangkai jika telah disamak -atau dia 
mengatakan, suci-. 


Hadits ini masyhur di dalam A/ Muwaththa ". 


DP Il op MA Ip BB SIS ALA 


. 


1G, K0 OP o Pegra 0 4 
SAS GARI Ap 3 ME IA 


AI GAS Iu 3 AI K2 Gis Tn 25 


Al Ogles j3 SS UT IS cina A33 


Hilyatul Auliya” 


103 Te. 0 $ PN -. 3 g 
SN IP NU SAS Ip Tap 


CD AA UP 

9049. Syafi' bin Muhammad bin Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Yazid Az- 
Za'farani menceritakan kepada kami, Rauh bin Al Faraj 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Hani" menceritakan 
kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Ya'la, dari 
Atha', dari Amr bin Ar-Rasyid, dari ayahnya, dia berkata: 
Rasulullah & melihat kepada orang-orang yang menderita lepra, 


maka beliau bersabda, “Mengapa orang-orang itu tidak meminta 
kesembuhan kepada Allah?”51 


Hadits ini gharib dari hadits Malik dari Ya'la. Kami tidak 
mencatatnya kecuali dari hadits Rauh. 


387. Sufyan Ats-Tsauri 


Diantara mereka ada seorang Imam yang diridhai, wara lagi 
alim. Dia adalah Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Sauri 
Radhiyallahu Anhu. 


Dia memiliki ungkapan-ungkapan yang indah dan doktrin- 
doktrin yang menonjol. Imamah diserahkan kepadanya, dan 
penjagaan ditetapkan kepadanya. Ilmu adalah sekutunya, dan 
zuhud adalah teman dekatnya. 


61 Hadits ini hasan. 
HR. Al Bazzar sebagiamana disebutkan di dalam Majma' Az-Zawa “id, (10/147) 
Al Haitsami berkomentar di dalam A/ Majma', “Para perawinya tsigah.” 


213 


Hilyatul Auliya' 


Ada yang mengatakan, bahwa tasawwuf adalah kecakapan 
dalam pengetahuan dan kefasihan dalam memberi peringatan 
tentang hal-hal menakutkan. 


| 
“ os 10 


Gas Al AS Pp ala ak rata —9.02 


- 


KL AS GI X6 JG AA GL 3 Te: 


CA GP IE Sah 13 Jan BN 


& Us Has .h 191 aj ap £ 23 -J : 


3 


X 
hg 


. GA - o LS NP oz 0 3 . 
BB S3 aah BI Ohh cah GA ya 
ot ..k Pa e -. 1 8 T- 

MAS LI SI SKA Ol Aisi 


9050. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag As-Sarraj menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abu @udamah Ubaidullah bin Sa'id 
berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata, “Aku 
pernah semasa dengan para Imam, diantaranya ada empat yaitu, 
Malik bin Anas, Hammad bin Zaid, Sufyan bin Sa'id.” Lalu dia 
menyebutkan yang keempatnya, namun aku lupa, jika itu bukan 
Ibnu Al Mubarak, berarti aku tidak tahu. 


214 


Hilyatul Auliya 
Ae o 4 of 0, 
Ne WS Mn ara belt SAS 9.01 


a an 0 Oo. o & 
sae KAS 13 an AS JS KA 33 AI 


et Kota dmebasaka Sta, 
Gt 3 Laging GIS NE Ht 33 XX us 
Sanga Jaka Ah Ia IG danpadN 

eni 9 In el 


9051. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Amr 
bin Muhammad An-Nagid menceritakan kepada kami, (ha ) 


Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjawaih dan 
Abu Bakar bin Khalaf berkata: Ya'gub bin Ishag Al Hadhrami 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Syu'bah 
berkata, “Sufyan Ats-Tsauri adalah Amirul Mukminin dalam bidang 
hadits.” 


215 


Hilyatul Auliya 


Sih Ja JS di kg oU dl 
3d Isis sal LAS nga Iaal OA 1 aa 
Du ES NI Ou AD el 

alas Ap akan Sis tu 5 MG UD 


9052. Abdullah bin Yahya Ath-Thalhi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Hasan bin Habbasy menceritakan kepadaku, 
Abu Sa'id Al Asyaj menceritakan kepada kami, Abu Usamah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku sedang di Bashrah 
ketika meninggalnya Sufyan Ats-Tsauri, lalu aku berjumpa dengan 
Yazid bin Ibrahim di pagi hari yang malam harinya Sufyan 
meninggal, lalu dia berkata, “Tadi malam, di dalam mimpiku ada 
yang mengatakan kepadaku, “Amirul Mukminin meninggal.' Lantas 
aku berkata kepada yang mengatakan itu kepadaku di dalam 
mimpiku, “Malam ini Sufyan Ats-Tsauri meninggal? Dia 
menjawab, “Dia telah meninggal malam ini.' Ternyata Sufyan 
memang meninggal di malam tersebut, sementara kita tidak tahu.” 


216 


Hilyatul Auliya' 


DI So - o GA AA, 
Il AE SAS JG 33 KE SAS —A LoY 


-) Pt -3 
o 5 - os 410 3g ana 8. nga 40 


3 Bs bh IE ola Are Oia catgk 


4 
s 


de Aa Aa BA 5 TO al ai sks dia 
AANG Wi 3 AE ag ee Io 
na BB Sian 


9053. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad Al Baghawi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjawaih menceritakan kepada 
kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, “Para Imam manusia 
setelah para sahabat Rasulullah #& ada tiga yaitu, Ibnu Abbas di 
masanya, Asy-Sya'bi di masanya, dan Sufyan Ats-Tsauri di 


217 


Hilyatul Auliya 


& 16 z9 4 td Li 
A - OLX 10 A4» Kd st 013 . 


J3 be, Oa S3 Ca Ne) Lag 


“ 


RIM AN ie 


9054. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, (ha ') 


Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ubaid bin Adam menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Abu Umar Ar-Ramli menceritakan kepada 
kami, Dhamrah menceritakan kepada kami, (ha ) 


Sulaiman berkata: Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Al Mutsanna bin Ash-Shabbah, 
setelah disebutkan Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, “(Dia adalah) 
orang alimnya umat ini dan ahli ibadahnya.” 


33 KA WS —A oo 


(aka A3 


| 


218 


Hilyatul Auliya' 


Kyo Ig (AG - 95 4 


K3 3 LA ee Ae 5 Oa 55 


dgan 2je 3 AI Kis NE Sg 


ajaa Pe Y -JG Bi sa Ip di Ae renta 


Okita 5 Was JET & TA 4 3g ti 
Aan berand 


9055. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, (ha ) 


Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ubaidullah Al Hadhrami menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Al Hasan bin Ali Al Hulwani 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid Ath-Thanafisi 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku tidak ingat kepada 
Sufyan Ats-Tsauri, kecuali ketika dia memberikan fatwa. Aku ingat 
pada tujuh puluh tahun yang lalu, saat itu kami sedang berada di 
madrasah, kemudian ada orang perempuan dan laki-laki melewati 
kami, lalu mereka meminta kami menunjukkan kepada Sufyan 


untuk meminta fatwanya, lalu dia pun memberi fatwa kepada 
mereka.” 


219 


Hilyatul Auliya' 
ar oa o £ AB, 
Was Sella 5 pl KAS —9. 91 


Kan sak sa 3 A53 pe Cab a A Bi Bia 


4 PA 
Oo, ca 20 30 
. 


ea mantel C JA 
. ALI saia &, SI Gan 


9056. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Ahmad Al Aili menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Harits menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Bagiku, Sufyan Ats-Tsauri adalah 
Imamnya orang-orang.” 


“6 & o- o o 1G, 
SAS AN IS Sp metal IS —90Y 
Aa be AI AP AN AI Beat 13 
Telan AB Pl KAS BEN Y X3 
251 T- £ Ya x ot Je P 210 KOBE, 
2 - Bi — sa Beta d ”) 
aco.t &. ex9. » N cd 8 1 A 


P3 


9057. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Hammam 
As-Sakuni menceritakan kepada kami, Mubarak bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku melihat Ashim bin 


220 


Hilyatul Auliya' 


Abu An-Najud datang menemui Sufyan Ats-Tsauri untuk meminta 
fatwanya, dan dia berkata, “Wahai Sufyan, engkau mendatangi 
kami (untuk belajar) ketika engkau masih kecil, dan kami 
mendatangimu (untuk belajar) setelah engkau besar'.” 


3 9 SKA FI PI Kis —A.0A 
SA AE 33 kal Bis sape 
2s Hara Uya h 1 Gis KA 

Pp Lang Ea J6 aka Was ada 


Oak OMA OS JM GS Op dis BI 


£ 


| 


PP o 2 3 2 Pa An ip 
Oh Jo SB ISU dls 
9058. Al @adhi Abu Ahmad dan Abu Muhammad bin 
Hayyan menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibrahim bin 
Abdullah bin Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Manshur menceritakan kepada kami, Ali Ath- 
Thanafisi menceritakan kepada kami, Sahl menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Yusuf bin Asbath berkata, 
“Sesungguhnya aku melihat orang-orang di masa Sufyan Ats- 
Tsauri mencelanya, lalu dikatakatan, “Tidak ada lagi orang yang 
seperti Sufyan di tengah-tengah kalian.” 


221 


Hilyatul Auliya" 


. 
La “0 A 


Na Ma Ar Ia Ke 21 
2 ep IL 


- 
# 
2.9 K4 


Ld ka 2 o AN oat harta Pa 
Ea JB mi 3 KE WAS REKAN A55) 


& ox 9 Pa 4 Pa 
Ll Hal SL OS dan GAN 
9059. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abu Zur'ah Ad-Dimasygi menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Za'“idah berkata, “Sufyan adalah orang yang paling paham 
agama.” 


“16, » o- 409 4 PX) “19, 13 

wa cad AS co 1 | SJ Ka 

a43 £ s 6 “19, ., . 0 o si 
Ne ASI ALA ri) Was Gaal ge 352 

- £ ye 

3 Ie BS NE lg yi as 3 
2 (BA Ji LoL XL 05 16 Ca 9 en 
Ten SA ae ae mob aga gi ye 


'. PAN 
AI Kang C3 Ola 


9060. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Hammam 
As-Sakuni dan Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Rizmah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ali bin Al Hasan 
bin Syagig menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 


222 


Hilyatul Auliya' 


mendengar Abdullah -yakni Ibnu Al Mubarak- berkata, “Aku tidak 
mengetahui di muka bumi ini orang yang lebih berilmu daripada 


Sufyan Ats-Tsauri 8.” 

WAS Al KE 33 kabil SIS —A. TA 

G3 3 yA Lag 18 Bah Ii AE 

bab G3 OI 3 yA .. Osis 

Ia dat Wei Sih usai HER 3 Otih 
damb3 Jia Okita K Yg Okat 


9061. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Al Hasan bin Mukram berkata: Aku mendengar 
Abdul Aziz bin Aban berkata: Aku mendengar Sufyan bin Uyainah 
berkata, “Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih utama 
daripada Sufyan, dan aku tidak pernah melihat Sufyan seperti 
dirinya sendiri.” 

AL bt KE 3 Hat) Gis —4.Y 
Ps e Le -a 0 - ra Ta » 3g 


235 1 REA 3g 235 TP t, Kan 
PSG Ai VE Kel Si 3 laa SA 


223 


Hilyatul Auliya 
BLN Ig ae Ih Io ES ng IA 
kru 


9062. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Muhammad bin Sahl bin Askar berkata: Aku 
mendengar Abdurrazzag berkata: Aku mendengar Al Auza'i 
berkata, “Apabila dikatakan kepadaku, “Pilihlah seseorang yang 
bisa menegakkan Kitab Allah Ta'ala dan Sunnah Nabi-Nya &, 
niscaya aku memilih Sei untuk itu.” 


o-. 4 o - KK A e 0 Ag 1, 5 

Si Las J6 Pe 3 ES ppt 

Ne KR daan Du 

3 CB H3 ni SY Old pe 3 
2 2 

tot 4 TA aa sa. 1 1 8... 

aa LE SEA ol Kya Y & A3 dad lolos Alai 

Oka lp 0G Ta ma 

9063. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 

Zakariya As-Saji menceritakan kepada kami, Muhammad bin 

Zunbur menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 


Fudhail bin Iyadh berkata, “Sesungguhnya mereka itu hatinya telah 
dirasuki kecintaan kepada Abu Hanifah dan berlebihan 


224 


Hilyatul Auliya' 


terhadapnya, sampai-sampai mereka tidak memandang adanya 
orang yang lebih berilmu daripadanya, sebagaimana golongan 
syi'ah berlebihan dalam mencintai Ali. Padahal, demi Allah, Sufyan 
lebih berilmu darinya (Abu Hanifah).” 


“4, 20 0 Ag of “59, 
IS IS KE Pp Ola AS —9 14 


s2 


» 40 4 19, S 178 ani 40 » 
ag Sea 


Jari GP AAA SAS 3S gl 3S 
aa Din 33 ata G3 seba aa: 


AAN bal Okat 31 Ida Farah 


9064. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Makhzumi menceritakan kepadaku, 
Abu Daud menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Sa'id bin Masrug. Lalu ada seorang lelaki yang 
bertanya kepadanya (Syu'bah), “Wahai Abu Bistham, siapa Sa'id 
bin Masrug itu?” Dia menjawab, “Abu Sufyan Ats-Tsauri Al 
Fagih.” 


NA (Ta aje 3 IE JB 2 4.10 


BAE KAS 33 Lala Bis elsa KE 33 


4 


Hilyatul Auliya" 
OA Jia CE UNA 3 Al aa SL JG 
ee Ben Tea 2 aer 33 La, “3 
Ams Jia Ir Olaw S5 jas il gi 


9065. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Al 
Mufadhdhal bin Muhammad Al Janadi menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku bertanya kepada Abdullah bin Al Mubarak, 
“Apakah engkau pernah melihat orang yang seperti Sufyan Ats- 
Tsauri?” Dia balik bertanya, “Apakah Sufyan Ats-Tsauri pernah 
melihat yang seperti dirinya?” 


Sih IE Elo 3 HE El JO HE 
BA 3 S3 il Jb sa la gp Sal 


PEN UNI 23 DN 3 DAA PI 


9066. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Abbas bin 
Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Aswad bin Salim berkata: Abu Bakar bin Ayyasy berkata, 
“Sungguh aku pernah melihat seseorang menceritakan hadits dari 
Sufyan, dia tampak berwibawa di mataku.” 


Hilyatul Auliya 


Ls 


Pule An Ha 


Z# . pd 


nan Lani ii 


9067. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali 
menceritakan kepada kami, Aswad bin Salim menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Bakar bin Ayyasy berkata, 
“Sungguh aku melihat ada seseorang yang setia menemani 
Sufyan, sehingga dia pun menjadi mulia.” 
' P 29 0. Kg o Aa “8 & ara 
Uda jp jak 


3,0 


S3 II IK Cis EN 2g 5 II Gis 
SA AI K5 oya Si ea , Gis 
IAI 33 dl X2 Xx JB :Ju Ari) St 

ah PI se ap Abs Ss ag Sad 15) 


9068. Ahmad bin Ja'far bin Salim menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Ahmad 
Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Harits 
menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari 


227 


Hilyatul Auliya' 


Yahya Al @aththan, dia berkata: Abdullah bin Al Mubarak berkata 
kepadaku, “Apabila engkau berjumpa dengan Sufyan, maka 
janganlah engkau menanyakan sesuatu kepadanya kecuali dari 
pendapatnya.” 

6 LO, Laga 0 o aoi “9, 
goa Sal 3 KI WS 414 


| 
BAN Dela 3 AIA Wika JUAN 
AE Isis Fan Ng 1 big :6 
S3 Pa ah Oi 3 LS ai agan 
Peri) 8 Ke ah bis 2 Sis 151 Setan 1 x3st 5 3 
pena Layan 
JAE gi yA GEA IS daa Pra 


9069. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Al Abbas Al Hammal menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 
Harun An-Naisaburi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Ibnu Al Mubarak berkata, “Majelis-majelis Sufyan Ats- 
Sauri membuatku kagum. Jika mau, aku bisa melihatnya dalam ke- 
ware-an. Jika mau, aku bisa melihatnya sedang shalat, dan jika 
mau, aku bisa melihatnya sangat mendalami tentang agama. 
Sedangkan majelis lain yang aku datangi, maka aku tidak tahu 


228 


Hilyatul Auliya' 


bahwa mereka bershalawat kepada Nabi &, hingga mereka 


bangkit dari keributan.” -Maksudnya adalah majelis Abu Hanifah 
dan para sahabatnya-. 


1 P5 Sis BY AS 33 AA Ha 
BA SAS SS 3 BU oi GI 
YP kal JR LIE Sih Uu JB jap Gas 


9070. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Abu 
Ath-Thayyib Ahmad bin Abdullah Al Anthaki menceritakan kepada 
kami, Amr bin Ishag bin Ibrahim bin Al Ala” menceritakan kepada 
kami, Al Walid bin Utbah menceritakan kepada kami, Muammal 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku tidak pernah 
melihat orang alim yang mengamalkan ilmunya kecuali Sufyan.” 


229 


Hilyatul Auliya' 


9071. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Umair menceritakan kepada kami, Ayyub bin Suwaid 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Tidaklah kami bertanya 
kepada Sufyan Ats-Tsauri mengenai sesuatu, kecuali kami 
mendapati di sisinya atsar yang lalu atau atsar dari seorang alim 
sebelumnya.” 


Wis KA 23 Sicla Sis -4.Y 
NE 3 328 Sis dapa! Ben 3 Sh 
Ae IE e ES JG can Ios Gis 
ina de deg 
IG KN Ie Jk Eh DB 5 .. 
BIN IE BY BP RC UR, LA 
kan NN CI Ka LAB AN XS IE 
MI DA SA K3 33 agan 


9072. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al 
Husain bin Ishag At-Tustari menceritakan kepada kami, Mahmud 
bin Ghailan menceritakan kepada kami,  Abdurrazzag 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku sedang duduk 
bersama Abu Hanifah di tepian Ka'bah, lantas ada seorang lelaki 
datang, lalu dia berkata, “Wahai Abu Hanifah, sungguh aku kagum 


230 


Hilyatul Auliya' 


terhadap Ats-Tsauri, aku melihatnya ber-fa/biyah di atas bukit 
Shafa.” Dia berkata, “Celaka engkau, pergilah lalu belajarlah 
kepadanya, karena dia tidak akan ber-ta/biyah di atas bukit Shafa, 
kecuali berdasarkan ilmu.” 


Abdurrazzag berkata, “Lantas dia (Abu Hanifah) kagum 
terhadapnya, lalu aku berkata, “Tidakkah engkau mendengar 
hadits Masrug dari Abdullah, bahwa dia ber-talibiyah di atas bukit 
Shafa?”.” 


9073. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Yusuf Ash- 
Shaffar -seorang yang tsigah lagi amanah- menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Usamah berkata, “Sufyan 
Ats-Tsauri adalah hujjah.” 


KE AE LEN ye Dona YA 
IE SAS IA 33 Olah Was —A Vt 


231 


Hilyatu Alya ——— 


4 $ | “ae 0. Guna o£ 
"Jaa SA 5315 Tp Pn) IS LA "Jb CI 


oz #- 


a13 DA Ia Jl CAS Siku 


9074. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Shalih bin Al Walid An-Narsi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yahya Al Azdi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Daud Al Khuraibi 
berkata, “Aku tidak pernah melihat muhaddits yang lebih utama 
daripada Sufyan Ats-Tsauri.” 


KAL AS H al Bis -4.Vo 


3g 


IN LIS PPN AAS Be 3 KE 


P -..9 T02 $$ 4 58 p 4 :, P, 3 
Yg Ot Sa Ae 1 SIG 1 ag 3 


9075. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash 
menceritakan kepada kami, aku mendengar Ahmad bin Yunus 
berkata, “Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih 
berilmu daripada Sufyan, tidak pula yang lebih wara daripada 
Sufyan, tidak pula yang lebih paham agama daripada Sufyan, dan 
tidak pula yang lebih zuhud daripada Sufyan.” 


232 


Hilyatul Auliya” 


EN op bas GAN RN yE 


9076. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abu @udamah berkata: Aku mendengar Yahya 
bin Sa'id berkata, “Aku tidak pernah mencatat dari Sufyan dari Al 
A'masy yang lebih aku sukai daripada apa yang aku dengar dari Al 


“4 NG 19, o “19, 

JB NS UAS anal Gas 4. VV 

d PN AU. AA .X 9. 4. 3 G o 8 0” 

2Jga3 AAN GI Tag Ilang ay IA Tag 

IG CI IA Ih Ita JB UI Iya Sa 
302, 3 
2L 


9077. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi 
Rizmah berkata: Aku mendengar Abu Usamah berkata, “Siapa 
yang mengabarkan kepadamu, bahwa dia melihat dengan kedua 
matanya seseorang yang seperti Sufyan Ats-Tsauri, maka 
janganlah engkau mempercayainya.” 


233 


Hilyatul Auliya" 


KIS ALA SAS BAGI SAS -AVA 
$ Tebe Ie Gis La pa JI 5 PA 


- 


an sekat 


9078. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ash-Shabbah 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Nuaim 
menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Mahdi, dia 
berkata, “Aku tidak pernah melihat orang yang lebih cerdas 
daripada Malik, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih 
berilmu daripada -. si 


ma 


- 


wae Iga Cl Pl Aa an 
— Isis — IAI AE 3 — 


Oa MA ui — 1 - IS 
DAN SE Os 2G salah Ken Gia 


- 


2N 
“ 
te 


234 


Hilyatul Auliya 
MN IRE AYI JP se As5N) 
BB as ab Cl3 PEBI 3 yak OjAkLAN 


slh 


N 
| 
N 
— 
£ 
— 
ma 


9079. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muhammad bin Furak Al Ashbahani menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Pamanku, Ubaidullah, menceritakan 
kepadaku, Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Sahl bin Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Tsabit -atau Isma'il Az-Zahid- berkata -setelah 
disebutkan Ats-Tsauri- dia berkata, “Semoga Allah merahmati 
Abu Abdullah. Wahai hiasan para ahli fikih, wahai pemimpin para 
ulama, wahai sang penyejuk hati, banyak mata menangis karena 
kehilanganmu dari penyambung silaturrahim di masa mereka.” 
Kemudian dia berkata, “Kaum muslimin mendapatkan musibah 
karena kematian Umar bin Khaththab, dan kami mendapatkan 
musibah karena kematian Abu Abdullah di masa kami.” 


ka -JG PE ug Hka 5S AA: 
IA FI LA Ibis Y Oa 33 5 ag 
La Ika SY) JAN Je R Ia II 


9080. Dan dari Sahl bin Ashim, dia berkata: Abdul Kabir 
bin Al Mwafa bin Imran menceritakan kepada kami, aku 


235 


Hilyatul Auliya 


mendengar ayahku berkata, “Sungguh Allah telah memberikan 
anugerah kepada para pemeluk Islam, berupa Sufyan Ats-Tsauri.” 


ISIS Be 5 KA GAS AM 
BS SA Cs er KK 
J 8 3 (£ -, rd 

x 4 2 - 


9081. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Khallad menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Yahya bin Sa'id berkata, ketika mereka menanyakan kepadanya 
tentang Sufyan dan Syu'bah, dia berkata, “Perkara itu bukan 
karena keberpihakan, seandainya perkara itu karena 
keberpihakan, tentu kami akan mendahulukan Syu'bah daripada 
Sufyan, karena keseniorannya. Sufyan merujuk kepada suatu kitab 
sedangkan Syu'bah tidak merujuk kepada suatu kitab, dan Sufyan 
lebih hapal di antara keduanya. Sungguh kami pernah melihat 


236 


Hilyatul Auliya 
keduanya bersilang pandangan, lalu kami dapati perkaranya adalah 
sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan.” 


13 Ps 


Kena JA 2 ok SL AA 


ae ih Il bag J8 3 jp AB 


NE GB Okky Ja Y Ane HL 


9082. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar ayahku berkata, “Yahya bin Sa'id tidak 
menyamakan Sufyan Ats-Tsauri dengan seorang pun.” 


AI Eis Bh 33 IKI G3 —AAY 

Gi dai IE Ke KK 
Y IKA yh Wp ba IE Ja 3 
Udit gne BE BO AS Ia GAN H5 
SI as Uh JG La gb NASI II pa 


9083. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Abu Nasyith 
menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Jamil menceritakan 


237 


Hilyatul Auliya' 


kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Syarik berkata, 
“Sesungguhnya Allah 7a a/a tidak membiarkan bumi tanpa hujjah- 
Nya atas para hamba-Nya, Dia berfirman, 'Apa yang menghalangi 
kalian untuk menjadi seperti si fulan?.” Syarik berkata, “Menurut 
kami, Sufyan termasuk di antara mereka.” 


"3 o so. 0 20 0, 
(lia PA e JP AS —ALAL 
5.9 ot LG, PA op 0 A07 48, 
Op 3 BH ES ENI Ide 5 IA WS 


” 


Dadahs IK AN LAS IE Ig Gis 
IE A6 II ena boa IG 


330, Sc 

1423 Jas 

9084. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 

kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Ayyub menceritakan kepada kami, Abu Al Mutsanna 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar orang- 
orang di Marwa berkata, “Ats-Tsauri datang”, maka aku pun 


keluar untuk melihatnya, ternyata dia pemuda yang telah tumbuh 
bulu wajahnya.” 


238 


Hilyatul Auliya" 
Th ana ta ne Bakar ag 
us "Jana AL Dg! ta Jb (DA yi co 


9085. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Abdul Bagi menceritakan kepada kami, Abu Umair 
menceritakan kepada kami, Dhamrah menceritakan kepada kami, 
dari Ibnu Syaudzab, dia berkata: Aku mendengar Ayyub As- 
Sakhtiyani berkata, “Tidak ada orang yang datang kepada kami 
dari Kufah yang lebih utama daripada Sufyan Ats-Tsauri.” 


0 Rina Gas P3 Bad BA DI Saka 


4 


US ato 20 Ane 13 Beecoe 82 
JB aghh, Cp Sm! wa ay Ie 


Tan Ped 


K3 IL B3 lea YP KG Lah 
Kaur JL HA HIU BIAN 33 AKI, 


| 


FA Ita DS paka II LIP BS je 


9086. Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdan bin 
Muhammad Al Marwazi menceritakan kepada kami, Ishag bin 
Rahawaih menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abdurrahman bin Mahdi menyebutkan Sufyan, 
Syu'bah, Malik dan Ibnu Al Mubarak, lalu dia berkata, “Paling 


239 


Hilyatul Auliya' 
menguasai ilmu diantara mereka adalah Sufyan.” Ishag berkata: 


Yahya bin Sa'id berkata, “Sufyan lebih peka daripada Syu'bah.” 


8 9 


Ui op JAE IAI K2 SIS ALAN 
CAN Da 32 Ae 3 Pia Ci uya 
SB lan on Oiy Li 


9087. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Zakariya menceritakan kepada kami, 
Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, Sahl bin Ashim 
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman Al Khawwash, dia 
berkata: Aku mendengar Utsman bin Za 'idah berkata, “Aku tidak 
pernah melihat yang seperti Sufyan, aku meneladani Sufyan, dan 
aku menangisinya.” 

o Ga 0 20 18, 1 46, 
LE 3 IN UAS tgh AS AA 
0 KIA Pi o- o 3 Yi 19, A 
Ca 1G EN KS 3 Ole IS RA 


-... 4 2 s 23 £ 2. P 4 
NAN DS dahi dngiN Lak 2dpi coat Gi 
Ea Spa DS IS Kat H5 Sawi CAN 


240 


Hilyatul Auliya 


9088. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Sulaiman 
bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abu Ashim berkata: Aku mendengar Ats-Tsauri 
berkata, “Dulu seseorang tidak akan mencari hadits sehingga dia 
beribadah selama dua puluh tahun sebelumnya.” 


- 
x 0 


Ig Gis Al IS 3 KA 5 -4.A4 
BIS an 33 KE SAS ehi HA 


OS "S3 daa Sa LA -JG KP 3 


. 
Pe ass 


a14 4 $ . £ - 7 Ki PA 
IS 2653 SE Saall LK Ot SEN ISI JAS 


9089. Ahmad bin Ubaidullah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Abu Umayyah 
Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Ashim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Dulu, apabila seseorang hendak menulis 
hadits, maka sebelumnya dia beradab dan beribadah selama dua 
puluh tahun.” 


yg TA 9 X3 Tn! SA Sa 


“. G o e, G Le, tg - 0, 
BA ep Ai Bis IE gan 


241 


Hilyatul Auliya' 


3 J6 Te ep nan 
155 IS Sm elis Y YEN SS JG ba 


TP HN 8, Lt Aoa 

Kita Caping Vs Ja 

9090. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abu Ashim 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali menceritakan kepada 
kami, Abu Ashim berkata: Sufyan Ats-Tsauri menyatakan 


kepadaku, “Dulu seseorang tidak mencari hadits, sehingga dia 
beribadah selama dua puluh tahun sebelumnya.” 


an dB 


(@| Bi 
BO Gis en IAI Gis 
GIS splkgl X6 3 Las Kis NG en 
ara per A9 J6 TANUAI se nh 
AA Yg (Sa al 185 3 


9091. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Al Khaththab menceritakan kepada kami, (ha ) 


242 


Hilyatul Auliya 


Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
bin Ashim menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Hadiyyah bin Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, 
Muhamamd bin Ubaid Ath-Thanafisi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Hiasilah 
ilmu dengan diri kalian, dan janganlah kalian berhias dengan ilmu.” 


4 g Ka 5: e- 1 Ra Lag o ox 
Isa Ceri Olah LXG 1 OK HL 
Tau 21 ak - Tai - 4 4 o #9 
HUTAN Aas ISU CAS Bali 25 TE JKN 


9092. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami 
secara dikte, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Yahya bin Yaman 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Perbuatan buruk adalah penyakit, dan para 
ulama adalah obat. Jadi, apabila para ulama rusak, maka siapa 
yang akan mengobati?” 


243 


Hilyatul Auliya' 
so. o s3 o P7 8 on “19, 
YA IS pl IS oa 4 AY 
2 BEAN SAS OP 3 HA NG TN aura 


Ds 3 oo AS 


0. 10 13 “0 2 40 4 LA - 
KEP KB IS IE 3 ob tar 


Cas BISA aah 23 SAT Sis denga Al 


- 


ae o 


Ih CU OK Lig :J6 Oo  L 
OSK 1G opal H5 NG 2 e.neb ani 
IE SB Ih Abi HAN Cdi 


9093. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Abbas bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Abdurrahman bin Abu Abbad 
menceritakan kepada kami, (ha ) 


Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Rasyid Al Bajali menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Yaman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Ilmu adalah tabib agama, sedangkan 
dirham adalah penyakit agama. Lalu apabila tabib itu menarik 
penyakit kepada dirinya, maka kapan dia akan mengobati orang 
lain?” 


244 


Hilyatul Auliya' 


Lai 

- 

T 

“fx 

- 

C1 

o 
— 


Ie KS Lag -JG Ja pe 
Ii BET Kab dasi IL LAS ih 
AA ikan 1 il Gaji V3 Bi 


9094. Al @adhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Sahl menceritakan kepada kami, 
dari Amir Al Bajali, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Al 
Mubarak berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
“Seseorang tidak akan mampu beribadah dan tidak akan kuat 
melakukannya, kecuali dengan kuatnya rasa takut.” 

HAB II N P Kis 4.20 


AJE 33 An SAS OI Ip KAA AS IAI 
se je Ja SIS AI Ia bag :JE 
J3 End og SD aldi es esai 


Pa 


2 AS SI WS Y3ks 


245 


Hilyatul Auliya 


9095. Al @adhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abdullah bin Daud berkata: Sufyan Ats- 
Tsauri berkata, “Sesungguhnya ilmu dituntut agar bisa bertakwa 
kepada Allah, oleh karena itu, ia pun diutamakan. Seandainya 
tidak demikian, tentu akan seperti yang lainnya.” 


IS DES 33 KAS YI WAS —9. 1 


za Pa 3 & 3G LG, at Pa 5, 3 
WAS alas Pp 2 Uas Je aa 3 IA 


— 


SIS Gp Dl XS LAS 1S EN 33 hh 


4 AN »41 4 KP KTT 12, 
2 2p3 JS Jali hee Le solaah JG 2da3 
4 


9096. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin @udamah menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al 
Harits menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Abdullah bin Daud berkata: Sufyan berkata, “Sesungguhnya ilmu 
diutamakan atas yang lainnya karena untuk bertakwa kepada 
Allah.” 


246 


Hilyatul Auliya 


asa IE iban 3 GAS GAS ban N Hb 
Plt SINI 23 IU OS dis begal OA 


Jas BI ah 


9097. Ahmad bin Ubaidullah bin Mahmud menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Abu 
Shalih, Amr bin Khalaf Al Khats'ami menceritakan kepada kami, 
Dhamrah bin Rabi'ah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Konon, baiknya budi 
pekerti bisa memadamkan kemurkaan Rabb Azza wa Jalla.” 


& 


A3 Gis donat Ko HI is —AAM 

apn Ae SAS BL 3 IS Gis CT 35 
) Okan 52 AP ERA Igdl di AI 

Gis tata sei AAN AS jl Bisa 


2 20 483 118, 2 d KA “ia 4g 
( 3 cr nya ba KOlSLS , - CP 3 0-3 
4 


:d 3 daa Oa Lag JG Ka, era 


247 


Hilyatul Auliya” 


Sele V5 ala GA A63 aldi ti ale 
SAN 115 .. : 


“ 


9098. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Shubaih menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Utsman menceritakan kepada kami, Abdurrahman Abu Muslim 
yang dikenal dengan Al Mustamli menceritakan kepada kami dari 
Sufyan (ha ) 


Abu Nashr Ahmad bin Al Husain Al Marwani menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Muhammad bin Syadzan 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid menceritakan 
kepada kami, @abishah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Pelajarilah ilmu ini, 
bertahanlah dan fokuslah kepadanya, janganlah kalian 
mencampurinya dengan tawa karena ia bisa mengeraskan hati.” 


IA Gas IE 35 Sada Gis —a. 99 
LIS 1G LE alba PI SA JSI sda 3 


Sig JB HE AE Ho 


“ 


Pp” 


og SIG bin # 13 Bush BA 


pad 


& Aa 


JB GS ade d3 3 NAN 


9099. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Abu Hisyam 


248 


Hilyatul Auliya' 


Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Muzahim bin Zufar menceritakan kepada Abu Bakar bin Ayyasy, 
dia berkata: Aku mendengar Ats-Tsauri berkata, “Sesungguhnya 
dia  menuntutnya, kemudian  menghafalnya, — kemudian 
mengamalkannya, kemudian menyiarkannya.” Lalu Abu Bakar 
berkata, “Ulangilah untukku bagaimana dia berkata.” 


Bp KE Ha SAK 


. 1, 4 ' o s2 LG, Feri Pa 
SGG IS tema 33 MA Aina lagt 
Bl KE bra Las 1G clara Ada 2 
PN 4 


- 1 4 4 Pa w MP oo. : . 
Jas OS 2d iba Okate La 2 JR 


kasa 3 213 3 aa had 


9100. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Musayyib 
menceritakan kepada kami, Abbad bin Al Walid Al Anbari 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al Mahdi 
Abu Abdullah berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
“Konon, permulaan ilmu adalah diam, kedua mendengarkan dan 
menghafalnya, ketiga  mengamalkannya, dan keempat 
menyebarkannya dan mengajarkannya.” 


249 


Hilyatul Auliya" 


0, ae Net TS 3 
Kb (era ja II » 
at £ 


Ex 25 -JG rs Henea ai 3 S3 ari) 


| 


SAS A1. 


- @ 4 4 G e- 4 3 PP 
DAS Ip dai Leg LAS 1 PEG 


Pd 
ds 
9101. Abu Ahmad Al Ghithrifi menceritakan kepada kami, 
Al Gasim bin Yahya bin Nashr menceritakan kepada kami, Ghurab 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Ashim berkata: Aku mendengar Ats-Tsauri berkata, “Barangsiapa 
menyampaikan hadits sebelum dibutuhkan, maka ia diremehkan.” 


- 4G, - 07 0 4 Pai “1G, 
LI UAS KAN Ip OLI WS —AN 


Si 


Se 


o £ 


In YAN AA Ka Ir  idjis dag 
9102. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ali 
bin Ahmad bin An-Nadhr menceritakan kepada kami, dia berkata: 


Aku mendengar Utsman bin Abu Syaibah berkata: Aku 
mendengar Waki' bin Al Jarrah berkata: Aku mendengar Sufyan 


250 


Hilyatul Auliya" 


Ats-Tsauri berkata, “Tidak ada amalan setelah amalan wajib yang 
lebih utama daripada menuntut ilmu.” 


“10 5 ..09 z o 3 1 0 5 
US SE ep ola Usa AN Y 


LU 
BS « 


dis Y TU per Ca Oa KRI 2 JG BM 


ank 33 Ging adal ala 


9103. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Buhlul bin Ishag bin Buhlul menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Isa Ath-Thabba' 
menceritakan kepada kami, Miskin bin Bukair Al Harrani 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Kami akan senantiasa mempelajari ilmu selama kami 
menemukan orang yang mengajari kami.” 


R90 “58, 27 o 14 Pai 1G, 
IS AS KM ep Ola 5 A1. 4 

o » 8 o- “9, Peda o Pa o » 
dara Ip Ml KE WAS ES IA AI 


BL LA IE OK LS Es ba 


2 


ag AM ga 31 Smdi HA bgi 


251 


Hilyatul Auliya” 


9104. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Yaman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Hadits itu lebih banyak daripada emas 
dan perak sehingga ia tidak dapat dicapai, sementara fitnah hadits 
lebih berat daripada fitnah emas dan perak.” 


PE IK Ty 1 G5 —41.o 
si Has « Kaya JAE 33 IE AS cak 


9105. Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Migsam 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il Al Bundar 
menceritakan kepada kami, Abu Sa'id Al Asyaj menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Sufyan berkata, “Fitnah hadits lebih berat 
daripada fitnah emas dan perak.” 


252 


Hilyatul Auliya" 


PU KEP Ing LP 1S IN 3 KA 5 

2 0 At 75 0 42, G1 #0 bh 
o V3 yo 44 P Gr, 1,8 

A45 ISI Uks BSI sa 1dga Lay Olah 


9106. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ali 
bin Ahmad bin An-Nadhr menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Yazid bin Abdurrahman bin Mush'ab Al Ma'ni 
berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Barangsiapa bertambah ilmu, maka 
bertambah lapar (terhadap ilmu).” 


KEP SAS KA II Pa (GAS 41. 


BAB AS IP bs BAL NG Ul 
sa 3 2. 4 z o 1 o 
On LI "gas LAS JB eh 


Pd rd Pd 8 4 


Ge II Pd daa 


253 


Hilyatul Auliya”———— 


9107. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ahmad bin An-Nadhr menceritakan kepada kami, 
(ha) 

Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ali bin 
Ahmad bin An-Nadhr menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Yazid bin Abdurrahman bin Mush'ab menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Seandainya aku tidak 
mempunyai ilmu, niscaya kesedihanku lebih sedikit.” 


KE BAL IK yh 3 Ge aa 
(DS 3 


s g Gen 2 0 4 - o &i3 pa 2 0 
G3 Oka LI 1 Jaa 33 GI La 


pd 


V3 SE UUS AN Ma on BT ST bag Oa 


“ 


9108. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, (ha) 


Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Ahmad bin @il menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 


254 


Hilyatul Auliya' 


Muhammad bin Sulaiman Luwain menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abu Al Ahwash berkata: Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Sungguh aku ingin selamat dari 
perkara ini secara menyeluruh, tidak merugikanku dan tidak 
menguntungkanku.” 


Pa” t 0.3 -—&. 2 £ P o 
BS SES 3 il BS ser wa KK 

“Ja jp RH "2 8 O 4 » 
JP YR OP Ian TN Aa Aang “Klo “Ana 
Hal ol 553 1daas Oka Las JB toga 


Beo Ai ia Ia 


9109. Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Abu Umair 
Ar-Ramli menceritakan kepada kami, Dhamrah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan berkata, 
“Sungguh aku ingin terlepas dari perkara ini, tidak 
menguntungkanku dan tidak merugikanku.” 


Isa GI IAI Pi PA Cs AA. 

Lie JG 0m 33 KA GIS ya 3 RI 

SEL Ai OS Ii denga 3 FI AE 
Hae Arts JUAN Ol JS ON: BIL 3hp 


255 


Hilyatul UNY ae tama Sean Kal 

9110. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Sinan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Abdurrahman bin Mahdi berkata: Kami pernah bersama Sufyan 
ketika dia menceritakan hadits kepada kami, kemudian dia 
melompat, lalu berkata “Sesungguhnya siang akan melakukan 
tugasnya.” 


Pp KS KA y 


GC 


4 a 


Ag 3 4423 3 ep JG PI Paha 


9111. Al Gadhi Abu Ahmad dan Muhammad bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin 
Muhammad Al Baghawi menceritakan kepada kami, Syuraih bin 
Yunus menceritakan kepadaku, Muhammad bin Humaid 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dia berkata, “Siapa yang 
wajahnya lembut, maka amalnya juga lembut.” 


teka up jas 33 SAT Gs mayan 


256 


Hilyatul Auliya' 


2 Mn . 2 20 3 - o 0 
J8 De AJE Ella Ia Yg I3 JI 
3 Lagi 


9112. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Syuraih 
bin Yunus menceritakan kepada kami, Yahya bin Yaman 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku tidak pernah 
mendengar Sufyan mencela ilmu dan orang yang menuntutnya. 
Mereka berkata, “Mereka tidak mempunyai niat.” Dia berkata, 
“Mereka mencari ilmu itu adalah niat.” 


t- o so. ro A0 £ 19. 

« . bo KE SS — 1" 

Oa 3 ae AM 

OaL Up 2s IA 6 U ds oo AP IA 

5 2 KA Ba: LRT Had Ns 4 o 16 - 

os Oka OA JS tg S3 mg CAS 
s3 .$ Pana ee 21 4, Pad 8 AA LA #20 Co 4 
9113. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 

kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Ali bin 

Khasyram menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan 

kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri meninggal secara 


tersembunyi, dia menjadikan gamisnya sebagai ransel yang 
dipenuhi dengan kitab-kitab.” 


257 


Hilyatul Auly ————— —”"”“— 


4 Pa Te TS -, 20 « A Aya 0, 
Ola JG "JG MS Cr eYall Has Pig 


o -.@ - 4 2 Cg 3 @ 
H3 ok Cr Cal Cod |AA Hr) 
" 


9114. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sufyan berkata: (ha) 


Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag As-Sarraj menceritakan kepada kami, Ibnu 
Asykib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisyr 
menceritakan kepada kami, Al Ala" bin Khalid menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Hadits ini 
bukan termasuk (bekal) kematian.” 


258 


Hilyatul Auliya' 


1 


dek Pe 35 cai Ae Gis lea aa 
1 3 


ob nil Ig et 25 Ia abs 
YAD 0 JA Ts BSI SAI Ie Ia ema 


9115. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Yahya Adh- 
Dharir Al Mugri' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al 
Abbas Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abu Usamah berkata: Aku mendengar Sufyan Ats- 
Tsauri berkata, “Mengkaji hadits tidak termasuk bekal kematian, 
akan tetapi ia hanyalah alasan dimana seseorang sibuk 
dengannya.” 


AN SAS orde S3 JAE SAS AAA 


3 n 


(Gis « paha Op XP 


Was “3 Mand 3) 2S es 

Tt 00 AA NE PO LA NA KITA Sa o ox 

Oles Ol Ta Le U Jk Pn La Kg bi 
0 20: -0 

9116. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 

Salamah bin Mahmud Al Asgalani menceritakan kepada kami, 


259 


Hilyatul Auliya" 


Muhammad bin Hafsh menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Sallam menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan berkata 
kepada kami, “Seandainya syetan tidak mempunyai jatah, niscaya 
kalian tidak akan mengerumuninya.” -Maksudnya adalah ilmu-. 


Lan WI cela 33 AE is —ar AV 


Ea ii 1G OA Ie Nan Ne ae 
Fabic. WB SY 


9117. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Makhul Al Bairuti menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Faraj 
menceritakan kepada kami, Bagiyyah menceritakan kepada kami, 
dari Khalid bin Abdurrahman, dari Sufyan, dia berkata, 
“Perbanyaklah mengkaji hadits, karena sesungguhnya itu adalah 
senjata.” 


K2 Wis (IE 33 ALE Sis —3NYA 
Op Halal era (mas SD gadi BA 


z 4 
| 


“3 "$ PN NAN ta 1 Dena IA SMS 
w “ ea 2. Ta PF, “gg 9 


Fi 


260 


Hilyatul Auliya 

9118. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 

Abdurrahman bin Al Hasan AHLawwag menceritakan kepada kami 

di Mesir, Ibrahim bin Abu Daud menceritakan kepada kami, Sa'id 

bin Asad menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Hammad 

bin Dalil, dia berkata, “Kami tidak pernah mendatangi Sufyan, 
kecuali dengan pakaian usang kami.” 


& Pre si gi ek L spa Cita LAI 


9119. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Barakah menceritakan kepada kami, Yusuf bin 
Sa'id bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Gabishah berkata, “Aku tidak pernah melihat orang 
orang kaya yang lebih hina daripada mereka yang berada di 
majelis Sufyan Ats-Tsauri, dan tidak pula orang-orang fakir yang 
lebih mulia daripada mereka yang berada di majelis Sufyan Ats- 


3 LM 3 23 SAN IS SAN YA 


“ 
29 oz 


rr Su) de -JG SA 355 ep IK Ka 


261. 


Hilyatul Auliya" 
- 0 £ 4 2, Pe PA $ sa TS 4 8 un 
EN Jsa3 Ira) Ola OS "Jo cslojgll 
BUKAN SALA GAN tea 


9120. Muhammad bin Al Hasan bin @utaibah 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zaid Al Khazzaz 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Zaid bin 
Al Warga" berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada para pakar 
hadits, “Majulah kalian, wahai sekalian orang-orang lemah.” 


Pa Buana Ban Ip IE SAS AIA 
JG ” s5 2 Kas Pe £ 2 Ka 


sada A5 G Ka 


9121. Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Abu Umair 
Ar-Ramli menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Khaththab bin Ayyub berkata: Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, 
“Majulah kalian, wahai sekalian orang-orang lemah.” 


o- o 4 o 0 2.07 “16, 
DS 3 Al AE S1 JAN UAS ANN 


D3 AN hee Kis 


262 


Hilyatul Auliya 


# 


Cr 35 OT JG (SA Janin 2 Laba Kara 


Pa TG Pe Bo LI o- 1 -. Pi 
ana ag — BA Okan Lxce "Jaa PH 


3 Bil Gu li Aa 6 JB Sea Ni As 
c y 2 2 RL 


p. o- . 2 Estat ot. 2: Pa 
Ip S2 "3 Cl OAS6 Ol Ann OI 


9122. Ahmad bin Ubaidullah bin Mahmud menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, (ha ) 


Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Abu 
Arubah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibrahim bin 
Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Zaid bin Al Hubab berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri -ketika seorang syaikh menanyakan tentang suatu 
hadits dan dia tidak menjawabnya, lalu orang tua itu menangis, 
maka Sufyan berdiri menghampirinya-, lalu berkata, “Wahai tuan, 
engkau menginginkan apa yang aku ambil selama empat puluh 
tahun untuk engkau ambil dalam sehari.” 


SSS BE 3 KA GAS —ANYY 
Ga ek PSM Sara pe (3 


263 


Hilyatul Auliya 


9123. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Ashim menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali 
menceritakan kepada kami, Khalaf bin Tamim menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri di 
Makkah -saat itu sudah banyak orang mengerumuninya-, aku 
mendengarnya berkata, “Umat telah hilang ketika akan 
dibutuhkan.” 


. o 2 - a Pa 

Ad HN SI Jay Kerah Ga a33 Oa Jd Je 
| | e. 3| - yet Pa T 

“3 2 25 s da e $ - 1 - 5 ae) JS! 


9124. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Ali bin 
Muhammad bin Aban menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Ayyub Al Wasithi menceritakan kepada kami, Ja'far bin Yahya 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Manshur berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata kepadaku, “Apa yang 


264 


Hilyatul Auliya' 


akan engkau perbuat dengan ilmu ketika engkau mencapai 
puncak? Engkau berharap bisa keluar darinya, sebagaimana ketika 
engkau memasukinya.” 


BIN GBI IL DS JB KEY ps 


rd 


IV 2JE D6 MS ll ga LAS ja HA Wa 
G3 ML PA Ika Y :JE 


9125. Abu Al Husain Muhammad bin Muhammad bin Zaid 
Al Jurjani menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin 
Isa menceritakan kepada kami, Haidarah bin Ubaid menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Apabila Sufyan Ats-Tsauri berjumpa 
dengan orang tua, maka dia akan bertanya kepadanya, “Apakah 
engkau pernah mendengar sedikit ilmu?” Jika dia mengatakan 
tidak, maka dia berkata, “Semoga Allah tidak memberimu 
kebaikan dari Islam.” 


94 


SAS taka op AP Ip KE EASY 


265 


Hilyatul Auliya” 
AE os IT Tea Ta maa aa Hata 
SP Sa Gb IE ash Ol RAN 
“ 
40 29 Ps 
LS | oom 


9126. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Bisyr bin Shalih menceritakan kepada 
kami, Zaid bin Akhram menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abdullah bin Daud berkata: Aku mendengar Ats- 
Tsauri berkata, “Selayaknya seseorang memaksa anaknya untuk 
menuntut hadits, karena dia akan dimintai pertanggungan 
jawaban.” 

PN 


Al IE SIS cotb 31 ISA is 5 YV 


H s 4 4 a 0 44 0 3 
LAHIR OP Ipa bei LA 1G ca 33 


: 


N 


- 8 Drg 0.2. 0 -f 
GI Yg SG S3 AISI 9 SG Op es 


. 
.. 


9127. Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Ats-Tsauri berkata, “Sesungguhnya hadits ini adalah 
lambang kemuliaan, barangsiapa menginginkan dunia dengannya, 
maka (dia akan mendapatkan) dunia, dan barangsiapa 
menginginkan akhirat dengannya, maka (dia akan mendapatkan) 
akhirat.” 


266 


Man 


- 


Hilyatul Auliya' 


GS DE 3 ME MI SAS —ANYA 


2) 


Ie ES 1G GA 3 355 SIS cant 33 UE 
P 


EN ta ab 2dais OA Lag 2Iais cl 
Pora en CP aa 


9128. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ali bin Sa'id menceritakan kepada kami, Zaid bin Akhram 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
berkata, “Tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat bagi 
manusia daripada hadits.” 


3g “1,0 


WAS nah G3 SEE SAS —41 YA 
£ LB, 4 Pari o s0 0, Pai Ge 10 
PAS OLI KA Was SN Kare 
1- 3. ” z . 4 £ a 08 o 1 « £ £ 
is All ta "dana 3) En :JG (3313 
NYI geo s3 
9129. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Abu Arubah Al Harrani menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ats-Tsauri berkata, 


“Tidak ada sesuatu pun yang lebih aku khawatirkan bisa 
memasukkan aku ke neraka kecuali hadits.” 


267 


Hilyatul Auliya" 


AN Lapar 


9130. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Bakr bin Muhammad bin Zaid Ash-Shufi menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Taubah 
menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Ahmar, dia berkata: 
Sufyan berkata, “Sungguh aku ingin ketika aku membaca Al 
Our'an, aku fokus padanya dan tidak memikirkan yang lainnya.” 


bg TA 2 FA CAK —ahra 

SIS ca damai AAL 39 SAK Gis dai 
(yA I Layak SAS AN BAL 3 Lani 
1 gd, 2 ON LX JB OK 3 as 


Bia EN adi oi 


” 


268 


Hilyatul Auliya" 


9131. Ibrahim bin Ahmad Al Buzuri Al Muari' 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Mahuwaih An-Nashibi 
menceritakannya kepada kami, Sa'id bin As-Sindi Al Harrani 
menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Ka'b menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Sufyan berkata, “Seandainya para pakar hadits 
tidak datang kepadaku, niscaya aku akan mendatangi mereka ke 
rumah-rumah mereka.” 


2 


MS AK sa Obas is —A1YY 
«) ala 3 
Ie HA GS JA Ip Kis 
ga - 4 cg ce... 


ii 3 EN Ss Cuat en 3 


9132. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al 
Haitsam bin Khalaf menceritakan kepada kami, (ha ) 


Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Ali bin Al Jarud menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Harun bin Ishag menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 


269 


Hilyatul Auliya' 


mendengar Sufyan berkata, “Seandainya aku tahu bahwa ada 
orang yang ingin menuntut hadits dengan sungguh-sungguh, 
niscaya aku akan mendatangi rumahnya, hingga aku menceritakan 
hadits kepadanya.” 


AE NA ANAK si Gas -41YY 


2g 


Sig :JE Ne KE SAS Gal Ip 21 
apn An GA 3 cos EK RPP Pe ren Ng ai 355 


9133. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Rafi' menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Zaid 
bin Al Hubab berkata: Aku mendengar Sufyan lebih dari sekali 
mengatakan seperti itu. 


Ae A3 Jaga Cia dea jas 2 mall 


270 


Hilyatul Auliya” 


9134. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Ja'far Al Asy'ari menceritakan kepada kami, 
Musa bin Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Aku melihat Sufyan Ats- 
Tsauri di dalam mimpi, lalu aku bertanya, “Manakah yang engkau 
an lebih utama?” Dia menjawab, “Hadits”. 


BANI JIN AI 133 


9135. Ali bin Sa'id Al Maushili dan Abu Muhammad bin 
Hayyan menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ja'far Al 
Firyabi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abu Al Hawari 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Muhammad bin Yusuf Al Firyabi berkata: Aku mendengar Ats- 
Tsauri berkata, “Tidak ada suatu amalan pun yang lebih utama 
daripada menuntut hadits jika niatnya benar dalam hal itu.” Ahmad 
berkata: Aku bertanya kepada Al Firyabi, “Niat bagaimanakah 


271 


Hilyatul Auliya" 


itu?” Dia menjawab, “Dengannya engkau menginginkan ridha 
Allah dan negeri akhirat.” 


PI AS BL 3 SET GAS ya 

25 SN SIS CE gi Haa (Pe 13 
ox 92 (TEKAN TP: 0 Cot 9 - Z 

Cas JB ot Oa SS 03 

o 4 o - 3 90 - & GB. 9 5 

Lin Jap Gel Ala KP IR GS Rip Lagi SA 


9136. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Ashim menceritakan kepada kami, Abu Umair 
menceritakan kepada kami, Al Walid bin Katsir menceritakan 
kepada kami, dari Sulaiman bin Hayyan, dia berkata, “Kami masih 
belajar kepada Sufyan Ats-Tsauri, walaupun kami telah mendengar 
dari orang yang mendengar darinya, karena kami hanya 
menginginkan penafsiran hadits darinya.” 


A 
o 


ad LP, Pd o 4 — 91 9, 
KE IS IAI 1 OKI AS NY 


“ 


DL ye 3 


272 


Hilyatul Auliya 
al Ati IL Ijis cs Ie Sik JG 
BEN gi IA 


9137. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdus bin Kamil menceritakan kepada kami, (ha ) 


Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Hajjaj bin Yusuf Asy-Sya'ir menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abdurrazzag berkata: Aku penah 
bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang sesuatu di musim haji, 
maka dia berkata, “Tidak mungkin engkau termasuk penyandang 
senjata.” Aku kira maksudnya adalah sanad. 


Ian La Pn 


IP Ala SAT 33 Bwda WAS —ANYA 


(@Keaakakaa" 


o -, £ 19, tag 0 PA PLN A3, 
BIA SS BELI 3 KA Wa 


BI Hadis Lag AAL Lah 1 HAL 


273 


Hilyatul Auliya” 


AA ALI 2 0G safe Lae 2. 2 3u yaaa 
Pe “ » - - 5 . 


9138. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada kami, 
(ha) 


Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al 
Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Usamah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Menurut kami ilmu adalah kemurahan dari 
orang yang #sigah. Sedangkan bersikap kasar, maka setiap orang 
bisa.” 


AA Gis “dy ap ART iis sara 
Kas US en SAE SE SE om 2 £ 
SI) Jas — yaaa SL — Ta bag SL 


274 


Hilyatul Auliya" 


9139. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Isa Al Hawari berkata: Ketika 
Sufyan Ats-Tsauri datang ke Ar-Ramlah -atau Baitul Magdis-, 
Ibrahim bin Adham mengirim utusan kepadanya (untuk 
menyampaikan pesan), “Datanglah kemari, sampaikanlah hadits 
kepada kami.” Lalu ada yang berkata kepadanya (Ibrahim bin 
Adham), “Wahai Abu Ishag, engkau mengutus utusan kepadanya 
untuk melakukan hal ini?” Dia berkata, “Sebenarnya aku hanya 
menginginkan kerendahan hatinya.” Lantas dia pun datang, lalu 
menyampaikan hadits kepada mereka. 


. 


ANN AN 


z0 


data) SAS AA. 


| 


dari JG - JG WAE Gis Ode eh gr Se 


. 


4 


day ap Gas SA Laga 0S 


9140. Ibrahim bin Ishag menceritakan kepada kami, Al 
Husain bin Ali menceritakan kepada kami, Muhadhir menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ats-Tsauri berkata, “Sungguh dua 
raka'at yang aku lakukan lebih aku harapkan (pahalanya) daripada 
hadits.” 


275 


Hilyatul Auliya” 
0... o KELA a22 Pn us do 
pp Lung Lag JG — IS ep MI IS 


TE an an na La AL ” 
Edar MEI 3 33 Olah LG dag - 


JK CT -JG Chi DAS das | 
AS 33 3 IS Lah 


9141. Ahmad menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali menceritakan kepada 
kami, Isa bin Muhammad -dan dia pernah juga mengatakan: 
Abdussalam bin Muhammad- menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Yusuf bin Asbath berkata: Aku melihat 
Sufyan Ats-Tsauri di dalam mimpi, lalu aku tanyakan kepadanya, 
“Amal apa yang engkau dapati paling utama?” Dia menjawab, “Al 
@ur'an.” Lalu aku berkata, “(Bukan) Hadits?” Maka dia pun 
memalingkan wajahnya dan menggelengkan lehernya. 


dn On Ah aa Byeta AG, 
Ia WAS KAI Ep OA Una A1 Y 


5 Yaa Gis cal 833 AA Kis MAA Na 
903 daa Las J6 Tejo) (engya 
9142. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 


Mu'adz bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Mu'adz bin 
Asad menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa Asy-Syaibani 


276 


Hilyatul Auliya' 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ats- 
Tsauri berkata, “Pelajarilah atsar-atsar ini, lalu barangsiapa berkata 


dengan pendapatnya, maka katakanlah, pendapatku seperti 
pendapatmu.” 


BIL dx 33 kabil BAL AN 
yA ae 3 KA SIG 108 Bh 33 MA 


4 - 
. 0 ' 


SN Oi aa TE Kerta » Iis Lah 
YG @ali Gi 1JB DL 


Pd 


9144. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Rizmah 
berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Al 
Mubarak, dari Sufyan, dia berkata, “Sesungguhnya ilmu (bisa 
diperoleh) dengan atsar.” 

3 Ia 


Wis AAL 33 Gada Wis —41to 
ai A3 KE Bie jas ' A33 . 
Or Lip J8 dad cab D3 Ye Bis 
SPB KB Lb Ia dn 
kan 


277 


Hilyatul Auliya” 


9145. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Hatim Ar-Rumi menceritakan kepada kami, Ali 
bin Tsabit Al Jazari menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsuri berkata, “Aku menuntut ilmu ketika 
aku belum memiliki niat, lalu Allah menganugerahiku niat.” 


4.0 f 


IAI Gs JAN 23 25 MIS SA Kara —41 41 
23 « Ta | Or 25 FA Or sih Kara Bb Ae 5 


La ga abu suta, 8 Na B3 LG GP 


9146. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah 
bin Abu As-Safar menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abdullah bin Muhammad bin Salim Al @azzaz berkata: 
Aku mendengar Yahya bin Yaman berkata: Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Aku tidak menceritakan satu hadits 
dari setiap sepuluh hadits.” Kami telah mencatat darinya sebanyak 
dua puluh ribu hadits, dan Al Asyja'i mengabarkan kepadaku, 
bahwa dia telah mencatat darinya sebanyak tiga puluh ribu hadits. 


278 


Hilyatul Auliya" 
10 P oa ? ra “10 
Ws Il XI gl Kas -A1£V 

SA 40 4 P A 
- 40 20 6, PEN 40 4 Lota A8, 
De ep SE AS EA Co OLaakn Wa 


gais LA IG LA lia ji GAS ENI 


—. 


d 4 £ an 8 eta A9. 4 £ .. Pp) 
sh daa AN Oluat Tas dag HE 
o£ 


Ap ag HE 8 dh Ja jaka Ja 


30 AS 2,0” 2 
AS NS 0S Sp 


2 


9147. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, (ha ) 


Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Abu Hisyam Ar-Rifa'i 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Hafsh bin 
Ghiyats berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Jika 
engkau melihat seseorang mengamalkan suatu amalan yang masih 
diperdebatkan, sementara engkau berpendapat dengan yang 
lainnya, maka janganlah engkau melarangnya.” 


18 


Kis bodi S3 Ff Wis —A1EA 


Ca AE Alia FI SAS CA 3 IA 


279 


Hilyatul Auliya 


9148. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, Abu Hisyam Ar- 
Rifa'i menceritakan kepada kami, Yahya bin Yaman menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Tidaklah telingaku mendengarkan sesuatu, kecuali aku 
menghafalnya, sampai-sampai aku berjumpa dengan demikian - 
suatu kalimat yang dikatakannya-, maka aku menutup telingaku 
karena khawatir aku menghafal apa yang dikatakannya.” 
JAN SAS IA Ip ORA Gas 4144 


Je As GAP Ata AN Gia JNE 


Ka “ 


al 16 3 23 hb 2 


9149. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Abu Hisyam 
Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, dengan redaksi yang sama, 
dan dia berkata, “Aku pernah melewati penenun bernyanyi, maka 
aku pun menutup telingaku.” 


Hilyatul Auliya' 


Bit AI 5 aa) SAS —AN0: 
LE Ap IS 
SEN IS SAS 20,3 KE 5 de 3 
KS ab es bisgaul Udah dag bag J6 


S3 


Ea - JG Bh al ep 1.2 


9150. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Muhammad bin Yahya dan Muhammad bin Sahl 
bin Askar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Ats-Tsauri berkata, “Aku tidak pernah menitipkan 
sesuatu pada hatiku ini, lalu ia mengkhianatiku.” 

4 4 Pa 5 oa o 5 £ 3 9 3 
: SIS dal Ke BI SIS ANA 
KE Ois EibAN NI X6 3 SA YAA Jis 


LK IE IN AS Gi K3 3 Ie 5 
S3 al ABI Aa 3 JI IS GA 


X 


281 


Hilyatul Auliya' 
at o Lex SN Pa 0 STA 2 ep -,t 2 £ 
BANG EM G Spp3 Ie BB 1S, 


9151. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Abu Ya'la Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Al Muththalbi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sahl bin Askar 
menceritakan kepada kami, Abdurrazzag menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Ats-Tsauri berkata kepada 
seorang lelaki dari bangsa Arab, “Tuntutiah ilmu. Celaka kalian, 
karena sesungguhnya aku takut ilmu akan keluar dari kalian, lalu 
berada pada selain kalian. Tuntutlah ilmu, celaka kalian, karena 
sesungguhnya itu adalah kemuliaan di dunia dan akhirat.” 


£ 


KE IKEA AI Bis AN 
Megi Dg IA Cia SI aa 
BIAN lah Fl ADI A2 Gis KI 
AESU 352218 136 Jali ta IE Da 3 
aj AAA gal 95 Glenn BP 9 ale 


# 


9152. Abu Bakar menceritakan kepada kami, Ubaid bin 
Muhammad bin Shubaih Az-Zayyat menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Utsman bin Khalid Al Wasithi menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman Abu Muslim Al Mustamli 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dia berkata, “Pelajarilah 


282 


Hilyatul Auliya” 


ilmu, lalu jika kalian telah mengetahuinya, maka pertahankanlah. 
Janganlah kalian campuri dengan tawa, dan jangan pula dengan 
main-main, sehingga ia pun akan lemparkan oleh setiap hati.” 


A 
(3 6.8 


.@ og : «9 
Kas ta KK al WA -A41oY 
Ae 9 PA Ta 10 ta 


9153. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Muslim bin Warah menceritakan kepadaku, Ali bin Ghannam 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Sufyan 
berkata, “Perumpamaan orang alim adalah seperti tabib, dia tidak 
akan menempatkan obat, kecuali pada bagian penyakit.” 


283 


Hilyatul Auliya 


P 
8 


Je Ca - Ls Neng ga Je3 FOen Sma & 


9154. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi berkata: Aku 
mendengar Abu Ashim An-Nabil berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Aku tidak mengkhawatirkan sesuatu yang 
akan menimpa Ayyub selain hadits.” Abu Ashim juga berkata, 
“Aku tidak mengkhawatirkan sesuatu yang akan menimpa Sufyan 
selain hadits.” 


BS al ae 33 lal | Bas —91o0 


PN en satu Ae 


Ce 


BEN AB HN TG Fatal ma) 2 


9155. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Sahl bin Askar berkata: Aku mendengar Al Firyabi berkata: Aku 
mendengar Sufyan berkata, “Aku heran kepada para pakar hadits 
yang diberi biaya, karena petaka menyerang mereka lebih cepat, 
dan lisan manusia (menggunjing) kepada mereka lebih cepat.” 


284 


Hilyatul Auliya' 


BIS Al ae 33 sii GAS A01 
sis KA yi He 3 ne ISS bag IE 3 
aan OS Ik Bea Galah 3 AS Lag 


BII 3G AI Jin V3 LI LL 3D 


PIA IN GBU 90 ja hu 


- 


IE AN Jkn3 LI IU 3 


9156. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Muhammad bin Sahl bin Askar berkata: Aku 
mendengar Muhammad bin Yusuf Al Firyabi berkata: Sufyan Ats- 
Tsauri tidak menceritakan hadits kepada orang awam dan tidak 
pula kepada orang rendahan. Apabila dia (Sufyan) melihatnya, 
maka dia menilainya buruk. Lalu hal itupun ditanyakan kepadanya, 
maka dia menjawab, “Sesungguhnya ilmu itu hanya diambil dari 
orang Arab, lalu jika ia berada pada orang awam dan orang 
rendahan, maka mereka akan membalikkan ilmu.” 


CAS bl KE H3 kabil SAS —AN0V 
3 5 onta HNS as dn aa 


bat Pe 


IG RAN AS Gis Na, 13 IA SAS ai 


285 


Hilyatul Auliya" 


Sa BI SAS Ioi dl Dn La 


Pd p - 5. o 
GEN Ye Ea 
9157. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Mas'ud menceritakan kepadaku, -di dalam redaksi lainnya 
disebutkan: Muhammad bin Rafi'—,Abdurrazzag menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Sekarang kami tidak menganggap menuntut ilmu 
merupakan keutamaan, karena segala sesuatu itu berkurang, 
sementara ia semikin bertambah. Sungguh aku ingin selamat dari 
ilmuku secara menyeluruh, tidak menguntungkanku dan tidak 
merugikanku.” 


BA Al KEY kabil KAL —410A 


19, - z0 k02 “16, Kay 0 20 3g 
SIS Ima 3 MAS (Sh 2 
P- 


S1 aa JS Sg Lag IE aa 
LI lali ya It LS SS 
4) 313 obas J3 «DS Je 333 oots Pn 25 


ag Anp VI in es csilh Abel 


Hilyatul Auliya" 


9158. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, @utaibah bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Al Khunaisi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar seorang lelaki berkata 
kepada Sufyan Ats-Tsauri, “Seandainya engkau menyebarkan ilmu 
yang ada padamu, maka aku mengharapkan Allah memberi 
manfaat dengannya kepada sebagian hamba-Nya dan engkau 
mendapatkan pahala atas hal itu.” Sufyan berkata, “Demi Allah, 
seandainya aku mengetahui orang yang menuntut ilmu ini, 
dengannya dia tidak menginginkan, kecuali apa yang di sisi Allah, 
niscaya aku sendiri yang mendatanginya di rumahnya, lalu aku 
menceritakan kepadanya apa yang ada padaku, karena aku 
berharap Allah memberinya manfaat dengan itu.” 


GIS 1 KE 5 AG) BAK -AY04 


jg 394 19 /, 3 


kep Gis ah 3 IS AS Bh 5 12 


KAA Tya) AN ANN TENN TEMTE 


287 


Hilyatul Auliya 


9159. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Rafi' menceritakan kepada kami, Abdurrazzag menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Aku 
khawatir menuntut hadits tidak termasuk amal kebajikan, karena 
aku melihat segala sesuatu dari amal-amal kebajikan dalam 
keadaan kurang, sedangkan dalam hal ini terus bertambah.” 


Hg o Lo, 0 A0 7 “9, 

NT 3 IRI Gis SENI SE 3 IA Gas 

o :, 0. 10, 

ara (3 Oa OS -JG Ana Cp ep ye Was 

SAI TA AN ia Has Iin 
AG & Gg 2 - 81 & - ane tr 40.1 
Ta Pe 5 211 ai 4 TA 2 
Open SY Ca 1 je Ida 20 ne CI 
£ 3 
"27129 
9160. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Hasyim menceritakan kepada kami, Dhamrah bin Rabi'ah 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Terkadang Sufyan 
menyampaikan hadits di Asgalan, dia memulainya dengan 


mengatakan, “Mata air terpancar, mata air terpancar.” -dia 
mengherankan dirinya-, dan terkadang dia menyampaikan hadits 


Hilyatul Auliya' 


kepada seseorang, lalu dia berkata kepadanya, 'Ini lebih baik 
bagimu daripada engkau menguasai Asgalan dan Shur'.” 


Ws dal KA WS AM 


o 
ape pi 
K-3 


TE ES B3 bb Ii tagih On Sh 206 
CN DN Ia OI us ii 


9161. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, Abu Hisyam 
menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku melihat Sufyan Ats-Tsauri mendiktekan sesuatu 
kepada seorang lelaki, lalu dia berkata, “Ini lebih baik bagimu 
daripada engkau menguasai Ar-Ray.” 


IE SAS OPS Ip MAS HI Uas ANA 


s 10 TP 19, G1 o GA .0 » 
« 3 83 ad oa CI 55 KS 1 AI 
aa 3 eren US 


“ 
z 


Paman 3 NA Cet oz, Ni - 3g 2 9. 119 , 
plan Ce Okat LG 2G ENI XS Uas 
x1 Tan 2 y 3 ap OZ : 2 

9162. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 


kami, Abdullah bin Muhammad bin Al Abbas menceritakan kepada 
kami, Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, 


289 


Hilyatul Auliya” 


Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku melihat 
Sufyan Ats-Tsauri di Shan'a Yaman mendiktekan kepada seorang 
anak kecil dan meminta didiktekan untuknya.” 


“3, Kan aa o s2 G “1.3, 

Kab OS 13 SS Ol Kd ANN 
Pu? £ 

3 3g o So, 10 3.2 9, 0 10 $1z 

ena Dgkng Op Daangg UAS Can Up 

ya 0 4 :. 4 09 PANAI o- 14 

Oka Kai 2. Upi Op KA sa JG 


es S8 ea ob San ba aa 


9163. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ali bin Sa'd menceritakan kepada kami, Yusuf bin Ya'gub 
As-Sadusi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Ahmad bin Yunus berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Menuntut ilmu itu bukanlah fulan dari fulan, 
tetapi menuntut ilmu adalah rasa takut kepada Allah Azza wa 
Jalla.” 


2 Y 
kk 


|0 


tap 23 Zaki MAS 4114 
nh en Pl 


Tana al 33 akal GAS Gal 133 IS 


L) 


- 


SS en Oh J8 JB op AS Uas 


B3 EM IE Uaya BSN :JUI 


Pa 


290 


Hilyatul Auliya 

9164. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 

Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Isma'il bin Abu 

Al Harits menceritakan kepada kami, Abdul Aziz menceritakan 

kepada kami, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Ada yang 

mengatakan, janganlah engkau ambisius terhadap dunia, karena 
kau akan menjadi penjaganya.” 


SAS II KE 3 KANAN SA A11 

Bs HI bah 2G Bang yA 
A . - ti 3 » ig £ 9- 1 0” Ne 3 
Y JUS AP US SAS NN IS UG OMA 


BEI ga 3 Jas be IU A3 


9165. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Al Muhanna bin Yahya berkata: Aku mendengar 
Abdurrazzag berkata: Seorang sahabat kami berkata kepada 
Sufyan, “Wahai Abu Abdullah, ceritakaniah kepada kami 
sebagaimana yang engkau dengar.” Dia berkata, “Tidak, demi 
Allah, tidak ada jalan untuk itu. Ia tidak lain hanyalah bisa 
membebani.” 


291 


Hilyatul Al ya &— 
Pe IE Si TA RO Te Kei Sk TB Uu 
SA BPS EP dai Blah LK :JU 
2 NS GI orng 

Ipa N3 Lag KS 


9166. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Muhammad bin Ash-Shabbah berkata: Zaid bin Al Hubab 
memberitakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
berkata, “Seandainya aku mengatakan kepada kalian, bahwa aku 
menceritakan hadits kepada kalian sebagaimana yang aku dengar, 
maka janganlah kalian mempercayaiku.” 


JBS Gis (ai Kis —411V 


id : - - . £ Yi LG, ' .. G Pa o 
coat Kana SASENI Was S5 cela GI CD 


AS Gp pilu pa S5 SN BI H-6 


“449 


Ss 


9167. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Hammam berkata: Al Asyja'i menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan, dia berkata, “Sesungguhnya aku menduga, bahwa jika ada 
seseorang yang hendak berdusta, maka hal itu bisa diketahui dari 
wajahnya.” 


292 


Hilyatul Auliya" 


BIS CE Ip aki AE SAS ANA 


FA Bi aj B3 IA 
TE BA 3 Was UI 


sej 8! Kana ata Sha sad tg 
2 3 3 BB Uh IE 3 IL " 
SGB la ISA G3 lari PLAN jaka G at 


2 3g 


Aa Wa Ola G Als 9 SIS op 
ena nan 


9168. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abu 
Abdurrahman bin Ad-Darafsy menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Abu Al Hawari menceritakan kepada kami, Abu Sa'id Abdul 
Karim Al Maushili menceritakan kepada kami, Zaid bin Abu Az- 
Zarga” menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan pernah 
pergi, sementara kami di pintunya menantikan untuk menyalin 
naskah, lalu dia berkata, “Wahai sekalian pemuda, bersegeralah 
kepada keberkahan ilmu ini, karena sesungguhnya kalian tidak 
mengetahui bahwa bisa saja kalian tidak akan sampai kepada apa 
yang kalian angankan darinya agar sebagian kalian memberi 
manfaat kepada sebagian lainnya.” 


293 


Hilyatul Auliya 


“18, Pad o og 8 o- 18, 
Was 5S Sp II XI UAS 4114 


DG tes 2363 cola omi 233i SI 
CAK ih dai il JA, GUSI 


9169. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Isma'il Ash-Sha 'igh menceritakan kepada kami, Al Hulwani 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, sebagian sahabat kami menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ats-Tsauri berkata, “Ketika aku hendak menuntut 
ilmu, aku berkata, “Wahai Rabbku, sesungguhnya aku harus 
mempunyai penghidupan, sementara aku melihat ilmu diajarkan.' 
Lalu aku bergumam, “Aku akan memfokuskan diri untuk 
menuntutnya'.” Dia juga berkata, “Aku memohon kepada Rabbku 
kecukupan dan kesibukan untuk menuntut ilmu, maka aku tidak 
melihat, kecuali apa yang aku sukai hingga hariku ini.” 


294 


Hilyatul Auliya" 


8 KA BIS Ga AS SAS AV, 


9170. Abdul Mun'im menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
Muhammad bin Isa Al Wasithi menceritakan kepada kami, Abu Al 
Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Sufyan berkata, “Aku mencari perkara ini untuk selain Allah, lalu 
Allah memberikan apa yang aku lihat.” 


0 19, o . o- 419, 
JA Gis (era KE SAS —ANVI 
Ao pa . £ 40 a07 19, 3 PA ? 116, 
Bo, Or Cat rai 2 & 8? TT S3 ata SG 
G3 Okab Kis OS US IE Lenka Gi AI 
2, o£ 203 14 ? £.. 2 0 GE 4 
MK GEN Hd Bil 8 H5 


295 


Hilyatul Auliya" 


9171. Abdul Mun'im menceritakan kepada kami, Ahmad 
menceritakan kepada kami, Al Hadhrami menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, Abdurrahman 
bin Mahdi menceritakan kepada kami, dia berkata, “Kami pernah 
di hadapan Sufyan Ats-Tsauri,' lalu seakan-akan dia tengah 
diberdirikan untuk dihisab, sehingga kami tidak berani berbicara 
kepadanya, lalu kami menyebutkan sebuah hadits, maka hilangkan 
kekhusyuan itu, karena ia hanya berupa haddatsana, haddatsana.” 
Kia 


i 


29 Sada SAS -4AVY 


w £ o s2 LP, 2 221 o- PN o- 
CA 33 KE AS CI nh GX 


sa Ih HK F3 HB an ls 
IPL, P Tas s T- 04 Pn NUN 
Oam 6 Jt Ci IG Sama AN 


9172. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami 
secara dikte, Abdullah bin Wuhaib Al Ghazzi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abu As-Sari menceritakan kepada kami, 
Dhamrah menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin 
Zaid memandangi Sufyan Ats-Tsauri yang telah ditutupi dengan 
kain di atas tempat tidur, lalu dia berkata, “Wahai Sufyan, kini aku 
tidak iri kepadamu karena banyaknya hadits, tapi aku iri kepadamu 
karena amal shalih yang engkau persembahkan.” 


296 


aa MO Aa Sa Demam ea MUAT PUN YA. 


8 a 


SAS GAS anti 33 XS Gis —41VY 
Ie KE Ea -J6 PE 3 25 NN Yna Karta IAI CP 


Ih On TI da esa HF 


Rs JBL Sae ol Jai :3 Ja ri 
ale 3 Isis Haag JG UI ga JII CK 
KA Bag KI B3 ebi 4 


9173. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Abdan bin Ahmd menceritakan kepada kami, Amr bin Al Abbas 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Abdurrahman bin Mahdi berkata, “Setelah Sufyan meninggal, kami 
mengeluarkannya di malam hari untuk menghindari sultan, lalu 
kami membawanya di malam hari, karena kami tidak membedakan 
malam dari siang. Aku juga pernah mendengar dia berkata di saat 
sakitnya, yaitu sakit perut, “Sudah tidak perlu lagi penyembunyian. 
Sudah tidak perlu lagi penyembunyian .” 


3g 


KE SAS de 33 IE Gis —AV£ 


(Dai KI 


A0 


297 


Hilyatul Auliya 


s0 AL AR T- 40 ad 3 Aa 
Op KE IS US Ap KS gl Uas 
3S ea Gas Ba: YG CN Keren 


SET SAB SA KBR Tapi Mo MAY UN 
al ANG, HIMP YA 2 ag Ola 


Dev aa) 


9174. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ahmad Ash-Shubahi menceritakan kepada kami, 
(ha) 


Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Al Hasan Al Baghdadi menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Hafsh bin Amr Ar-Rummani menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Yahya bin Sa'id 
berkata: Aku melihat At-Tsauri di dalam mimpi, lalu aku melihat 
ke dadanya, ternyata di dadanya itu ada dua tempat yang 
bertuliskan “Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka.” (Gs. 
Al Bagarah (2): 137). 


298 


bbw -Hilyatul Auliya 


Kp LAS IE EN D3 KE AI X2 Wis 


z o 48.14 oz at PI z 2 3 3 
De mn en YA "sai SAYA S3 AI 


g 


HAK NA ayah 9 LAI 33 
ye 
vas) An 


9175. Abu Abdullah Muhammad bin Ubaidullah bin 
Ibrahim Asy-Syaibani menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ahmad bin Amr menceritakan kepada kami, Abdurrahman Umar 
bin Rustah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata, “Ketika aku 
memandikan Sufyan Ats-Tsauri, aku dapati di dadanya tertuliskan, 
“Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. (@s. Al Bagarah 
(21: 137).” 


299 


Hilyatul Auliya" 


SEA ta LSI UG GM NS Oh 
MEI AJE ak 
ASI KP. GI 5 JP KI up 


Harto Sal Je 


$) 


Tai an) 3 J3 TKA 
Rp6 AA na 2354203 d5 133 ale SI 


9176. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Sinan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Abdurrahman bin Mahdi berkata: Jarir bin Hazim dan Hammad 
bin Zaid datang kepada kami keesokan harinya, setelah kami 
menguburkan Sufyan, lalu keduanya berkata, “Pergilah bersama 
kami.” Maka aku pun pergi bersama mereka, lalu ketika kami 
sedang berjalan, Jarir bin Hazim bersenandung, 


“Siapa menangisi yang hidup karena suatu kedudukan, 
esoknya dia akan menangisi Sufyan Ats-Tsauri.” 


300 


Hilyatul Auliya" 


Aku diam saja karena aku mengira bahwa dia hendak 
mengucapkan bait sya'ir lainnya, namun ternyata dia diam, lalu 
Abdullah bin Ash-Shabbah bersenandung, 


“Aku menangisinya dan kini dia sudah pergi beserta 
kemuliaannya 


dan keutamaannya mekar, bagaikan dahan yang segar.” 

Oei ojias 33 IRI SAS ANN 
(p) SI 2je 3 KA Gis YG IA 

Ip AB Sis Al ae 33 kabil Wis 
Kara SE ka IK JET His NG Gn 
f5 Gaia Giaa Oil Gta JG 6333 SI 
Si 2P da oya de Ujasg ae SNI Ag 
JG Kya 


301 


Hilyatul Auliya" 


9177. Ahmad bin Ja'far dan Sulaiman bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ahmad bin Ali Al 
Abbar menceritakan kepada kami, (ha) 


Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Ahmad bin Sa'id Ar-Riyadh menceritakan kepada kami, 
Abu Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan 
meninggal di Bashrah, lalu dikuburkan pada malam hari. Kami 
tidak bisa menyalatinya. Lalu kami berangkat ke kuburannya, kami 
bersama Jarir bin Hazim dan Sallam bin Miskin, lalu Jarir maju 
dan menyalatkan di atas kuburannya, kemudian dia menangis dan 
bersenandung, 


“Bila kau menangisi mayat karena kemuliaan, 
maka tangisilah Sufyan Ats-Tsauri esok.” 


Lalu aku mengira dia akan menyenandungkan bait sya'ir 
lainnya, namun ternyata dia diam, lalu Abdullah bin Ash-Shabbah 
bersenandung, 


“Aku menangisinya dan kini dia sudah pergi beserta 
kemuliaannya 


302 


Hilyatul Auliya" 


dan keutamaannya mekar, bagaikan dahan yang segar.” 
o 3g Pu. £ " a 9, 
YP MEA YP WAS —-ANVA 
GAS MI KE MN 33 LE AS KAN 
Tic tis z 5 t- “1G o o to 
OS JB taat Ih DS SAS bli Ia Logan, 
JB ta mnta Ii gang 
... ek Na Gta 8 28 Sta 


P3 ee 


Ba S3 0 IS yaa OI Cb 
Ja hr 


9178. Al @adhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Hasan bin Abdul Malik 
menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, Khalaf bin Tamim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sufyan Ats-Tsauri pernah menyenandungkan bait-bait 
sya'ir berikut ini, 


303 


Hilyatul Auliya” 


“Sesungguhnya kehidupan itu dibungkus dengan 
kekeruhan, yang bisa membersihkannya adalah 


mengingat kematian dan kuburan yang mengerikan. 
Dunia yang diperebutkan oleh para hamba adalah hina, 
yang serupa dengan hal terburuk dari minuman hanzhal. 
Sementara tanam-tanaman masa senantiasa mengajarinya, 


namun dia tetap lapar, seperti terkena Jandal (jenis batu). 


18, oG 1 X0 
SAS Sal S3 pl Wis —91VA 


Pad 


7 ara TA A3 - “ 2 4 
OS IE GR yi ME GP Ca Hi HIS Was 
td 


9179. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abi @umasy menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Nu'aim menceritakan kepada kami, Al 
Haitsam menceritakan kepada kami, Khalaf bin Tamim 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Hamzah, dia 
berkata, “Sufyan menyenandungkan bait-bait sya'ir ini.” Lalu dia 
menyebutkan redaksi yang sama. 


304 


Hilyatul Auliya 


Kara CA S& Pa) kata —ANA: 


# 
Para o- P o & o- 16, PN o A 
IE IE BA KE WIL AS 5 IT 


# 


NB 


4 T a33 o- ac £ e 
Isa Oil LAS 18 yaa 


13 
- 


ENG an BI ala JSI II 


Pd 


” 
Gea 


AKI SEKS P3 


9180. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Ziyad menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Bisyr, dia 
berkata: Aku mendengar Sufyan bersenandung, 


“Bila engkau tidak berangkat dengan membawa bekal 
takwa, 


dan setelah kematian engkau berjumpa dengan orang yang 
telah berbekal, 


maka kau akan menyesal karena tidak menjadi seperti dia, 
dan engkau tidak mengincar sebagaimana dia mengincar.” 


305 


Hriyatul Anliya———— m2 


N 


13 Pa Id A 
BS PS Ip PES 


) Haag 


0 32 PN et LP sat - PG 3, 

w Ket ops A— TN Je CI I— 

A1 . 8 o o g- “19, Panu suk 

"JB Some JS ? s2 I— NG Ta 
5 

: 4, Z 22 31 0” 

"Jas Oles Kn 


hi tan 50 


BEN Ban SU dag 
Abu 3 TAN AKN 


9181. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, Abu Hassan 
Ahmad bin Al Khalil Al Wasithi menceritakan kepada kami, (ha) 


Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Abu Shalih Al A'raj menceritakan 
kepada kami, Abbas bin Muhammad bin Hatim menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ubaid Ath- 
Thanafisi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Sufyan besenandung, 


306 


Hilyatul Auliya 


“Seorang pemuda akan merasa bahagia dengan 
ketakwaan yang dipersembahkannya, 


kala dia mengetahui penyakit yang dapat membunuhnya.” 


@ 


KA 33 KE SAI HI SAS —ANAN 


Ay al 3 BE KIS li) 
3 AB Ip GS dl AL WAS «ja 


a 
- 


1 SE eng Ia 35 js 


4 Ip3 Ep LI GI US Dag 


SPN Lan SARI DA ea Ta Lagi 
ke II Oa 


el olib ... Gl 2 aa ag 


Pa 


9182. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Ibrahim bin Ahmad bin 
Ya'isy menceritakan kepada kami, Hatim Ar-Razi menceritakan 


307 


Hilyatul Auliya' 
kepada kami, Abdurrahman bin Hani" menceritakan kepada kami, 
dari Sufyan Ats-Tsauri, bahwa dia pernah bersenandung, 


“Akan cukup bagimu apa yang ada di balik pintu yang 
ditutup, 


garam dan tepung yang terpaksa diberikan oleh orang- 
orang. 


Kau minum dari air sungai Euphrat dan makan, 
menyaingi para pemilik bubur tsarid yang lembut. 

Kau menangis ketika mereka tidak menangis, seakan-akan 
kau mendapatkan berbagai macam pecahan roti.” 


9 
2 Ig 


bas —A1AY 


si Kara a32 Pa 


IS 0G KS Ii IA 


so. .. Ta . o o 16, 
ES Ip OA SAS CAS mata) Kas 


Z9 KK ENI Es bej3l IL Ft JG 


Tea 84 20. . 


BEI In Aid Jb S3 ES GI ebi 


308 


aan Pe aa aa ea apa Ayat AUNYA 


ANT 4 503... G3 LI Gal KS DS 


4 pH 


MEA Aji an. SARI HA ga Ia Co 


3 MA 


AN PG 4, Oo. He PA pa P1 
PM dab al... CE AU Ae 


9183. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abu 
Rifa'ah Al Adawi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Syarif 
menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah . menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sufyan merasakan lapar yang sangat, 
selama tiga hari dia tidak memakan sesuatu, lalu dia melewati 
sebuah pemukiman, di sana sedang ada perayaan pernikahan, 
maka nafsunya mendorongnya untuk masuk, namun Allah 
melindunginya, sehingga dia pun berlalu menuju rumah anak 
perempuannya, lalu anaknya membawakan pecahan roti, lantas 
dia memakannya, kemudian minum air, lalu dia menangis sambil 
bersenandung, 


“Akan cukup bagimu apa yang ada di balik pintu yang 
ditutup, 


309 


Hilyatul Auliya 


garam dan tepung yang terpaksa diberikan oleh orang- 
orang. 


Kau minum dari air sungai Euphrat dan makan, 
menyaingi para pemilik bubur tsarid yang lembut. 
Kau menangis ketika mereka tidak menangis, seakan-akan 


kau mendapatkan berbagai macam pecahan roti.” 


A 


ai SIS dl 3 FI Gis —A1At 
:J6 « PA An) Ig hap 3 IE Gis 
Iis da3 OA OS 


ST Ika A33... 4 ABE AI 2 LSI 


IKU BIA AI 93533... BG U56 SAI 3 33 


9184. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Abu Ath-Thayyib bin Humaid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Khalaf At-Taimi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Shadagah bin Abu Az-Zaida' At-Tamimi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri 
bersenandung, 


310 


Hilyatul Auliya 


“Jika kau mengharapkan Allah, maka merasa cukuplah 
dengan-Nya, 


karena di sisiiNya keutamaan yang besar lagi 
menggembirakan. 


Siapa yang dapat tabah menderita kemiskinan, 


Maka simpanannya berada di sisi Allah Yang Maha Tinggi 
lagi Maha Besar.” 
Soo 1, s4 0 1.8 “1G, 
KE SIS SKS IP Oki WAS —41Ao 
SAS ALAN KE 23 Ing WS MEN PA 


#. Ge 
pd - 


Seal LIP JB 3 IA SA 
ba jl J3 Ip DGN OS A55 C3 


Pe 
P3 421 


La ! Je ... ata Y AI ARI) 3 


II GA, 


(AI “ls 


Td 
b, ne 
. 


IP Seo Uh... WS SS SS Oh Lai 


— 9185. Utsman bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman Al Bajali menceritakan kepada kami, Yazid bin 
Abdushshamad menceritakan kepada kami, Abu Mushir 


311 


Hilyatul Auliya 


menceritakan kepada kami, Muzahim bin Zufar' menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
menyenandungkan bait-bait sya'ir ini dari ungkapan Ibnu Hiththan, 


“Aku lihat orang-orang yang sengsara tidak merasa bosan 
akan itu, 


kendati pun mereka tidak berpakaian dan kelaparan. 


Tampak olehku, bahwa walaupun itu sedikit, namun 
seakan-akan 
itu adalah awan musim panas dari sedikit yang terurai." 
32 Pp 


DRS 3 JAE 33 OKE SAS —AYAN 


?. 


a43 o Pad - - oo. 0 o- 7 - 


SI Ii je Ida FI cerah 
M3 SAI A3 J6 206 Naren aw SS 
Li Gu SI Us 3x5 UG 


bg usia LI usa AM aah di 


SS Jas BI AAL JW AI age gu 


4 B3 o 


AI) Ae :J6 Fall Hain 25 Saad 


312 


Hilyatul Auliya" 


Ju Y JG File S6 Ja sana 3. $ 
LE 1 J Sagana Ip AI Ie SE JA &G : j 
ak 
Depag 
Sasa gp ae JI Ie 3 

9 Sab Iga - se Sp ea 2 55 


Xx 
. 
2 
“0 
SIN 
0 
—J—. 
UN 


313 


Hilyatul Auliya 
Ai dark Jl... Mn WI US SIS 
Jeli 


pa 


Ja Jaga 
SA UI TE Ro en IU 6 
JL AN I j 
SIT KE Inda Ig Ld Ip 
Kai AGV 03 Ia Eta 


9186. Utsman bin Muhammad bin Utsman menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Risydin menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Khalid bin Yazid Al Marwazi menceritakan kepadaku, 
Salim Al Khawwash menceritakan kepadaku, dia berkata: Ada 
seorang lelaki yang berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, “Wahai 
Abu Abdullah, engkau ini sungguh mengherankan.” Dia berkata, 
“Wahai anak saudaraku, apa yang tampak olehmu dariku hingga 
engkau merasa heran.” Dia berkata, “Berpindah-pindahnya 
engkau dari satu negeri ke negeri lainnya. Sesungguhnya manusia 
itu mempunyai tempat tinggal, dan hewan buas pun mempunyai 
tempat tinggal, tapi mengapa engkau tidak mempunyai tempat 
tinggal yang engkau berlindung padanya?” Sufyan bertanya 
kepadanya, “Orang seperti apakah Al Mughirah bin Migsam Adh- 


314 


2m 5 aa ma ee Hiyaril Auliya: 


Dhabbi itu?” Dia menjawab, “Orang shalih, insya Allah.” Sufyan 
bertanya lagi, “Orang seperti apa Ibrahim An-Nakha'i itu?” Dia 
menjawab, “Wah, wah.” Sufyan bertanya lagi, “Orang seperti apa 
Algamah itu?” Dia berkata, “Jangan kau tanyakan lagi.” Sufyan 
bertanya, “Orang seperti apa Abdullah bin Mas'ud itu?” Dia 
menjawab, “ Tsigah lagi jujur.” 

Sufyan berkata: Al Mughirah bin Migsam menceritakan 
kepada kami, dari Ibrahim, dari Algamah, dari Abdullah bin 
Mas'ud, dia berkata, “Cahaya menerobos kepada para ahli surga 
di kubah-kubah mereka, yang mana cahayanya hampir 
menyambar penglihatan orang-orang itu, ternyata itu adalah 
cahaya gigi bidadari yang tertawa di hadapan suaminya. Maka aku 
tidak dapat meninggalkan kebaikan ini karena perkataanmu 
selamanya.” Lalu Sufyan menyenandungkan sya'ir, 

“Tidak ada yang membahayakan bagi yang surga Firdaus 
tempat tinggalnya, 

apa pun yang dirasakannya dari kesengsaraan dan 
kemiskinan. 


Kau melihatnya berjalan dengan sedih, takut dan malu 
menuju masjid-masjid, berjalan di antara kain-kain usang.” 


Kemudian dia mengatakan kepada dirinya sendiri, dia 
bersenandung, 


“Wahai jiwa, kau tidak akan dapat bersabar terhadap 
neraka, 


telah tiba saatnya engkau datang setelah bepergian.” 


315 


Hilyatul Auliya" 


Hadits ini diriwayatkan juga oleh Halbas bin Muhammad Al 
Kilabi secara marfu' tanpa menyebutkan bait-bait sya'irnya dan 
kisahnya. 


209. $ 2, 40 -, £ 
MS NS cr Xx » 


Dg He px 


| 


WS —AYAV 


“0 


Gaen 93 e erat wa AG dan Lema 
Cit LI KE 5 sda Gis CE 


N ek 
«O 


KAA IP Cena! SP cemah IP dil OA 
SE ag IE Ioi YP ll ae IE 
24 (- 3 Tit (- - IA s3 483 . a43 1 - 
PP ba Ab Cet) Ieasga LSG 3p dan 


316 


Hilyatul Auliya 
BAE IG ah Ho Sab 
3 San H3 s9 B1 Op JE 


9187. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ghalib bin Harb menceritakan kepada kami, (ha ) 


Al @adhi Abu Ahmad bin Sulaiman bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, (ha) 


Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad bin Al Husain Al Abbasi menceritakan kepada kami, 
(ha) 


Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Musa Al Hulwani menceritakan kepada kami, 
mereka berkata: Isa bin Yusuf bin Ath-Thabba' menceritakan 
kepada kami, Halbas bin Muhammad Al Kalbi menceritakan 
kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari 
Mughirah, dari Ibrahim, dari Algamah, dari Abdullah, dari Nabi &, 
beliau bersabda, “Sebuah cahaya terpancar di surga, maka mereka 
pun mengangkat kepala mereka, ternyata cahaya itu dari gigi 
bidadari yang tertawa di hadapan suaminya.” 


Muhammad bin Ghalib mengatakan (dengan redaksi), 
“Seberkas sinar berkilau di surga, maka mereka (penduduk surga) 
berkata, Bidadari sedang tertawa di hadapan suaminya.” 


317 


Hilyatul Auliya" 


SKIN 33 BUS... Ip 15 PS SA HA 


(3 -j 
4.9 - 
“ 


LARI Hah 20. Jalnng Han 235 Lab yA 
A3 2 sh 


318 


Hilyatul Auliya 


9188. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Muhammad Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar As-Sari bersenandung saat dimintakan 
membacakan sya'ir oleh Sufyan bin Uyainah, 


“Dunia membuat mereka lapar, maka mereka pun lapar 
dan terus berlanjut, 


begitu juga yang bertakwa, terkekang dari penghidupan. 


Saudara Thayyi yaitu, Daud dan Mis'ar adalah bagian dari 
mereka, 


dan bagian dari mereka juga adalah Wuhaib, dan yang 
asing adalah Ibnu Adham. 


Cukuplah bagimu dari mereka dengan Al Fudhail dan 
anaknya, 


serta Yusuf bila tidak menolak untuk menerima. 
Ada keteladanan pada Ibnu Sa'id pada kebajikan dan akal. 


Dia meraih warisan Al Farug dalam kejujuran dan 
keberanian. 


Mereka itu para sahabatku dan orang-orang yang aku 
cintai, 


Maka limpahkanlah shalawat dan kepada mereka, wahai 
Dzat yang Memiliki keagungan.” 


319 


Hilyatul Auliya 
BIS ja H3 aib KE SIS —ANAA 
GabaN Gde 33 AE Kis (BEI 33 kat 
bag 1Ipis CAM KLS Gi ma) LA IE 
Iii — Ag EA IL IG — MG CI 
33 SSI saka 
3 Jr ag in IU AN 5 ui 
3 Ia $ ti SAI 
SAI AE) Ga IE AI IU 
9189. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada kami, 
Abu Sa'id bin Al A'rabi menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ali Ash-Sha 'igh menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i berkata: Aku 


mendengar As-Sari bin Hayyan -yang mana Sufyan takjub 
terhadapnya- mengucapkan bait-bait sya'ir ini dan menambahinya, 


“Jarangnya mendapat bagian tidak membahayakan yang 
bertakwa, 


dan yang bertakwa itu tetap kuat dan mulia. 


320 


Hilyatul Auliya" 
Ketaktaan tetap melebihi kekayaan 


karena ketakwaan melahirkan senyuman dari kekuatan." 
BEI kuat 33 KAT SIS GELI HIP 
IE - Fata JA Ie - 5 SG Cia 
be Ola BE os aa BL 
3 TR sdh (SAE lara F SK 


Masi kk ebapaeara 
Ea MAN AG OA AI cag OS slN JE 


ps Mud Si Cena uli 


9190. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Sa'id Ar-Rabathi menceritakan kepada kami, Ghiyats bin Wagid - 
dari penduduk Isthakhr- menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Pada suatu malam Sufyan thawaf dan dia membanyakkan 
thawafnya, kemudian shalat dan memanjangkan shalat, kemudian 
berbaring, lalu aku berkata, “Ini pembaringannya hingga pagi.” 
Namun tidak berapa lama dia terjaga dari tidurnya, kemudian 


321 


Hilyatul Auliya” 


bertolak ke arah gunung tempatnya bernaung, lalu ibu jari kakinya 
tersandung batu hingga berdarah, maka dia pun berbaring, 
kemudian berkata, “Kasian ia, betapa banyak kotorannya, 
sehingga membuat heran bagi yang mencintainya.” 


Gas GS 3 | eri AS Cia FA 


SEGI GIS 3313 Pa ara JG Ep bara $ 


Ia Fat JAN Ia — aa Ce Lag -JG 


IA IA AL 3 HE — Oak eplsntol 


| 


3 ? 


aer Aa La “ bat PPP BN "ena 2 £ th NN Na of 
AK J0 IS Ae... GA ana Ulat DU Al) 


9191. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada kami, 
Abu Sa'id bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Ar-Ribathi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Ghiyats bin Daud -dari penduduk 
Isthakhr, dari kalangan sahabat Sufyan- berkata: Ada seorang 


322 


Hilyatul Auliya 


lelaki yang menyenandungkan sya'ir kesedihan terhadap Sufyan 
setelah dia meninggal, dia mengatakan, 


“Sungguh Sufyan telah meninggal dalam keadaan terpuji 
lagi baik 
atas setiap ter dihimpun berbagai keinginan. 


Kalian menjadi tebusan bagi orang yang memelihara 
agamanya, 
dan naungannya hingga dia dilingkupi tempat berbaring.” 


2 
. 


BIS MI Ke 3 kat) SS -ANAY 


je JAE tp Al 3g 55 Sl Ep 32 
dns ta SS san MI CS JG 


Be II G3 33 SP yah ain 
Fa - PB, 
9192. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah bin 


Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Zakariya bin 
Adi berkata: Ats-Tsauri bersenandung, 


323 


Hilyatul Auliya 
“Aku lihat orang-orang tanpa agama telah merasa puas, 


padahal mereka tidak rela dengan ketiadaan dalam 
kehidupan mereka. 


Maka merasa cukuplah dengan agama sehingga tidak 
memerlukan dunia para raja, 


Sebagaimana para raja tidak memerlukan agama karena 
merasa cukup dengan dunia mereka.” 


SAS al KS Y kabil Sis —ayar 


“v. 


Ig 


ga o- aga (— & o- “10, Lay 0 


Oa LL -JG cl 3 sisik Hua al 


Pe PF. - 
04 Kaji 2 3 


Ia Ke AN II Ek 


9193. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishag 
Al Bahili, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
bersenandung, 


“Aku telah menemukan, maka janganlah kalian menduga 
selain itu, 


324 


Hilyatul Auliya” 


bahwa peribadatan adalah untuk dirham ini." 


HE 3 KA Gas ugl (Sa —41NAL 


“ 


0 SL gti Mo 18, a22 0» Je 
9 JATI AS DAS IS Ep AI XS WonS ega 


£ 


Ng Bj - P ” ag 


Bagi Gary... Pa je ISI San aa 


z 
4.0. 0 » 2 4 8. 
BEI ob. A5 JA (ES 33 
go. 20 


9194. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Shalih 
menceritakan kepadaku, Abu Bahr -temannya Yahya bin Adam- 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri 
bersenandung, 


325 


Hilyatul Auliya" 
“Ujilah orang-orang bila engkau ingin bersaudara dengan 
mereka, 
tandailah perkara-perkara mereka dan cermatilah. 
Bila engkau menemukan saudara yang amanat dan takwa, 
maka teguhkanlah dia dengan senang hati. 


Tinggalkanlah kepura-puraan khusyu dan kepura-puraan 
hina untuk meraih 


kedekatan dengan seseorang yang bila engkau 
mendekatinya dia malah menjauh. - 


XS IA Ii Gis —4140 


ad 19, 2 o 3g 9 - 3. o 
KE SAS KA Ip KE Gis NG OH 
o an - Tas 4 - 9, KNPI 10 
SIP Im Op Sana UAS Ula Cp 
b- PP . X3 . NA Led DX 4 40 3d oo. 
ae "Jk — Ira) Oam tel hg), 9 — Kayak 


4 B £ 7 3 


OS Ot, £ SEL Ia Ul ne cp & Oka 


WI ia D3 AS ya Le ali Ia D3 2 
s3 Gl ih KGI 2e YG AKI 


Oo 
s)| 


326 


ae Auliya 
1D “Ag aa ebi EN Wila3 hape 
des SA Des JA 35 Ma Oh Jab 


AA 


Ha aa k32 GAN 1S| Aa OS A3 Mak APA 


SF ON IIS A3 AB aa MuE (pan 


“ 
z 


“3 (33 21 o£ 


aa Ra J3 Ga ol 3613 SBY Gp Ta 
byas GUS 3G Kalba S3 II pala 36 Kah 
JB 3G ada se 3 KA Eh 95 
23 WS Op AI Pa Ja md 3 135 
Pet 3 Ie 2 Cb ag gia -. 
SEA SB LI es sana 

5 (S6 (a33 Ca Kay | 233 A3 3 daa pa 
JAN S6 0 & 33 D3 as Bb 3 


327 


Hilyatul Auliya 

LG jg Ti CU Ga KI) sa 9 3 

(San Cat Aa aa al NN: Yan 

AS aa G3 6 SI Mah Bag 
IG DASI cik 


9195. Al @adhi Abu Ahmad dan Abu Muhammad bin 
Hayyan menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Mihran menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Sa'id 
menceritakan kepada kami, dari Hafsh bin Amr -yaitu anak 
saudaranya Sufyan Ats-Tsauri-, dia berkata: Sufyan mengirim 
surat kepada Abbad bin Abbad, “Amma ba'd. Sesungguhnya 
engkau berada di suatu zaman yang mana para sahabat Nabi & 
memohon perlindungan kepada Allah agar tidak mengalaminya. 
Mereka itu memiliki ilmu yang tidak ada pada kita, dan mereka 
mempunyai senioritas yang tidak kita miliki. Lalu bagaimana 
dengan kita ketika kita mengalaminya dengan sedikit ilmu, sedikit 
kesabaran dan sedikit pendukung atas kebaikan, sementara 
kerusakan dari manusia dan dunia merebak. Maka hendaklah 
engkau kembali kepada perkara yang pertama dan berpegang 
teguh dengannya, dan hendaklah engkau bermalasan karena ini 
adalah zaman kemalasan. Hendaklah engkau mengucilkan diri dan 
menyedikitkan berbaur dengan manusia, karena manusia itu bila 
saling berjumpa, mereka saling mengambil manfaat satu sama lain. 
Adapun sekarang, hal itu telah sirna, dan keselamatan menurut 
kami adalah dengan meninggalkan mereka. Hendaknya engkau 


328 


Hilyatul Auliya 


menjauhi para pemimpin, jangan mendekati mereka dan janganlah 
berkongsi dengan mereka dalam suatu hal apa pun. Hendaknya 
engkau tidak terpedaya, sehingga dikatakan kepadamu, “Berilah 
pembelaan,” lalu engkau membebaskan dari yang dizhalimi, atau 
mengembalikan suatu kezhaliman, karena sesungguhnya itu adalah 
tipu daya iblis. Itu hanya dijadikan tangga oleh para gari yang 
lalim. 


Ada yang mengatakan, “Jauhilah fitnah ahli ibadah yang 
jahil, dan orang alim yang lalim, karena fitnahnya adalah fitnah 
bagi setiap yang terfitnah.' Apa pun yang engkau temukan dari 
masalah dan fatwa-fatwa, maka ambillah manfaat dari itu dan 
janganlah engkau bersaing dengan mereka dalam hal itu. 
Janganlah engkau menjadi seperti orang yang menyukai 
perkataannya diamalkan, dan perkataan disebarkan atau 
didengarkan, lalu ketika hal itu ditinggalkan darinya barulah 
diketahui yang sebenarnya. Janganlah engkau mencintai 
kepemimpinan, karena apabila seseorang lebih mencintai 
kepemimpinan daripada emas dan perak, maka itu adalah pintu 
tertutup yang tidak dapat dilihat, kecuali oleh yang cerdas dari 
kalangan ulama yang piawai. Maka carilah jati dirimu dan 
beramallah dengan niat. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya telah 
dekat perkara kepada manusia, dimana seseorang menginginkan 
kematian. Wassalam.” 


1.9 £ “ -, af “9, 
Wi Sad SK pl WAS -A1AN 


4 Pe 2. 10 3G 119, LX 30 3.4 
PAI ISS SIS «HS Sia | 
aa A aja Y 

duta NS TE rn: Ly0 Iait 1 
Oka Je J “dag! Pa ra Oo 2 IS Je 


329 


Hilyatul Auliya 


or 


Aam GAS TEIN Abi 33 25 Neta ah -JG Teen 
MASA dilag 


9196. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Yazid Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, Daud bin Yaman 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Sufyan Ats- 
Tsauri bertanya kepada Al Mahdi, “Berapa banyak engkau 
nafkahkan untuk hajimu?” Dia menjawab, “Aku tidak tahu.” Dia 
berkata, “Akan tetapi Umar bin Khaththab tahu, dia menafkahkan 
enam belas dinar, lalu dia menganggapnya banyak.” 


' o so. o 3 119, 
« pak Ip KA WAS —ANAV 


330 


——-Hilyatul Auliya 


Sea Si Hina Ba £ ya, nat 3 5 
El SA A3 Obas pl SAS IIS Gl Sa 


Y 


9197. Ahmad bin Ja'far bin Salm dan Sulaiman bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ahmad bin Ali Al 
Abbar menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Syuja' 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Nu'aim berkata: Al 
Mahdi datang ke Makkah, pada saat itu Sufyan Ats-Tsauri ada di 
Makkah, lantas dia memanggilnya, lalu Sufyan berkata kepadanya, 
“Waspadailah ini.” -juru tulis yang menyertainya-. Sufyan juga 
berkata, “Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa Umar 
bin Khaththab #@, berhaji dan dia membiayainya enam belas 
dinar.” Dia berkata: Dan dia menceritakan kepadanya hadits 
Aiman, maka dia berkata, “Abu Imran menceritakan kepadaku, 
dan dia tidak menyebutkan Aiman, lalu dikatakan kepadanya, 
“Bagaimana bisa engkau tidak menyebutkan Aiman?' Dia berkata, 
“Mungkin dia memanggilnya lalu orang itu ketakutan.” 


Se NE EN 2 S3 SIS —8NAA 
Kes 2 Al 


GagaN IE Ea sbej Olah JG JB Cina 


331 


Hilyatul Auliya" 


anak Ia To Ka LK ALS v0 Ita CE TBK 
FS Nb bo Ela FS olah as LG Lala 


- 
Lor 


AA 1 Aa A0 'A 20 
Mas JAS ana Gue AN & 


9198. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Sufyan bin Uyainah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata: Aku masuk 
menemui Al Mahdi, lalu aku melihatnya telah bersiap-siap untuk 
haji, maka aku bertanya, “Untuk apa ini? Umar bin Khaththab 
berhaji dan dia menginfakkan enam belas dinar.” 


s 


3 Asian (R3, o,d 4 “ - - f o -, 
BEI AS cas AS et ul 


.. 


Kar -& THE SEA 28 Ka aa -JG Oa Na 


SAS ON Ig 


. 
. 
"g 


bar 
EN 
“uv 
N 
3 
N 
Oo 
GA 


1x 
Ca 
MN 
CX 
10 
N 
Tan 
o 
w 
8N 
LN 
C0 
“TG 
e 
o 
t 
NA 
“ 
N 
4. 
W 
LN 
La 
Tia 


N 


o 
N 


& 
“ te 
$ 
S, 
1 aa 
— 
Cc 
E: 
t 
C 
c 
€ 
Ka 


Hilyatul Auliya' 
Z9, 29 0-2 a - 04 at aan - 4 AN ana 
C3 UN EN SIG ABU LES Use 


9199. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Abu Umair 
menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan kepada kami, 
dari Sufyan, dia berkata: Aku masuk menemui Al Mahdi, lalu aku 
berkata, “Telah sampai kepadaku, bahwa Umar bin Khaththab 
menginfakkan dua belas dinar untuk hajinya, sedangkan engkau 
sebagaimana engkau sekarang ini.” Dia pun marah dan berkata, 
“Kau ingin aku seperti engkau sekarang ini.” Aku berkata, “Jika 
engkau tidak menjadi seperti aku sekarang ini, maka engkau akan 
ada pada sesuatu yang lebih rendah dari ini.” Lalu dia berkata 
kepadaku, “Wahai Abu Abdullah, surat-suratmu telah sampai 
kepada kami, lalu aku membuangnya.” Aku berkata, “Aku tidak 
pernah menuliskan apa pun kepadamu.” 


Sep KAS LEAN 35 LAN GAS —AY 


PA NE AA Pa Aya gai 
AE 3 PPA GAS AS 3 KE HM 


"Isis 22 elu Ul bag J6 Tran 


: Pes ala ORI A3 SAS Ia 
a 33 Il AS Iga Ou Aa ag 


Ea d JB 2djs Lag al Las 


333 


Hilyatul Auliya' 
o 2 3 te P ' 
0.3 - o NN 1 SL. 0 2 Oo 


o,. Pa MPa (PA .. - . “3 as 4 
LSG SB JB NG AI Ying UT bls 
-£ & 8 hh G0 Pm 5 “81 
ES Ala 2Okat JB Uaarani Oa5l3S 3 UI 


N 


3 


Ora Ul OLI SE JI UI 
SNP DAS Ulin Iya IE 


9200. Al Khadhir bin As-Sari menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Abdul Karim menceritakan kepada 
kami, Al Fadhl bin Muhammad Al Baihagi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Hisyam Ar-Rifa'i berkata: Aku 
mendengar Daud bin Yahya bin Yaman berkata: Aku mendengar 
ayahku berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata: Al 
Mahdi berkata kepadaku, “Wahai Abu Abdullah, temanilah aku 
hingga aku menempuh jalannya dua Umar (Umar bin Khaththab 
dan Umar bin Abdul Aziz) bersama kalian.” Aku berkata, 
“Sedangkan teman-temanmu itu tidak.” Dia berkata, “Bukankah 
engkau pernah mengirim surat kepada kami tentang kebutuhan- 
kebutuhanmu lalu kami memenuhinya?” Sufyan berkata, “Demi 
Allah, aku tidak pernah mengirim satu surat pun kepadamu.” 


Rawi berkata: Sufyan berkata kepadaku, “Jika engkau 
merasa cukup dengan rotimu dan sayurmu, maka mereka tidak 
akan memperbudakmu.” 


AN 


334 


Hilyatul Auliya 
30 .“ af (9, 5, XL $ 40 3g » oc 
DA $ IS UI Teng Op XS MAS 


Isabat st Of LS IE LA Hi 
Ang 2G Late HA Ang JS LP Ia 


P3 o nyaa 3 - , te T-1 
S3 SE G3 KN 33 SI EU aah IS 


Jap zVI Ka. D2 JW £ Ir el 


JB da Sih In BS ITA Ip is SI 


Agkeis Ol se 2 ST 3 seng Oka 56 


9201. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Abdullah Muhammad bin Yusuf Al Banna menceritakan kepada 
kami, Abu Al Hasan bin Ibrahim Al Bayadhi menceritakan kepada 


335 


Hilyatul Auliya 


kami, dia berkata: Ada yang mengabarkan kepadaku, bahwa 
Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid berkata kepada Zubaidah, 
“Aku ingin menikahimu.” Zubaidah berkata, “Tidak halal bagimu 
untuk menikahiku.” Dia berkata, “Tentu (itu halal)” Zubaidah 
berkata, “(Datangkanlah hakim) antara aku dan engkau, siapa saja 
yang engkau mau.” Dia bertanya, “Kau rela dengan Sufyan Ats- 
Tsauri?” Zubaidah menjawab, “Ya.” Lalu dia mengirim utusan 
(untuk memanggil) Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian dia (Harun Ar- 
Rasyid) berkata, “Sesungguhnya Zubaidah menyatakan, bahwa 
tidak halal bagiku untuk menikahinya, padahal Allah telah 
berfirman, 'Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 
senangi, dua, tiga atau empat' (@s. An-Nisaa' (4): 3)” Kemudian 
dia diam, maka Sufyan berkata, “Lanjutkan ayat itu. -Maksudnya 
adalah agar dia membacakan, “Kemudian jika kamu takut tidak 
akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.”- 
Sedangkan engkau tidak adil.” Lalu dia memerintahkan agar 
memberikan sepuluh ribu dirham kepada Sufyan, namun dia 
menolak menerimanya. 


“ ad 
- 3 9. 


OLES 0 JAS 13 AI KE SIS —AY.Y 


Kat 3 Ken GAS da G3 #3 


as ra Ola sa -JG BESI 32 
333 


- 


2 13 Ol rb 2133 5 5 9) EA Jadi 45 25 


336 


Hilyatul Auliya" 
(aa PL Te Oo T 5 “ 0 P3 o 210 - 


“0 


SKA IA 


9202. Abdullah bin Muhammad bin Utsman Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Jubair bin Ahmad Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Zakariya bin Yahya Al Kufi 
menceritakan kepada kami, @abishah bin Ugbah menceritakan 
kepada kami, Abbad As-Sammak menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Para Imam 
keadilan ada lima yaitu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar 
bin Abdul Aziz ses. Barangsiapa mengatakan selain ini, maka dia 
telah melampuai batas.” 

P 153 4 


Has KA 33 2 Inda Sis —ay.y 


o 7. 


(DP 


KS 15 AN IG Sis La eaauN 
beri Of 33 BS Ei5 NG ca ae 

Pa 8 of 4 :, £ 0 41 o- a 
On Ssh 1daas ae Gp Aje Lag 3 


337 


Hilyatul Auliya 

23 8 o- Ng va, oT, PA 

OS UP be Laka ja BIL 3 MA 
or LOL 3 Pa yap Pn o, T 338, 


9203. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Nashr bin Humaid menceritakan kepada kami, 
(ha) 


Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Yahya bin Ayyub Al Magabiri menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ali bin Tsabit berkata, 
“Aku melihat Sufyan Ats-Tsauri di jalanan Makkah, lalu aku 
mentaksir segala sesuatu yang dikenangnya termasuk sandalnya 
hanya satu dirham enam danig.” 


Muhammad bin Ali menambahkan dalam hadits Ats-Tsauri, 
“Aku tidak pernah melihat Ats-Tsauri di bagian depan majelis, tapi 
dia hanya duduk di sisi dinding dengan menghimpunkan kedua 
lututnya.” 


ga Ka 2 5 IT ta —AY.£ 


Kang “5 N3 je bara sah dahan 
3 Ullag 2IU LAI 3343 2 


338 


bb Hilyatul huliya 


9204. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Ayyub Al Haurani menceritakan kepada kami, Dhamrah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada 
Sufyan Ats-Tsauri, “Bolehkah aku berjabat tangan dengan orang 
Yahudi dan Nashrani?” Dia menjawab, “Kalau dengan kakimu, 
boleh.” 


z3 


-JG Aa Kara (manlal | Gas NI 2s ee 
Sape LAKI) Ip se Ge seng Seng SL 


JB Ie 8) Isi se SI IE rpp 


9205. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Dhamrah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, “Apa yang 
harus aku ucapkan bila aku mendengar suara lonceng?” Dia 
menjawab, “Apa yang engkau katakan ketika keledai kentut.” 


- 
2 9 


IA Cia «yaah 29 SA GAS -AY 1 
Ada Wa ca 33 Sela Sia ENI aje 5 


2 12 


SEE AGV 2G lag OtaL IP Celia 2 


Hilyatul Auliya 


9206. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Harun bin 
Zaid menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, 
“Tidak ada yang berani memerintah kebaikan kepada Sultan, 
kecuali orang yang mengetahui apa yang harus dia perintahkan 
dan mengetahui apa yang harus dia larang. Lembut dalam 
memerintahkan, dan lembut dalam melarang. Adil dalam 
memerintahkan, dan adil dalam melarang.” 


MI EAS GA) GI ALE AS -AY AN 


Ea da tara N3, LAN esa -JG up yia 
AS 3 Sr J3 dai an 3 Ola 


“ 
(3 


JUS 33 RP Uap MS UG AI 
dna Je EP AI asi La ag 


9207. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 


Abu Arubah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Al Musayyib bin Wadih berkata: Aku mendengar 


340 


Hilyatul Auliya' 


Khalaf bin Tamim berkata: Ada yang berkata kepada Sufyan Ats- 
Tsauri, “Orang-orang telah pergi, wahai Abu Abdullah, tinggal kita 
tersisa di atas keledai yang tertinggal.” Maka Ats-Tsauri berkata, 
“Betapa indah keadaannya jika ia di jalanan.” 


Pn 


Gis SA IN pl Wis -AY.A 
JA XS Gas Aa v 63 33 lal 
Tya) Oa an aa 2 Oka Gas NI 
In Giaa 208 « dl ga Tas gas OS J6 
DK JUS 333 PX SE Udi UAN Narang 


ari tas pdl ES JI 


9208. Al Gadhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Addul Jabbar bin Al Ala" menceritakan kepada kami, Sufyan bin 
Uyainah menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dia 
berkata: Seorang lelaki yang berakal berkata, “Orang-orang telah 
mendahului kita dan berlalu di depan kita, tinggal kita di atas 
keledai yang tertinggal.” Sufyan berkata kepada lelaki itu, “Jika 
engkau sedang di jalanan, maka keadaanmu lebih baik.” 


SIS ide 3 Ie SAS —AY.A 


Hilyatul Auliya 


usa ot Naat 2 nga 1 KI era 
LI ALA KAI AS On Ls 1G SI 


Ke z so oa G7 
AS Joel Cats CS Na 


9209. Ishag bin Ali menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Yusuf bin Khalid menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abu Al 
Hawari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Taubah 
menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Al Mubarak, dia 
berkata: Aku bertanya kepada Sufyan, “Apakah seorang hamba 
akan disiksa sebab cita-cita?” Dia menjawab, “Apabila itu 
merupakan tekad, maka dia akan disiksa sebabnya.” 


“9 


SS KA 3 Seal SS -—aya, 


| 
S8 WA gl BN El alang SI pal 
z 7 P. AN 3 


“ 


Weat5 Y 1G — ARE IS 385 usah WNA 
AI 53 33 AH 


9210. Ishag bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Al Hawari 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Waki' di 
Makkah berkata: Aku mendengar Sufyan ditanya mengenai 
bangunan yang dibangun di sekitar Ka'bah, dia pun berkata, 


342 


Hilyatul Auliya' 


“Janganlah kalian melihat kepadanya, karena mereka membangun 
itu untuk dilihat.” 


1 ea KOS Nb 5 GI dia Ul 


9211. Al @adhi Abu Ahmad dan Muhammad bin Hayyan 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al Hasan bin 
Ibrahim bin Basysyar menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 
Daud menceritakan kepada kami, Yahya bin Al Mutawakkil 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bersama Sufyan 
melewati seorang lelaki yang tengah membuat suatu bangunan 
yang tengah dikokohkannya lalu menghiasnya, lalu dia (Sufyan) 
berkata kepadaku, “Janganlah engkau melihatnya.” Aku bertanya, 
“Kenapa wahai Abu Abdullah?” Dia menjawab, “Sesungguhnya 
orang ini membangunnya hanya untuk dilihat. Apabila setiap yang 
lewat tidak mau melihat kepadanya, maka dia tidak akan 
membangun bangunan ini.” | 


343 


Hilyatul Auliya' 


OA LI daa AS IS SG LAN 
P3 43 aa Ba ana ss sg... s Z0. P3 3! , en S3 
Sab Ol Oi GA PSN) 2353 Ia Y isa 


Pa 4 

ab Je akui 

9212. Ishag bin Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abu Al 
Hawari menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Waki' berkata: Aku mendengar Sufyan berkata, “Janganlah kalian 
memenuhi undangan, kecuali undangan orang yang kalian 
pandang, bahwa hati kalian akan menjadi baik karena 


Hilyatul Auliya 


01 8. " AN OR 2 BE IU Ka OT 
aa Ben Sgp CHI FI Dag 
2. ., Fa "3 Pp oz 25,2, 1, 4 At 
La IG SAS J3 Jaa YUL 


S3 RA JUS JB NS Hah aah 
Ia GARA OA JUS Cikal as Ul G AS 


sa Kak Inean SEN Aa AE KN SS 
KP Al AU B3 Ae Gp Dl sat ISI 2 daa 
3,0 4 


Jus lay lnnaai Y Ta) uf Tan J8 


ai. 


JG Ie 


—m 


1 DA 


Ie SES) ap pa JL SA 


9213. Ishag bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abu Al 
Hawari menceritakan kepada kami, saudaraku, Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Seorang syaikh dari 
kalangan orang-orang Kufah yang pernah menjadi juru tulis Sufyan 
Ats-Tsauri lewat, lalu Sufyan berkata kepadanya, “Wahai Syaikh, 
fulan memegang jabatan, lalu engkau menjadi juru tulisnya, 
kemudian dia diturunkan. Kemudian fulan memegang jabatan, lalu 


345 


Hilyatul Aliya”  — 


engkau menjadi juru tulisnya, kemudian dia diturunkan. Lalu fulan 
memegang jabatan, lalu engkau menjadi juru tulisnya. Engkau 
pada Hari Kiamat nanti akan lebih buruk keadaannya dibanding 
mereka. Yang pertama akan dipanggil dan dimintai pertanggung 
jawaban, engkau juga akan dipanggil, lalu engkau dimintai 
pertanggung jawaban bersamanya mengenai apa yang telah 
engkau tulis untuknya, kemudian dia pergi, lalu engkau 
diberdirikan hingga dipanggil yang lainnya, lalu dia dimintai 
pertanggung jawaban dan engkau juga dimintai pertanggung 
jawaban mengenai apa yang engkau tulis untuknya, kemudian dia 
pergi dan engkau masih diberdirikan hingga dipanggil yang 
lainnya. Maka pada Hari Kiamat nanti keadaanmu paling buruk di 
antara mereka itu.” Syaikh itu berkata, “Lalu apa yang harus aku 
lakukan untuk (memenuhi kebutuhan) keluargaku, wahai Abu 
Abdullah?” Sufyan berkata, “Dengarkanlah orang ini, dia 
mengatakan, jika dia mendurhakai Allah, maka keluarganya akan 
diberi rezeki, dan jika dia menaati Allah, maka keluarganya akan 
sengsara.” Kemudian Sufyan berkata, “Janganlah engkau meniru 
para pemilik keluarga. Tidak ada alasan bagi yang dicela, kecuali 
dia mengatakan, keluargaku.” 


346 


Hilyatul Auliya' 


- - T £ 6 23 3 3 as a ot- 

9 sa Ca Ri AT) GAY SA TV) le 
“ Tap Dn ea at na of 4x Ic 
A8 ONE Sp OMG IS Ol VI AI Jal nara 
ae S AI el Ae 


9214. Ishag bin Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Abu Al Hawari menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Basyir bin Abu As-Sari berkata: Aku, 
Sufyan dan Yahya bin Sulaim berkumpul di Hijir -atau dia 
mengatakan: di Al Hathim-, lalu Yahya menyampaikan hadits 
kepada Sufyan, dari Ibnu Al Munkadir, dia meriwayatkannya, dia 
berkata, “Jika seorang hamba datang pada Hari Kiamat nanti 
dalam keadaan telah menunaikan kepada Allah #& semua yang 
Allah wajibkan kepadanya, hanya saja dia mencintai dunia, maka 
tidak lain, Allah akan memerintahkan penyeru untuk menyerunya 
di hadapan mereka yang ada di tempat penghimpunan, 
“Ketahuilah, sesungguhnya ini fulan bin fulan, dia mencintai apa 
yang di benci Allah Azza wa Jalla.” 


2 


218 pa s PTN: » Png “19, 
SIS IE 03 KE 3 KA SAS —AYNO 


347 


Hilyatul Auliya” 


. 4 ag 8 na! (ng KTA 9 o 
Ob dah bi Aa LAN JG BN 5 
& 


Ita WS II 4353 AI sja JAS ga V 


| 


SE AI yak Hi Lela D IG ira 


4 
£ 


5 SORE) II Jadi si Slall EU » Jaka 
UI Ia 3 Lain 


9215. Muhammad bin Ahmad bin Ali menceritakan kepada 
kami, Abu Arubah menceritakan kepada kami, Al Musayyib bin 
Wadhih menceritakan kepada kami, Yusuf bin Asbath 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Sesungguhnya mayoritas orang yang bergaul 
dengan mereka (para pejabat), sebenarnya yang mendorong 
mereka itu adalah keluarga dan kebutuhan.” Sementara dia dan 
sebagian saudaranya mempunyai barang, dan dia berkata, 
“Persiapan atau harta yang dipersiapkan di suatu zaman adalah 
lebih baik daripada yang di zaman ini.” 


Iis PI Gis de 33 ME SA ATA 

BEAN 130 53 NB Ela drh ma 13 IE 
JS Cal SL IE SI 3 
MIE Ll J5 Je sol KI: 


. 


Hilyatul Auliya' 


. A4 LA ap 2 2 meal 
La Ina DIM II 0157 JB ENG 


9216. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Abu 
Ya'la Muhammad bin Sa'id Al Harrani menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ali Al Murri menceritakan kepada kami, dari Isa 
bin Yunus, dia berkata: Aku berjumpa dengan Sufyan Ats-Tsauri, 
lalu dia berkata kepadaku, “Janganlah engkau terpedaya oleh para 
| pemilik keluarga, karena sangat sedikit yang memiliki keluarga, 
kecuali akan bercampur baur.” Aku berkata kepadanya, “Wahai 
Abu Abdullah, telah sampai kepadaku, bahwa engkau mempunyai 
barang senilai dua ratus dinar, kemudian itu diberdayakan 
untukmu.” Lalu aku keluar ke pelabuhan, kemudian aku datang 
lalu menemuinya, dia pun berkata, “Kau tahu bahwa buah hatiku 
telah meninggal, sehingga aku menjadi tenang.” Dia memang 
mempunyai seorang anak yang bernama Sa'id, namun sudah 
meninggal. 


1G, - o ad 1, 
Ia SAS (3 33 KE SAS —AYAV 


Hilyatul Auliya' 


PAN 
“£ oz 


V3 JI IL OMA Y 1Jaig La al LAI 


9217. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Hamid bin Syu'aib dan Abdullah bin Muhammad Al Baghawi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ubaidullah bin 
Umar Al @awariri menceritakan kepada kami, Az-Zubairi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Janganlah engkau menghiraukan ayah 
keluarga, dan jangan terpedaya olehnya.” 


Sa PASARAN Pa 5 -4YAA 


0 2 gtu So 1119, P. .. 0 3g4 169, 
5 aa IS Ko KA ep IL 53 


& “Br Kak HAN Te Iso 82 
Ta ea “ ag Sea Was YG (ia Nata Ie 


AAS IE SE II RI KE 3 Laga Kas 


SY EN Se Y Je sean 5 3 
P 4 4 


350 


Hilyatul Auliya" 


9218. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, 
(ha) 

Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Muhammad Al Asgalani menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Abdullah bin Khubaig menceritakan 
kepada kami, Musa bin Abdurrahman Al @ala menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Hudzaifah bin @atadah Al Mar'asyi 
berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata kepadaku, “Sungguh aku 
meninggalkan sepuluh ribu dirham yang aku akan dihisab atasnya 
lebih aku sukai daripada aku membutuhkan orang lain.” 


as 


JA SAS Kamil II AAS SA —AYNA 


3195 era al P2 ISS Gia dg oa 3 Jt Sp 25 


SE II Lai ada Lip 6 ce 3 


ara 


sei In H3 Gl UU Sai ah Ju 


9219. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Khalid bin Yazid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Khalaf menceritakan kepada kami, Rawwad bin Al 
Jarrah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Dulu harta dibenci, namun sekarang, 
ia merupakan perisai orang beriman.” 


351 


Hilyat Aliya — 


A2 GS alah eh ! ISA GAS —AYY, 


S - 


HP Ep 3g Kara “333 3 3 A3 


JL 3 As :JE Betina Lana Sis 


dug apn ga SU 5 Aa $ 
38 
Xaa 
Ant GA 2 UT G JUS 33 dala JB 


3 gt D6 Ole £) 24 AV EA 
Dikasl Ole F5 Ola Oh Lal MEA 


9220. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Abu @irshafah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Khubaig menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad Al Bahili menceritakan kepada kami, dia berkata: Ada 
seorang lelaki datang menemui Ats-Tsauri, lalu dia berkata, 


352 


Hilyatul Auliya' 


“Wahai Abu Abdullah, engkau memegang dinar-dinar ini?” Dia 
berkata, “Diamlah. Seandainya bukan karena dinar-dinar ini, 
niscaya para penguasa meremehkan kami.” Sufyan juga berkata, 
“Barangsiapa memegang sesuatu dari ini, maka hendaklah 
memperbaikinya, karena sesungguhnya ini adalah zaman, dimana 
orang yang memiliki kebutuhan, maka yang pertama kali akan 
dipertaruhkan adalah agamanya.” Seorang lelaki mendatanginya 
lalu berkata, “Wahai Abu Abdullah, sesungguhnya aku ingin 
berhaji.” Dia berkata, “Janganlah engkau bersama dengan orang 
yang memuliakanmu, karena jika biayamu sama dengannya, maka 
hal itu akan membahayakanmu. Namun jika melebihimu, maka dia 
akan merendahkanmu.” 


4 
os 


ISL SIS SA 13 DWI SAS —AYYA 

SAN Grag D L kia TANI Ora 3 
JIE JB eat 5 1 Aa PI MI Wis 
Ga SI ki Jaa DE HAN Oka 
SL 3G :JE Jali e SY JS 
Je ol i H3 JB JAN X3 KE ISI dna 


9221. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Husain Al Anmathi menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Yusuf Az-Zimmi menceritakan kepada kami, Abu Al 
Ahwash Sallam bin Sulaim menceritakan kepada kami, dia 


353 


Hilyatul Auliya 


berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata kepadaku, “Hendaklah engkau 
berbuat seperti para pahlawan, mencari penghasilan dari yang 
halal dan memberi nafkah kepada keluarga.” Sufyan Ats-Tsauri 
juga mengatakan ketika kagum dengan perniagaan seseorang, 
“Sebaik-baik pemuda, jika dia disegerakan.” 


GA 10 3.8 


IP Ap KA IA Cas Ari GAS —AYYY 


9222. Al @adhi menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad bin Masgalah menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad bin Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu 
Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Sufyan berkata, “Janganlah engkau terpedaya oleh 
orang yang memiliki keluarga.” 


-J Pri (AN Ka Aa La J6 Tae 
Enda GA bing 1Ijis bagi On LI 


354 


Hilyatul Auliya 
Hen EOS KE Gbs 
AG Kagtp WAN ce PAKA 6 EA 
UI IE IE Is Yg IN dn og 
13) Aa IG Nas 2 JUS “AI as ai & 

3343 dAis sid Lu ks SK Ju 


9223. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah bin Razin Al Halabi menceritakan 
kepada kami, Ubaid bin Jannah Al Halabi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Atha' bin Muslim Al Khaffaf 
berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Aku datang 
ke Bashrah, lalu aku duduk di hadapan Yusuf bin Ubaid, di sana 
ada dua pemuda yang seakan-akan ada burung di atas kepala 
mereka, lalu aku berkata, Wahai sekalian para gari, angkatlah 
kepala kalian, karena jalan telah jelas. Bekerjalah kalian, dan 
janganlah kalian menjadi beban bagi orang lain.” Yunus pun 
mengangkat kepalanya kepada mereka, lalu berkata, “Berdirilah 
kalian, karena aku tidak ingin mengetahui seorang pun dari kalian 
duduk di majelisku hingga mencari penghidupannya dengan 
caranya.” Maka mereka pun berpencar.” Sufyan berkata, “Demi 
Allah, setelah.itu aku tidak lagi melihat mereka di hadapannya.” 


355 


Hilyatul Auliya' 


TA 
2 AI 1s A 


ep Ia aus AP Eta yg Idi 


Jb LA KB MA Ela dll 
Sg WA sei JASA G 2djia DL Lag 
Gaal ng IA li Ou Je AN 
BIG 3 Il 3 Ulah Ai 1, 483 


9224. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, Abu Hassan 
Ahmad bin Khalil Al Wasithi menceritakan kepada kami 
Muhammad, yakni Ibnu Ubaid Ath-Thanafisi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan berkata, “Wahai 
sekalian para gari, angkatiah kepala kalian, janganlah kalian 
berpura-pura khusyu melebihi apa yang di dalam hati, karena jalan 
telah jelas, maka bertakwalah kepada Allah. Bersikap santunlah 
dalam mencari (harta), dan janganlah kalian menjadi beban bagi 
kaum muslimin.” 


Ng doll S Pi WAS -AYYo 


356 


Hilyatul Auliya" 

o oA 9 - Tn & o- 3 
2. To - Tg 28 - Na. tua o- 
SBL Jo UG ga 5 t Ne 


as Bts ih BH ag IL SS ab JI 


9225. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Habib bin Nashr Al Muhallabi menceritakan kepada kami, Umar 
bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, Abdussalam bin 
Abdullah Al Kufi menceritakan kepada kami, dari Syw'aib bin 
Harb, dia berkata: Ats-Tsauri berkata, “Wahai Abu Shalih, jagalah 
tiga hal dariku: Jika engkau ingin kenyang, janganlah engkau 
meminta, jika engkau membutuhkan garam, janganlah engkau 
meminta. Ketahuilah bahwa roti yang engkau makan dengan 
garam itu telah diadoni. Dan jika engkau membutuhkan air, maka 
gunakanlah telapak tanganmu, karena sesungguhnya itu bisa 
berfungsi seperti fungsinya wadah.” 


HA Ci arya 


357 


Hilyatul Auliya 


As bei SE IE AI KE HM XS 
BAN AI IIS 


9226. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Khubaig menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, dia berkata: Ats-Tsauri 
berkata, “Halal itu tidak mengandung boros.” 


Cia badai S3 pl Gis -AYYV 
GIS III pat Ne ae Ata 


De ai enno mal Aap ab 33 
LO Hata 8 J “ks Te) J3 da aibeta lgu 


D6 sel 3 das oi ES sena Faal 
SME JB IN Ou 3 1 da Oat 
(35 13 JAN Dl DL 


9227. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, Abu Sa'id Al 


358 


Hilyatul Auliya 


Asyaj menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku sedang di Bashrah ketika Sufyan 
Ats-Tsuari meninggal, lalu aku berjumpa dengan Yazid bin Ibrahim 
di pagi hari yang malam harinya Sufyan meninggal, lalu dia 
berkata, “Tadi malam, di dalam mimpiku dikatakan kepadaku, 
“Amirul Mukminin meninggal.” Maka aku bertanya kepada orang 
yang mengatakan di dalam mimpiku itu, "Malam ini Sufyan Ats- 
Tsauri meninggal? Dia menjawab, “Dia telah meninggal malam 
ini.” Ternyata Sufyan memang meninggal di malam tersebut, dan 
engkau tidak tahu.” 


4 


PAP SNN” 4 0G e PA, 
KP AS dll S3 PI SAS —AYYA 
JB 2Ijs uje LAS IE bp 
2 LG 2S II IAIN ae GI Hall 
Kila 1 AU cap 3 des da 


9228. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muhammad bin Furak Al Ashbahani menceritakan 
kepada kami, pamanku, Ubaidullah bin Furak menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Ali bin Basyir berkata: 
Ibrahim bin Isa Az-Zahid Al Ashbahani mendatangiku, lalu dia 


359 


Hilyatul Auliya 


berkata, “Aku bermimpi melihat Nabi &, lalu beliau bersabda, 
Hendaklah kalian Ba ba bersama Sufyan'.” 


Kis dal IG jl Sis -arra 


- z 


23 Pe Ken ASET AA MB 33 Idi 


p - 


104 - 19, 21 K0 AO 8... 
dg UI Chania IKAN ih la be 


oi 
a Fg ae AN Ie LG IP ny 
3 JB UE ta da3 AI Sai € SI ed 


td 


PPNS IS cg ge V bai 2 
2 an aa 
be KAI 3 IE Ie al Ong Aa 


Bit IS Eh GA 

9229. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, Abu Darda 
Abdul Aziz bin Munib Al Marwazi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Sa'id menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu 
Hakim menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku bermimpi 
melihat Nabi &, lalu aku berkata, “Wahai Rasulullah, seseorang 
dari umatmu yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada masalah 
padanya? Maka Nabi & bersabda, Ya, tidak ada masalah 


360 


2 Hilyatul Auliya' 


padanya.” Aku bertanya lagi kepada beliau, “Sesungguhnya dia 
menceritakan kepada kami tentang dirimu, bahwa engkau melihat 
Yusuf sang Nabi #& di langit ketika engkau diperjalankan?' Beliau 
menjawab, “Dia benar.” 


IP AG) 5 ME Gis A1, 


30 4 25 ara P- Ken GL 10 yA SAN Ta 
Ol Oia KAS APA IS sg 


9230. Muhammad bin Ibrahim bin Ali menceritakan 
kepada kami, Al Mufadhdhal bin Muhammad Al Janadi 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin Al Haffar menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Abu Hakim menceritakan kepada kami, 
dia berkata, “Aku bermimpi melihat Nabi &, lalu aku bertanya, 
Wahai Rasulullah, seseorang dari umatmu yang bernama Sufyan 
Ats-Tsauri, tidak ada masalah padanya?" Nabi & menjawab, Ya, 
tidak ada masalah padanya.” Aku berkata lagi, “Dia menceritakan 


361 


Hilyatul Auliya 


kepada kami dari Abu Harun, dari Abu Sa'id mengenai hadits 
mi'raj.' Beliau bersabda, “Ats-Tsauri benar, Abu Harun benar, dan 
Abu Sa'id benar.” 


Ie HIS Ot 33 YA II Gis —ayri 
dara KE 3 IA Ce ee 3 3 


ear JG copa 33 ISS Gis 


One aa DN do bah Ia 


- Fa 


4 ay GEA 5S GA ala einas 


Cal Otak Ulas JG 3G SA 


9231. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Abu Hatim menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Umair Ath-Thabari menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Mihran menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Al Walid bin Muslim berkata, “Aku bermimpi 
melihat Nabi &, lalu aku kemukakan sejumlah orang kepadanya, 
maka seakan-akan beliau tidak suka, lalu aku berkata, “Wahai 
Rasulullah, kepada siapa engkau perintahkan (aku belajar 
kepadanya)? Beliau bersabda, “Hendaklah engkau menemui 
Sufyan Ats-Tsauri .” 


362 


Hilyatul Auliya 


Aa MAS (06 33 JAE SAS ANN 
3 Oki Lb 136 asi SA SIS NI 


»Elao aa & Sr) Olah & eh NN Par ea 


JEKS II na Ra aA Ca SET JUS SP 


9232. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Abu 
Bisyr Ad-Daulabi menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mugri' 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
bin Uyainah berkata: Aku melihat Sufyan Ats-Tsauri di dalam 
mimpi, lalu aku berkata, “Berilah aku nasihat.” Dia pun berkata, 
“Sedikitkanlah mengenali manusia.” Atau sebagaimana yang dia 


$ IG wa 33 Hi mar Gis Be 
TA aa S Sr eh 1G 


. 


1 8 (3 .. 
M3 Sat 2G 33 SB AU WE 33 SI 
9233. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 


Abdullah bin Al Faraj Ad-Dimasygi menceritakan kepada kami, Al 
@asim bin Utsman Al Jura'i menceritakan kepada kami, Ibrahim 


363 


Hilyatul Auliya” 


bin Ayyub menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin 
Uyainah berkata, “Aku melihat Ats-Tsauri di dalam mimpi, lalu aku 
berkata, “Berilah aku nasihat.” Dia pun berkata, “Sedikitkanlah 
berbaur dengan manusia.” Aku berkata, “Tambahkan lagi untukku." 
Dia berkata, “Kau akan ditolak, lalu kau tahu'.” 


2 


LG tai 2 1 9 

Bs dal XI gl Kas —AYrt 
DP LA 

3 AI Gis KM 3 Sea 


D) an Ki 


BEM Aa ph Sis 16 3 La 


Suk bak 1G BIAN SA 33 Kal Sis 
ESA tbk HK aah Ae 3 3 
Lg OB BALI aa CT 1G KUE Lie 

Id ISU 26 SEAL 


9234. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, (ha ) 


364 


Hilyatul Auliya' 


Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Gasim 
bin Zakariya Al Mutharraz menceritakan kepada kami, (ha ) 


Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag As-Sarraj menceritakan kepada kami, 
mereka berkata: Abu Sa'id Al Asyaj menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin A'yan Al Bajali menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Aku bermimpi melihat Sufyan Ats-Tsauri dalam keadaan 
jenggotnya merah kekuningan, lalu aku bertanya, “Apa yang 
engkau alami? Aku akan menjadi tebusanmu.' Dia menjawab, “Aku 
bersama as-safarah” Aku bertanya, “Apa itu as-safarah?' Dia 
menjawab, “Mereka yang mulia lagi berbakti'.” 


Haa Gala HE TS JS LA 
BL NE 1 5 SA SIS egab 33 Al Ka as 


2 4 UI SS el 3 sagu Fi Ka 


s1 


an dan ae Lg II dai Or 
OA Y! AGS pa Ah ia Tar AS Il ol 


53, 3 bu Oh 3 23 
9235. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 


Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Yusuf Al Baghdadi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar 


365 


Hilyatul Auliya 


menceritakan kepada kami, Za'idah bin Abu Ar-Rugad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bermimpi melihat 
Ats-Tsauri, lalu aku bertanya kepadanya, “Apa yang telah 
dilakukan wRabbmu terhadapmu?” Dia menjawab, “Dia 
memasukkanku ke surga dan melapangkannya untukku.” Seraya 
berisyarat dengan tangannya ke kerahnya, kemudian berkata, 
“Aku tidak menerima dari dunia mereka kecuali kain ini, dan 
sesungguhnya apa yang kami terima benar-benar dikembalikan 
kepada mereka.” 


0 ra) Oka EX, JG « 3 CA 5 


” 
bea 


SE PRE BW Hi UEA ee 
Sudi Es 


9236. Abu Bakar menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 
Hubasy menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim Ad- 
Dauragi menceritakan kepada kami, Rabah bin Al Jarrah 
menceritakan kepada kami, dari Budail, dia berkata: Aku bermimpi 
melihat Sufyan Ats-Tsauri, lalu aku bertanya, “Apa yang telah 
dilakukan Rabbmu terhadapmu?” Dia menjawab, “Dia 
memaafkanku karena aku mempelajari hadits.” 


366 


Hilyatul Auliya" 


0.0 


As Oh jp M3 AE Gile -aryv 


8 9. 


AT ES KE FS HMI Ne bu 


233 eh Je Ja er Ls SS TA 3 
at K3 


3 


9237. Muhammad bin Ahmad bin Aban menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Abdullah bin 
Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Rabah bin Al 
Jarrah menceritakan kepada kami, Ali bin Budail menceritakan 
kepadaku, dia berkata, “Aku bermimpi melihat Ats-Tsauri,” lalu 
dia menyebutkan redaksi yang sama. 


KA Gis SA FI GA Gis -AYYA 


4 
or 9 


SEGI aa 3 IA Sis ada op ME 33 
Sya Sa Sih J6 ke 33 NP apa 
Sh Uh Hu eU 3 ea 
KB oi Al ae CI GE cd  :Iu 
335 1G Se (tin ala Ie Ie 


367 


Hilyatul Auliya" 

9238. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, 
Muammal bin Isma'il menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
bermimpi melihat Sufyan Ats-Tsauri, lalu aku bertanya kepadanya, 
“Wahai Abu Abdullah, apa yang dilakukan Rabbmu terhadapmu?” 
Dia menjawab, “Dia mengampuniku.” Aku bertanya lagi, “Wahai 
Abu Abdullah, apakah engkau telah berjumpa dengan Muhammad 
#8 dan golongannya?” Dia menjawab, “Ya.” 


29, 2 oi 0 AGS (3, 

3 Oy £ “13 - Oo. o e Pd G Na - G 
CN He SS ca BS al WS gl 
4 ng o 5 ' 25 SA Pa o 9. 3 
SS JB II 3 al aa 32 da Gis 

28 4 en IBU Eau Ta" 
Op Ih js na Edar PU 3 G3 olah 
0... 5 PA 1 ON 4.9. 2.3 3, Ai . 13 
Pn 9 sale as! ce 39 9 No Cah JG 
04 0. 
9239. Muhammad bin Ahmad bin Aban menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Abu Bakar bin 
Ubaid menceritakan kepada kami, Raja” As-Sindi menceritakan 
kepada kami, Al Muammal menceritakan kepada kami, dari 


Abdullah bin Al Mubarak, dia berkata: Aku bermimpi melihat 
Sufyan Ats-Tsauri, lalu aku bertanya, “Apa yang dilakukan 


368 


Hilyatul Auliya' 


Rabbmu terhadapmu?” Dia menjawab, “Aku berjumpa dengan 
Muhammad #& serta golongannya, dan Dia meridhai mereka.” 


3 X3 IA Hi Pi AL —ak. 
PE ai Kis AG 22 KA 9 0 


ep 32 (ae Ugnaih 15 gt Ken Kara Ce 

Sh J6 TN ui Olkis Ka Olga Ka Ok 
4.0 Lia 168 2 s£ “£. 05 

Ip Inles Okat Mb ADI Elesl GS xe) 


IA, 7007 


ea Ka, AG 23 TG Ge Dop Un 


9240. Al @adhi Abu Ahmad dan Muhammad bin Hayyan 
menceritakan kepada kami bersama para periwayat lainnya, 
mereka berkata: Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Manshur menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, 
dari Mihran, dari Utsman bin Za'idah, dia berkata, “Aku 
bermimpi, seakan-akan aku dimasukkan ke surga, dan ternyata di 
sana ada Sufyan yang terbang dari sebuah pohon ke pohon 
lainnya, dan dia mengatakan, Negeri akhirat itu, Kami jadikan 


369 


Hilyatul Auliya 


untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu 
adalah bagi orang-orang yang bertakwa” (Os. Al @ashash (28|: 
83).” 


3g 


SIS ey IA 1 LE Bis SAN 


AG 9 BN SS Sih LE isi Ja 
SEA Kat op Oky dls DO ya HO SS 
IA 3 IE gi .Ju salah sda SA 

aa Ja LS 


9241. Muhammad bin Ahmad bin Umar menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Abu Bakar bin 
Sufyan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Husain 
menceritakan kepada kami, Abu Al Walid Al Kalbi menceritakan 
kepada kami, Hafsh bin Nufail Al Mudzhibi menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Aku bermimpi melihat Daud Ath-Tha 'i, 
lalu aku bertanya kepadanya, “Apakah engkau tahu tentang 
Sufyan bin Sa'id? Sungguh dia mencintai kebaikan dan para 
ahlinya.” Lalu dia tersenyum, kemudian berkata, “Kebaikan telah 
mengangkatnya ke derajat-derajat para ahli kebaikan.” 


370 


Hilyatul Auliya" 


3 Aa BAN 33 AI Are Sih 1G ohh 
ks A3 IG KEL 233 SEE caiga 


154 Eits aka J HE JB SIG Ih Ep 
NS aka LI dag A23 23 JG 3 


P4 Resi 


ka AA 33 rae al 3 


. 


3 .. 


. 
. 
LA 


P2 mpe Ip 


si (33 Teihiggara gg, MEA saga 
Ina 


9242. Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Abu Bakar bin Sufyan 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Husain 
menceritakan kepada kami, Ali bin Ishag menceritakan kepada 
kami, Shakhr bin Rasyid menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Aku bermimpi melihat Abdullah bin Al Mubarak setelah dia 
meninggal, lalu aku bertanya, "Bukankah engkau telah meninggal? 


371 


Hilyatl Alya —- 


Dia menjawab, “Benar.” Aku bertanya lagi, “Apa yang dilakukan 
Rabbmu terhadapmu? Dia menjawab, Dia mengampuniku 
dengan ampunan yang meliputi segala dosa.” Aku bertanya lagi, 
(Bagaimana dengan Sufyan Ats-Tsauri? Dia menjawab, “Wah 
wah, dia bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi 
nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddigin, orang-orang 
yang mati syahid dan orang-orang shalih. Dan mereka itulah 
teman yang sebaik-baiknya. (Os. An-Nisaa' (4: 697.” 


AA 
48 45 


MBS DE 3 ME MI AS -AYEY 


. 


Pa 
3 Pa Pad 


2 24 #3 6 G .?, -0, o e, 
De It aa 33 KE Gis lha HN 


46 2 : 

"JG PA Ona 25 ah SIS das cak unn 
9 Lae mag Sg 5 
03, o o£ £. £ Ao... od 
salat an JS NA Ja CL Sp GUI 


Hilyatul Auliya" 


meajana Base eka 


9243. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar bin Ma'dan menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Abu Lugman menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Furat Al Kufi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Abu Usmah berkata: Saif bin Harun 
Al Burjumi menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku bermimpi 
seakan-akan aku berada di suatu tempat yang aku ketahui bahwa 
itu tidak di dunia. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang aku belum 
pernah melihat orang yang lebih tampan darinya, lalu aku 
bertanya, “Siapa engkau? Semoga Allah merahmatimu.” Dia 
menjawab, “Aku Yusuf bin Ya'gub.” Aku berkata, “Sungguh aku 
memang ingin berjumpa dengan orang sepertimu untuk bertanya 
kepadanya.” Dia berkata, “Bertanyalah.” Aku pun bertanya, “Apa 
itu Rafidhah?” Dia menjawab, “Yahudi.” Aku bertanya lagi, “Apa 
itu Abadhiyah?” Dia menjawab, “Yahudi.” Aku bertanya lagi, 
“Bagaimana dengan orang-orang di tengah kami yang bergaul 
dengan mereka.” Dia balik bertanya, “Siapa mereka?” Aku 
menjawab, “Sufyan Ats-Tsauri dan para sahabatnya.” Dia berkata, 
“Mereka itu akan dibangkitkan sebagaimana Allah membangkitkan 
kita, yaitu sekalian para rasul.” 


Pa - 
19 “19 PLN: 
- 


IS IA Ip OKI Gis —a1tt 
aa 3 al Kis CAT KN Ke 33 


373 


Hilyatul Auliya' 
ad pra 2) Eh JG elo 3 SA Cara 

- ” 9 AI 5 & s8 , 3 2 
apa P3 Gp Otak Ig Mel GI 3 ala 


-. 


s 
25 3 ba per s0, 
225 lal! Ye dj 9 (asa 


9244. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Allan bin Abdushshamad Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, 
Al @asim bin Dinar menceritakan kepada kami, Mush'ab bin Al 
Migdam menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku bermimpi 
melihat Nabi & sedang memegang tangan Sufyan Ats-Tsauri, 
beliau sedang membalasnya dengan kebaikan, dan beliau 
bersabda, Jalan yang baik'.” 


BIS oke Ip al Ap Gis -ayto 
30 3 aa Me 2. P Pangra 19 3. : 
B3 KA AI SI 0G 3 K3 3 IA 
AA LA 5 2 05 Al Ga PN 
eh JG S4 db 05 SL ep Mere 


7, 


Sel js £ SE Sp la ra) Oa : 


AI Jd UI ae IU EA NG SAI 
UP tep POS 5 ah AE 


374 


Hilyatul Auliya' 


9245. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abu 
Al Abbas Al Fadhl bin Al Asyaj menceritakan kepada kami, Al 
Fadhl bin Al Walid Al Ghanawi menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin As-Sammak menceritakan kepada kami -di jalanan 
Makkah-, dia berkata, “Aku bermimpi melihat Sufyan Ats-Tsauri 
seakan-akan dia berada di atas mahligai di antara langit dan bumi, 
lalu aku bertanya, “Wahai Abu Abdullah, apa yang Allah lakukan 
terhadapmu?" Dia menjawab, “Dia mengampuniku.' Aku bertanya 
lagi, “Apakah di sana ada sesuatu yang engkau tidak 
menyukainya?" Dia menjawab, “Ya, berisyarat dengan jari.” Abu 
Al Abbas berkata, “Maksudnya adalah, Sufyan Ats-Tsauri ini.” 


BIS ogab HI ai AG SAS AYI 


25 AA 


AS ag ri IS ain AA Ih IR 
-JB . Pai 33 133 Pay GAS Tn 


Exa 33 Tebet L Ea dag Olah £ Sh 


375 


Hilyatul Auliya” 


9246. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Isa bin Abu @umasy menceritakan kepadaku, Mutsanna bin 
Mw'adz menceritakan kepadaku, Bisyr bin Al Mufadhdhal 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku (bermimpi) melihat 
Sufyan Ats-Tsauri, lalu aku berkata, Wahai Sufyan, engkau 
dikuburkan antara golongan @adariyah -atau: engkau ditempatkan 
di antara golongan @adariyah-.” Lalu aku melihat, ternyata dia 
dikuburkan di dekat Masjid Syabbah di pemukiman Bani Hanifah 
pada suatu kaum dari golongan @adariyah.” 


aa ga JAN GAS AN LV 


40 2017 sai s 19, st f1 ..9 A- 2 
Pa NY ea ZA na entus UEYI II na 
4 A Ts Set oo 2 3 40, £, 

| JW Cot cola UoA— cela 


2 

38.0 az 4 o 
ea PR SY JUS 
9247. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Al Abbar menceritakan kepada kami, Abu 
Umayyah Amr bin Hisyam menceritakan kepada kami, Utsman 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dia berkata, “Harta 

disebut ma/ (condong: Arab) karena ia membuat hati condong.” 


9 


WIS ayah 3 ala AG Gis -AYLA 


MB Sab 136 eka op MIA Ih IAI 


rd 


376 


Hilyatul Auliya' 


4 8, 0, o 4 00 3 0 A4 Aa og 35, a 
"daa PI al AS Tag dat (C3 SLS 
a 2 4 P3 a - o 3 

3. nii c. . -. Ka B2 0, aren A0 
ea Ge Ie Me Aa 
H3 Y Gs GI &lb3 Sai Y le 


9248. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Muhammad bin Isma'il Ash-Shufi Al Ashbahani 
berkata: Aku mendengar Sulaiman Asy-Syadzakuni berkata: Aku 
mendengar Abdullah bin Wahb berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata -di Makkah-, “Manusia rela dengan tujuan 
yang tidak berujung, dan mencari dunia adalah tujuan yang tidak 
berujung.” 


AB SIS SAI 3 Ona Gis ata 
Bb Bie LT je 3 
AN gih DU IG 2G AI LAS ASN 
9249. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ubaid bin Adam Al Asgalani menceritakan kepada 


kami, Abu Umair bin An-Nahhas menceritakan kepada kami, 
Waki' menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri 


377 


Hilyatul Auliya” 


berkata, “Zuhud terhadap dunia adalah pendek angan-angan, 
bukan dengan memakan makanan yang kasar dan bukan pula 
dengan memakan pakaian yang kasar.” 


CIA KO 25 OI KA Ayah 
sn IL GAN 3 III ad OMA IE 


JA 2s AN 3 IRI GI ya 


9250. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yahya Al Abbas bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sufyan berkata, “Zuhud terhadap dunia bukanlah dengan 
memakan makanan yang kasar dan memakai pakaian yang kasar, 
akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah pendek angan-angan.” 


18 


Kis JA » kia Bis -aro1 
mAbA| WAS LNG SEE 3 aa 3 GI 
a83 yA Sah IG LA jae 5 


ON eni HA IG sda Sl 


378 


Hilyatul Auliya 


(-) ox 


SBN LI AG LI ah CU 
JI 2s SAN 


9251. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al 
Ahwash bin Al Fadhl bin Ghassan Al Ghalabi menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Al Hasan bin Abdul Malik 
berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Zuhud terhadap dunia 
bukanlah dengan mengenakan pakaian kasar, dan tidak pula 


dengan memakan makanan yang kasar, akan tetapi zuhud 
terhadap dunia adalah pendek angan-angan.” 


A8, Fi —. Ko AG 

Sab ll S WS —AYOY 
Sad IA bata BEI aa eU 
AA :d 3 G3 IL OS AS JB 206 

Oo 

JI 13 PETA ANN 
9252. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Husain bin Ja'far Al @attat menceritakan kepada kami, Isma'il 
Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki' berkata, 


“Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Zuhud terhadap dunia adalah pendek 
angan-angan .” 


379 


Hilyatul Auliya 


en 
- “3 


Ae 1G, Ta () engr G Lg 

KE SIS MS Ip KS gl Co —AYoY 

SIS BAN S3 SS Ala HD 
Ae Ns 2 AN “, ai LP Gg o 2... 

IK "JB SI Sx ba cots Ep C3 


Fa LAI 3 ASI da3 Tu Oh 


9253. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Sindah menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
Al Mustamli menceritakan kepada kami, Syihab bin Abbad 
menceritakan kepada kami, Bakr Al Abid menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
“Zuhudlah terhadap dunia dan tidurlah.” 


KE 33 ISS IA 3 


Ki 6 3 AS 25 & at as ep Kara 
Daan Ob pita 0) & IS an Dan 


“Aa 


OB ani BAR. Lag .gn Gt 
AGAII 3 3SUSI Spa ASN Upah ella Ole 
9254. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, 
Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Jabir Abu Zakariya 


380 


Hilyatul Auliya 


menceritakan kepada kami, bahwa Sufyan Ats-Tsauri mengirim 
surat kepada seorang saudaranya, “Waspadailah cinta terhadap 
kedudukan, karena zuhud terhadapnya lebih berat daripada zuhud 
terhadap dunia.” 


9255. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Abu 
Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Nw'aim menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Apabila Sufyan Ats-Tsauri teringat akan 
kematian, maka dia tidak bisa diambil manfaat selama berhari-hari, 
dan apabila ditanya mengenai sesuatu, maka dia menjawab, “Aku 
tidak tahu, aku tidak tahu.” 


cake SAM aa 33 IRI Si ayat 
Saki Set 33 Ubg LA IE ale 


381 


Hilyatul Auliya" 
4 2 Z Pai - 33 kd 4 » a 0? NA 8 0” 
5 gl Call Cah, Isl "dara « AN Ghe Ta 


AG sb A06 86 al SI 


9256. Ahmad bin Abdullah bin Mahmud menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al Karabisi 
menceritakan kepada kami, Abu Shalih menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Yusuf bin Ashbath berkata: 
Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Jika engkau melihat 
gari mendatangi pintu sulthan, maka ketahuilah bahwa dia 
pencopet, dan jika engkau melihatnya mendatangi pintu orang- 
orang kaya, maka ketahuilah bahwa dia riya.” 


Oa oi KE GM AG (Gis —4YoOV 


9 - 2 G0 287 10 ya0, 118, 
Sa sya op TAG YAAA Uas 
& 3g 


IA bg J6 AD KA SIS AE Yi 


d £ aa BG. 20 2 as Jae Ti 13 
2 OI dya daa Lag ida yag Cp 
. 14 ? o : 
SAI S3 HI SIS SS KN 3 3 3 

9257. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Ahmad bin Faris menceritakan kepada 


kami, Ali bin Muhammad bin Ammar menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, dia berkata: 


382 


Hilyatul Auliya" 


Aku mendengar Ahmad bin Yunus berkata: Aku mendengar Ats- 
Tsauri berkata, “Jika hamba tidak mempunyai hajat kepada Allah, 
maka Dia akan membiarkannya kepada mereka.” Maksudnya 
adalah sulthan. 


Boo 1119, G3 . 02 1118 
KE SAS AE Ip Al AE SAS —AYOA 


o -1 0 An BP 16, G1 o G4 10 » 


? 


»0. NI 8, 4... - PH NAGA TU yi Ta 
SAK Jaa A5 KS PSG Lag IU egg 


- 


j3 la Kis Apes 18 :Jis bagi Oa 


9258. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad bin Al Abbas menceritakan kepada 
kami, Salamah menceritakan kepada kami, dari Ahmad bin Yunus, 
dia berkata: Aku mendengar Abu Syihab Abdu Rabbih berkata: 
Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Jika mereka 
mengundangmu agar engkau membacakan, surah Al Ikhlaash, 
maka janganlah engkau mendatangi mereka.” Aku bertanya 
kepada Abu Syihab, “Maksudnya para sulthan?” Dia menjawab, 
“Ya.” 


383 


Hilyatul Aliya ' —— 
Ie SAS ARE A3 Al KE SIS —AYOA 
-J6 Benoa Taat ep 3 ta Pe 25 


20, Ja Na 63 90, 0 s1 8 ara 


9259. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad bin Al Abbas menceritakan kepada 
kami, Salamah menceritakan kepada kami, Sahl bin Ashim 
menceritakan kepada kami, Kardam bin Anbasah Al Mishshishi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan berkata, “Jika aku 
diberi pilihan antara hilangnya penglihatanku dan memenuhi 
penglihatanku dengan mereka (para sulthan), niscaya aku memilih 
hilangnya penglihatanku.” 


IE SIS AE 33 AI KE SAS AYU 
HA 3 ana da kala Cile ut 5 
SIB ek 33 Lg GAS ia 2 nh) 


Ace 3 CAN NY Ke Es o MA G3 S3 ru Bai & 
Jasa . : £Y pede bad . “ 
Pi Pd 


Bea FN atas D5 Oka 


384 


Hilyatul Auliya" 


HO IP OB dl S9 Sh 
A1 apl 9G NP 3 5 Bd AN IjLS 


-. 


9260. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, dari Muhammad 
bin Ibrahim AHLaitsi Al Kufi, Wahb bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Pada suatu hari kami berada di hadapan 
Sufyan, lalu lewatiah seorang lelaki dari anggota prajurit, maka 
Sufyan memandang kepadanya dan dia pun memandang kepada 
kami, kemudian dia berkata, “Telah lewat kepada kalian orang 
yang mendapatkan cobaan, . kesulitan dan cacat, yang mana 
mereka mendapatkan pahala atas petaka mereka. Lalu kalian 
memohon kesejahteraan kepada Allah, kemudian lewatlah: mereka 
kepada kalian, namun kalian tidak memohon kesejahteraan lagi 
kepada Allah.” 


Hilyatul Auliya 


Bj BL IL OB SIN T LX ah HDI 


ae HE S3 nc 2 


9261. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Rauh Asy-Sya'rani menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Khubaig menceritakan kepada kami, dari Bisyr bin Al 
Harits, dia berkata: Ada yang bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, 
“Apakah seseorang bisa zuhud dalam keadaan memiliki harta?” 
Dia menjawab, “Ya, bila dia mendapat cobaan, dia bersabar, dan 
bila diberi, dia bersyukur.” 


9262. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Rauh menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Khubaig menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, 
“Betapa indah merendahnya orang-orang kaya terhadap orang- 
orang fakir, dan betapa buruk merendahnya orang-orang fakir 
terhadap orang-orang kaya.” 


386 


Hilyatul Auliya' 


8 Ta o a3 f ae naa 
IS OS S3 KS gl UiaS -AYIY 


Ame SE 1G dag Sih Bis Ha 


Pd 


2 La .. 

ka 55 4 : P 2 4 o 

JB KIS La 2 35 G3 5 RIS aa Jd 
3 o 4 @ “ 


AAN JG SAS 3 


GMN AI 3 da Ob It en AI 


A3 22 12 Maan Alpt3 2G 


9263. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Mahmud bin Ahmad bin Al Faraj menceritakan kepada 
kami, Isma'il bin Amr Al Bajali menceritakan kepada kami, Sufyan 
Ats-Tsauri berkata: Isa bin Maryam ga berkata, “Cinta dunia 
adalah pangkal segala dosa, dan harta mengandung banyak 
penyakit.” Ada yang bertanya, “Wahai Ruh Allah, apa 
penyakitnya?” Dia menjawab, “Dia tidak menunaikan haknya.” 
Mereka (Al Hawariyyun) bertanya, “Apabila dia telah menunaikan 
haknya?” Dia menjawab, “Tidak akan terlepas dari bangga dan 
sombong.” Mereka bertanya, “Apabila dia terlepas dari bangga 
dan sombong?” Dia menjawab, “Perbaikannya menyibukkannya 
dari dzikir kepada Allah.” 


387 


Hilyatul Anli ya“ ———— -»— 


KIS Gan 33 SKI Gis -ayte 


SP BI GP Os He Gi me Lah Ab 
Io G33 Ski Sl 3 kalis AA 
Sya WI ta sang Ab Upah Bb Aang As 

GOL 3 pati ABS dab tai LI 
GIA BEE) G Otak IT JS Ayda 2G 


- 


sasak. GA Tag . 
au) 


BUS NA Si Steel Aa an Ba 55 
3, Tang MET San IS Cat 


9264. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Isham bin Rawwad menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Isa bin Hazim berkata: Ibrahim bin Adham, Ibrahim 
bin Thahman dan Sufyan Ats-Tsauri berangkat ke Thaif, mereka 
membawa hidangan yang berisi makanan, lalu mereka 


388 


Hilyatul Auliya 


meletakkannya untuk menyantapnya. Tiba-tiba ada orang-orang 
Badui di dekat mereka, maka Ibrahim bin Thahman menyeru 
mereka, “Wahai saudara-saudara, kemarilah.” Maka Sufyan 
berkata, “Wahai saudara-saudara, tetaplah di tempat kalian.” 
Kemudian Sufyan berkata kepada Ibrahim, “Ambillah dari 
makanan ini sebanyak yang kita relakan, lalu bawakan kepada 
mereka. Jika mereka kenyang, maka Allahlah yang 
mengenyangkan mereka, dan jika mereka tidak kenyang, maka 
mereka lebih tahu. Aku khawatir bila mereka datang lalu memakan 
semua makanan kita, maka niat kita berubah dan pahala kita 
hilang.” 


4 0 JG 0 OA, 10 h B9. tp o. 410 
La Oi BP MAS AS TI ej 
P4 
” 


$ 


II otg 2S SA KENA 


. 


AI Is Iban ola 


LL 
h 
Kr 


9265. Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Rauh menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Khubaig menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Yusuf bin Asbath berkata: Aku sedang bersama Sufyan Ats-Tsauri 
di Masjid Al Haram, lalu dia berkata, “Demi Allah yang tidak ada 
sesembahan yang hag selain-Nya dan demi Rabb Ka'bah ini, uzlah 
(pengasihan diri) telah tiba (saatnya).” 


389 


Hilyatul Auliya" 
3 met 2 AI IE Tor. KN Una —4YUN 
HI Gl ala A5 op gbi 3 At bis 


2 o . GS 13 a « e 
PAN AE 3 KE SAS lem KG 3 


T 8.7 Hd 4 0“ KA 
S J3 3itg KAI 33 IN Lag J6 
PA P4 » 
. 
Oe 


9266. Abdurrahman bin Muhammad bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Hasan bin Abdul Malik 
menceritakan kepada kami, Shalih bin Ziyad As-Susi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ubaid Ath-Thanafisi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Aku tidak menganggap ibadah seseorang yang memiliki 
keluarga.” 


GA 


JB Chae 33 yg BI dai KS 5 


Imo a BE ba bat ta aa 


390 


Hilyatul Auliya” 


9267. Al @adhi Abu Ahmad Muhammad bin: Ahmad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Mindah 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad At-Taimi 
menceritakan kepada kami, Muammal bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ats-Tsauri berkata, 
“Aku ingin berada di suatu tempat, dimana aku tidak dikenal dan 
tidak dihinakan.” 


o- 0d OP 3 4.07 LG, 


Pe 8, e 0g AA 4 4, 
bs enda H oaa Ja alat af batas "Ioi 
« 2 “0. TA UN DE PE NN a17 8 ., « K4 2. 

Ss. 
Jaten 


9268. Ahmad bin Abdullah bin Mahmud menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, 
Hafsh bin Umar menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku 
mendengar Ibnu Mahdi berkata: Aku mendengar Sufyan Ats- 
Tsauri berkata, “Sungguh aku ingin mengambil sandalku ini (pergi), 
kemudian aku duduk di mana yang aku suka, tanpa seorang pun 
mengenaliku.” Kemudian dia mengangkat kepalanya, kemudian 
berkata, “Setelah aku tidak dihinakan.” 


301 


Hilyatul Auliya 


4, 


ISS BI Pl GAS YA 


12 Pngra 219 
ep Sea 


a 


AS Dkk Sa Ig AB, 2 
AS SENI LI 3 KE AS IS 
4 0. | Nae & 10 3.7 alpa 0-2, 10 h Ina 
SAK IE Ce ep MS AS IP Ii Ml XS 
Bl : 5T 0. 0 o 2 2 £ & og APa. 

Jar 


9269. Abu Al Hasan Muhammad bin Muhammad bin 
Ubaidullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al 
Musayyib Al Arghiyani menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Khubaig menceritakan kepada kami, Khalaf bin Tamim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Sedikitkanlah mengenali manusia, maka akan 
sedikit aibmu.” 


0, rd o a34 o 3G “19, 


Pa 
£ 


AN KE SI SIA Be gl AI Ls 
1 f Oa gta 0:7 Ns o. o 
Ig bl Lang Lab 1 ab 5 


. 


g Kat 4 . @, 3 Aa ng 
YK ga KIE 1d dag Olah Lag 


392 


Hilyatul Auliya" 


9270. Muhammad bin Muhammad bin Ali menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Abu @irshafah Al Asgalani 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Khubaig menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Yusuf bin Asbath 
berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Tiga hal 
yang termasuk kesabaran yaitu, engkau tidak menceritakan 
kemaksiatanmu, sakitmu, dan pensucian dirimu.” 


- o 20 1x0 hi. 0 0, 
207 5 LK 10 13 


GAS 1G SA Es Gaga BE 25 JAN IA Ia 
SAN GB 2d Bh A5 F IU SI AS 


9271. Ishag bin Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Yusuf bin Khalid menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Abu Al Hawari menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu 


393 


Hilyatul Alya  —w———-  — 


Tsabit menceritakan kepada kami, dia berkata: Ada yang 
membawakan tepung kepada Sufyan yang sedang di Masjid Al 
Haram, banyaknya sekitar satu mud penduduk Makkah, dua 
pertiganya tepung dan sepertiganya gula. Lalu dia meminumnya 
hingga melonggarkan kainnya, kemudian dia mengencangkan 
kainnya dan berkata, “Dia telah mengenyangkan orang negro dan 
menguatkannya.” Kemudian di permulaan malam dia shalat 
hingga akhir malam. 


Satu mud Makkah setara dengan empat kali Mud Nabi &. 


dea & PI GAS -AYVY 


9272. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, Abu 
Abdurrahman bin Syibawaih menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Aku mendengar 
Abdurrazzag berkata: Sufyan meminta dibawakan makanan, lalu 
dia memakannya, lantas dia meminta kurma dan mentega lalu dia 
memakannya, kemudian dia shalat setelah tergelincirnya matahari 


394 


Hilyatul Auliya" 


hingga Ashar, dan dia berkata, “Berbuat baiklah kalian kepada 
orang negro dan kuatkanlah dia.” 


“IS 3 KA 3 GELI GAS -AYVY 
OK G5 dai ea ojlata UI Lag 1G 
Adu ES UG np R3G 1G bnt d 


AN 3 KAN SIS Ang Hj inna) Gis 


ES BG ol BIG IU ob - cb 
8. LTE SK TI 1 TI HN PNG BN ag 2 ARK. 
arah MG JG) ISI oh KB IG olah 
1 0, 2. ar 2 8 
KE HET IS UST 2 Ce 


9273. Ishag bin Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al 
Hawari menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Abu Manshur Al Washiti berkata: Sufyan mengunjungiku di 
Wasith, lalu aku membawakan bubur #sarid kepadanya, lalu dia 
pun makan. Aku juga membawakan masakan lalu dia 
memakannya, aku bawakan juga kurma muda, lalu dia pun 
memakannya, aku bawakan lagi anggur, lalu dia pun 
memakannya, dan aku bawakan delima, dia pun memakannya. 
Tatkala dia melihatku sedang memperhatikannya, dia berkata, 
“Wahai Abu Manshur, ini adalah makanan. Jadi, jika engkau 
makan, maka kenyangkanlah.” 


395 


Hilyatul Alya m———— 2 ag 


Ae Sis dada Si pi GIS —arve 


s2 


Aap AB IA Cab LEII K3 35 


TN 


4 £ 


SIB Lol IL 3 ia ola pl Gis 
ds US ea GAN 3 AI Sa II 


681553 168153 WSAUI Coggb #0135 Kd Ce Sbs 


9274. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Muhammad Az-Zayyat menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Utsman bin Khalid menceritakan kepada kami, 
Abu Muslim Al Mustamli menceritakan kepada kami, dari Sufyan 
Ats-Tsauri, dia berkata, “Apabila seorang hamba bersikap zuhud 
terhadap dunia, maka Allah menumbuhkan hikmah di dalam 
hatinya, melancarkan lisannya, dan menampakkan kepadanya aib- 
aib dunia beserta penyakitnya sekaligus obatnya.” 


Wa Sal SG gl WAS —AYVO 


dgan 28 33 3 ES AS 3 3 


396 


Hilyatul Auliya' 


9275. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali 
Al Hulwani menceritakan kepada kami, Abu An-Nashr 
menceritakan kepada kami, Muzahim bin Dzawwad menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Yazid bin Taubah menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Sufyan berkata kepadaku, “Sesungguhnya 
aku gembira saat malam tiba, karena tidak ada hal lain kecuali aku 
beristirahat dari pandangan orang lain.” 


aa H ank ebeg “Jia tag 
Ka Pc 


9276. Abu Bakar menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 
Hubasy menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hasan bin Syagig 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Al Mubarak, dia berkata: 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Jika engkau mengenal dirimu sendiri, 
maka apa yang engkau katakan tidak membahayakanmu.” 


AI AE SAS c3d6 33 IE SAS —AYVV 


397 


Baya ke AAN ——i———— sia oa an 
OI JEC XS AB IG Gis 3 
Let Ta ra, ag Ijin Oa 
( Il ba | 


9277. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Jabir Ath-Tharasusi menceritakan kepada kami -di 
sana (Tharsus)-, Abdullah bin Khubaig menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Kami dapati 
pangkal segala permusuhan adalah berbuat baik kepada mereka 
yang jahat.” 


gr Pa Kara Te an 28 ASP NA —4YVA 


- 
f A5 


2 Pein -« ai SA 


- 


33 G 25 3 Ol Je La ra 1S ski 


9278. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Umar bin As-Sari bin Ashim menceritakan kepada kami -di 
Tharsus-, Abu Sa'id Al Asyaj menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 
Ghaniyyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan Ats- 
Tsauri berkata, “Apabila engkau melihat seseorang yang berambisi | 
untuk dijadikan imam, maka akhirkanlah dia.” 


398 


vw w—w— Hilyatul Auliya 


LG, - 3 GS 18, 
KE WAS cede 33 MLS USS —AYVA 


9279. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Sanjur menceritakan kepada kami, Abu Sa'id Al 
Asyaj menceritakan kepada kami, Abu Khalid menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan berkata, “Ada 
orang miskin yang lewat ketika aku sedang shalat, maka aku 
membiarkannya, dan ada seseorang dari mereka yang lewat 
dengan mengenakan pakaian, lalu dia berjalan-jalan, maka aku 
tidak membiarkannya.” 


AW KE SIS (lp G3 ME SIS -AYA: 


a02 10 by No KA, 3 aA 2 20 
Ie Cc all IS wa sa z5 CP 


ega Deal LA 1G rpp es - 


neha vans iss 


9280. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Jabir Ath-Tharsusi menceritakan kepada kami, 


399 


Hilyatul Aliya www w— 


Abdullah bin Khubaig menceritakan kepada kami, Syu'aib bin 
Harb menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Janganlah engkau berbicara dengan 
lisanmu yang dapat memecahkan gigi-gigimu.” 


Peri 


19 ISS Gis Laga ISS SAS AYAM 
GIS ag 3 Temen 35. G3 


Pe Eya Oak Pa DI JG Oya 8 Sah 
IS J3 SL us 4 


9281. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muhammad bin Badr menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Yunus menceritakan kepada kami, Mutharrif bin 
Mazin menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Ats-Tsauri berkata, “Barangsiapa kelaparan, namun dia tidak 
meminta, lalu dia meninggal, maka dia masuk neraka.” 


4, 
2 @ “0 


Was Ia » 


MAS ogata 3 Ian SAS oa 3 2 ul 


# 


Jana 3 G3 IL LS IE pa 


| 


ABI Gis -AYAY 


Wu d3 Ika J! 3536 KS ia 3 
UB Oya SANG Ikat STAN Le ops 


Hilyatul Auliya' 


9282. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur 
menceritakan kepada kami, Abu Syihab menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku sedang bersama Sufyan Ats-Tsauri di 
Masjid, lantas aku berdiri dan shalat satu raka'at, lalu aku menoleh 
kepada Sufyan, maka dia berkata, “Wahai Abu Syihab, betapa 
beraninya engkau shalat sementara orang-orang melihat 
kepadamu.” 


4 A 
£ 


AE 33 IA SAS SAI MA SAS —-AYAY 


CI LAS IE ia IN Sis TE 
— 4 ar se Jas 5 AS -JG (ega ip 52 2 

z 2 
AN MIA Y Ol ALS SG — 65,3 Okta (313 


4 


Bb adah Lp Sei Ih 


9283. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Ja'far bin 
Abdullah bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 
Zirmah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Abu Wahb Muhammad bin Muzahim berkata: Dia menetapkan 
atas dirinya -yakni Sufyan Ats-Tsauri- tiga hal yaitu, tidak dilayani 
oleh orang lain, tidak dilipatkan pakaiannya, dan tidak diletakkan 
untuknya walau satu bata.” 


401 


Hilyatul Auliya 


8 o- “0 - PE (3 : Pai AL P 
XS US KA HI ara AS —AYAL 


Oral LI JB KL Ip nian Kare Ka 


JB AS OU al KA JL IA NA Pa daa 


SA 5 si Je 


9284. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy'ats menceritakan kepada kami, 
Al Musayyib bin Wadhih menceritakan kepada kami, Mush'ab bin 
Mahan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Ini zaman kalangan khusus, bukan 
zaman kalangan umum, dimana seseorang fokus kepada 
kekhususan dirinya dan meninggalkan kalangan umum mereka.” 


9 He Kis Apa Gis -AYAo 
OI GA AS 
Sasa La Jaka dai Oa La JG (saga 
ee 


8 9 


KE SAS re 5 AI KE Gas (en 


“ 


SI 3 SS 33 bai Ia Me 


402 


Hilyatul Auliya" 


9285. Al @adhi menceritakan kepada kami, Ali bin Rustum 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Tidak 
ada jiwa yang keluar yang lebih aku sukai daripada jiwaku. 
Seandainya jiwaku berada di tanganku, niscaya aku 
melepaskannya.” 


Gg“ o R3 8 9. # G “1G, 
IIS HM AS ) ri J5 AYAT 
Kara todtuh 33 TE NE aah YNA ke lat 
2 T: “. — $ 
Tata s ra Tt P3. “59, LV 30 2. 
lal Isa cola e1 Ka yi wa Oeamngaa Cc Fu ben 


eng Ab LAI JG — PAN A 
3 J3 B3 Jalan HAN oi Up de Kis 


2 z 9 


SN AI 3 KU IN Ear ab 


DI basis 2 ai J! Jana u Oia JL, 2. 
Cah JI aa Big RI CB 13K sad Ha 
BRG M3 ON INA AI cegah bls spg 


403 


Hilyatul Auliya" 

223 UD della EM Jah BA UI 
La Fa ayah JPN OB Cb ena ale 
deep" £ nk 2333 25153 OS J8 0G Cup Ah 
GAN II JB Ai LA tdi Legi AA 
JA Dp IS IE eh YEn DI y 
On JL 3 IS 3 JS aa gia 
Bg tg G Ikbe3 AS Aj LG 53 
PG BEM GEA FE DI s3 GEN 
Sis KS Yg bu Jp Ta UK YG 
le Sa sdh Ai Jet Jia ee ska 3 


Ta 


UE d3 Oh Ud II IG UI Ska 
hah 3 BU MG SE Ia Ibu Sisa 
1 58 2g Ulas Uda Ih CS Bls Ula 


SI ON IE 3 Ukaih DE 3G 


Hilyatul Auliya 


. a 


Jaa ia Cm YO 2 Da 2 JH 
sa Op NB 


ar Ga PA YAA 
3 B3 G3 0 II Iga Ela IA Lor 
CB cs 1 3 H3 el Iate 3 Lana 
ba Ini YG JA 23 1G Ulka Bj 


“ 
Ie 33 Bp 3 JI Jaa KAI 
SE KAI A33 BANI 52 ara 
SH 0. « 2» AN. 
AA Ng 113 
9286. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Atha” 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
Muhammad bin Muslim menceritakan kepada kami, Salamah bin 
Syabib menceritakan kepada kami, Mubarak Abu Hammad maula 


Ibrahim bin Salm -yakni Raziyyah- menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri membacakan kepada 


405 


Hilyatul Auliya" 


Ali bin Al Husain -dari penduduk Kufah, seorang lelaki dari Bani 
Sulaim, yang mana Umar bin Khaththab memberikan hak 
penggarapan lahan Al Khawarnag kepadanya- surat Sufyan bin 
Sa'id kepada seorang saudaranya yang berupa nasihat-nasihat dan 
syari at-syari'at dari agama serta adab-, “Semoga Allah melindungi 
kami dan juga engkau dari neraka dengan rahmat-Nya. Aku 
berwasiat kepadamu dan juga kepadaku agar bertakwa kepada 
Allah, dan aku mengingatkanmu agar tidak jahil setelah engkau 
tahu, tidak binasa setelah engkau mengerti, tidak meninggalkan 
jalan setelah jelas bagimu, serta tidak terpedaya oleh para ahli 
dunia yang mengejarnya, berambisi terhadapnya dan 
mengumpulkannya, karena kengeriannya sangatlah dahsyat, 
bahayanya sangatlah besar, dan perkaranya sudah dekat, bahkan 
itu telah terjadi. Fokuslah dan konsentrasikan hatimu, kemudian 
bersungguh-sungguhlah dan seriuslah, segeralah, segeralah, larilah, 
larilah. Beralihlah ke akhirat sebelum engkau dialihkan, sambutlah 
para utusan Rabbmu dan takutlah serta kencangkanlah kainmu 
sebelum diberlakukannya gadhamu di dihalanginya antara dirimu 
dan apa yang engkau inginkan. Aku menasihatimu dengan apa 
yang aku nasihatkan kepada diriku, sedangkan petunjuk itu 
hanyalah dari Allah. Kunci petunjuk itu adalah doa, kerendahan 
hati, ketenteraman dan penyesalan atas apa yang telah kau 
luputkan. Janganlah engkau sia-siakan hakmu dari hari-hari dan 
malam-malam ini. Aku mohon kepada Allah yang telah 
menganugerahkan kepada kita pengetahuan mengenai-Nya, 
semoga tidak memasrahkan kami dan juga engkau kepada diri kita 
sendiri, dan agar menjaga dari kami dan engkau apa yang dijaga- 
Nya dari para wali-Nya dan orang-orang yang dicintai-Nya. 
Kemudian dari itu, hendaklah engkau menjauhi apa yang dapat 
merusak amalmu, karena sesungguhnya yang dapat merusak 


406 


Hilyatul Auliya 


amalmu adalah riya, jika bukan riya maka ketakjubanmu terhadap 
dirimu sendiri hingga terbayang olehmu bahwa engkau lebih utama 
daripada saudaramu. Mudah-mudahan engkau tidak mengenai 
perbuatan seperti yang dilakukannya, dan semoga itu lebih 
menjagamu dari apa yang diharamkan Allah, dan lebih 
mensucikan amalmu. Kalaupun engkau tidak ujub dengan dirimu, 
maka janganlah engkau menyukai pujian dan sanjungan orang 
lain, yaitu engkau menyukai mereka memuliakanmu karena 
amalmu, dan memandangmu mulia karena hal itu, serta memiliki 
kedudukan tersendiri di dada mereka, atau memiliki kebutuhan 
yang engkau cari pada mereka dalam berbagai perkara. Karena 
dengan amalmu engkau hanya menginginkan negeri akhirat, 
sebagaimana yang engkau nyatakan, engkau tidak menginginkan 
yang lainnya. maka dengan banyak mengingat kematian, cukuplah 
untuk menjadi zuhud terhadap keduniaan dan antusias terhadap 
akhirat. Dan dengan panjang angan-angan, cukuplah 
meminimalkan rasa takut dan keberanian terhadap kemaksiatan. 
Dan dengan penyesalan pada Hari Kiamat cukuplah bagi yang 
berilmu namun tidak beramal.” 


SBM AL BS ee wah X 
£ F3 £ - 2 £ “1D 2 o 
AL Eh GM JB Ralat ah WAS TIA 


9287. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Abdullah bin 


407 


Hilyatul Auliya 


Umar Musykudanah menceritakan kepada kami, Abu Usamah 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku tidak pernah 
melihat seseorang yang lebih takut kepada Allah daripada Sufyan.” 


) 


S3 PI Gan 33 IRI Sis —AYAA 


3 
. 


Cc 
2 er Sya Oa Jok dala LAI -JG 


" —iN 


2 4 8g . “19, Pd 
gala Aa — Jali Catagg Was mpe 
P3 - 


9288. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Yusuf Ash- 
Shaffar -seorang yang tsigah lagi amanah- menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Usamah berkata, “Sufyan 
Ats-Tsauri adalah hujjah.” 


9289. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan berkata, “Aku 
tidak pernah membelanjakan satu dirham pun untuk bangunan.” 


408 


Hilyatul Auliya 


Ie oa Sayan 


ed RIKg ln JB :J6 


- 


Tn 


9290. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Abu Umair 
menceritakan kepada kami, Dhamrah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sufyan berkata, “Pernah dikatakan, “Wahai para 
penghafal Al @ur'an, janganlah kalian tergesa-gesa dengan 
manfaat Al @ur'an, dan bila kalian berjalan kepada keinginan, 
maka berjalanan perlahan-lahan.” 


: 


A2 dadi & gI G3 —ayan 


Pa (3 


IA GAS NG IG 3 Ae 3 Id, ga 


Ie 


Udin AL Lg JB ega op Sy 


409 


Hilyatul Auliya' 


CA Ah al rata Aa sal) Ii pa 14 
GAN EN 3 Ba 2 sd 


9291. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Abu Hushain Al Wadi'i menceritakan kepada kami, (ha ) 


Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ayyub dan Al Hasan bin Ali bin Ziyad 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Ahmad bin Abdullah 
bin Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri sering mengucapkan, “Ya Alah 
selamatkanlah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkaniah kami 
darinya kepada kebaikan. Ya Allah, anugerahilah kami 
kesejahteraan di dunia dan di akhirat.” 


3S dll Fc HI Gis -ayar 


ep AA era IAI Pl Pa Kara 
BAE BIA Bis NE ag y 
AN B3 JG IE dag It Cs ui 


410 


Hilyatul Auliya" 


HA AS 


Pat 


9292. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Abu Hushain menceritakan kepada kami, (ha ) 


Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Ali bin Ziyad menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Ahmad bin Abdullah bin Yunus menceritakan kepada 
kami, Sufyan Ats-Tsauri berkata: Ada seorang lelaki berkata 
kepada Umar bin Abdul Aziz, “Semoga Allah melanggengkanmu.” 
Dia berkata, “Hal ini telah, maka doakanlah kebaikan untukku.” 


3 KS SS CP GIS -—Arar 
o oz 1,9 . 6 PL. ap 8 ar “1G g 
PP oaS Dp PI XS UsaS og 
3 ga (ka ras xi 03 “ ( 


o BN RP GB. Sgeta Ao, ,ug 2.4, 
3 : Jang G3 Olatim Ta JG ya 


Salt Got 32 Jai pt 


SG 


bad ah 


9293. Al @adhi menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ayyub menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Salm 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Dhurais menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Seandainya hewan-hewan itu mengerti tentang 


411 


Hilyatul Auliya'" 


kematian, sebagaimana kalian memahaminya, niscaya kalian tidak 
akan dapat memakan yang gemuk darinya.” 


Pa 


83 KE SAS PI GAS -AY AL 


9294. Al @adhi menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ayyub menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Muhammad bin Isham bin Yazid yang dikenal dengan 
Ibnu Jabr berkata: Aku mendengar ayahku, Isham bin Yazid 
berkata, “Sufyan pernah sedang bertafakkur, lalu ada seseorang 
yang melihat kepadanya, lantas orang itu bergumam, "Orang 
gila .” 


3 KE BS KP Bis —AYA0 


412 


Hilyatul Auliya 


HE ah SAN 913 


9295. Al @adhi menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ayyub menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib 
menceritakan kepada kami, Abu An-Nadhr menceritakan kepada 
kami, Al Asyja'i menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dia 
berkata: Ada yang berkata kepadanya pada masa khilafah Abu 
Ja'far, “Wahai Abu Abdullah, sebaiknya engkau memanjatkan doa- 
doa.” Dia berkata, “Meninggalkan dosa-dosa adalah doa.” 


GG, Pa 0 Nor “59, 

GS WAS IAI 33 Ola as —9Ya1 

5915 Ep Pn) 3g Gas Ate Kas (ep Un! 
tar 8 : £ pa! o KUTA oi 

GI SEN dgan Obat LAM JG AN 


PIK 4 
3 VI 


9296. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Zakariya As-Saji menceritakan kepada kami, Bundar menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Daud Al Khuraibi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan berkata, “Tidak ada 
yang akan menjaga seorang mukmin kecuali kuburannya.” 


413 


Hilyatul Auliya 


4 07 4 2. LL 


SA GIS IA 33 Oia Gis —ayAv 
KAL BSI alta Fl Sis JO Ula 
OI SE Si A63 Ia 1JB ON 3 LG 


9297. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Abu Hisyam 
Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada 
kami, dari Sufyan, dia berkata, “Barangsiapa mengundangmu 
sementara engkau khawatir dia akan merusak hatimu dan 
agamamu, maka janganlah engkau memenuhinya.” 


JP GIS SA 33 Ducla GIS —AYAA 


- 
A0 8 ac 


JG ag 23X ats Bapa AN xg an 
A ASIN IE BT SI der SAN SS 


SP 0 la mania Rep US 


9298. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Apabila Sufyan Ats-Tsauri selesai makan, maka dia 
mengucapkan, Segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami 
dengan persediaan, dan melapangkan rezeki kepada kami .” 


414 


Hilyatul Auliya' 
KEB SAS IAI 33 SR SAS —AYAA 
Than Ca -JG ar de Ep ae Kara daa 


SAN tag Sia Jis kada 
55 Ca Memklan L aa) Jd! PAN anta Hening CI 


or - 


Ab ta Jaa 


9299. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada kami, 
Al Husain bin Al Hasan Al Marwazi menceritakan kepada kami, Al 
Haitsam bin Jamil menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Fudhail bin Iyadh berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
“Sesungguhnya aku benar-benar ingin minum air, lalu seseorang 
mendahuluiku pada minuman itu, lantas dia memberiku minuman 
tersebut, maka seakan-akan dia mengetuk salah satu tulang 
rusukku yang aku tidak dapat membalas perbuatannya.” 


415 


Hilyatul Auliya" 


. 
“ 
a40. Hi 


Ne aa 3 AS AN AS aa 

CAN SAK 1G ea Gi uyedi 3 
LAN ISU NO Pa JA ja ye 
Ok SG 9a 3 BLU Ga Te Ga al 


tg 


9300. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Al 
Mukharrimi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu As-Sari 
berkata, “Ditanyakan kepada Al Fudhail bin Iyadh terkait sikap 
wara' yang dijalaninya, “Siapa imammu dalam hal ini? Al Fudhail 
bin Iyadh menjawab, “Sufyan Ats-Tsauri'.” 


Pa 
a23 3 “19 


ee MS Nota HE SAS ATA 


3 IPL ES OK YA NI 
OR LAS 1 MSM SIS K0 


f3 


“. 


Tag 


Okta DA al V3 OA Ji Sih Uh 


Pad 


AGS A33 Grab ale GM ola 


416 


Hilyatul Auliya 


9301. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Muhammad bin Hammad menceritakan 
kepada kami, Ismail bin Abi Al Harits menceritakan kepada kami, 
Al Akhnasi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Ibnu Yaman berkata, “Aku tak pernah melihat orang 
seperti Sufyan, dan Sufyan pun tak pernah melihat orang seperti 
dirinya. Dunia datang menghampirinya, namun dia justru 
memalingkan wajah dari dunia.” 


AN AN Naa Ip SAS YA 


Td 


(CAH Ra — ASI 2503 nga 23 Pe 
04 PA Ta LH is - Dan 3. Pn 

AB en RBT UAI lb Ia OI SU 
9302. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abu 


Daud menceritakan kepada kami, Ishag bin Al Jarrah Al Adzani 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad 


417 


Hilyatul Auliya" 


menceritakan kepadaku, Mutt Al Balkhi menceritakan kepadaku, 
dia berkata, “Aku menghadiahkan baju kepada Sufyan, namun dia 
malah menolaknya. Maka aku pun berkata padanya, “Wahai Abu 
Abdullah, aku bukanlah orang yang biasa mendengar hadits 
darimu, hingga engkau menolak baju pemberianku itu'. Sufyan 
menanggapi, "Aku tahu bahwa engkau bukanlah orang yang 
mendengar hadits dariku, namun saudaramu adalah orang yang 
mendengar hadits dariku, sehingga aku khawatir hatiku akan lebih 
condong kepada saudaramu daripada terhadap murid-murid 


, » 


lainnya. 


3 


WS SY al IS SAS —AY.Y 


“ 
2 9 


II 


“ 


LAB Aa ae PL AA s2 18 
: A8. EF yo 01 1-18, ta 
SA ES LG LES SAN Gis 
of aa Ta S3 1 IN Up : KA 2 o 
a-— 2 ha Ola JH “5 Aa "Jk haru - 
LIS JB Otahd Uanro 25 HI 387 —0riag 


Il KE GI 1 JUS 2JB de ask IS 3G 


J8 ca KS 3 

Ly 04 # Pa NN na oh - L006 8 

ISU Ol Ll GB JUS Aa AN jo US cbs 
- ana 


Hilyatul Auliya 


Gd J8 HA 3 3 ag La) 23 US 


NG. 


N 


al dl ai 6 - J3 Tar 2549 Nan SA 


. - 
. 


Dkmki 9 AL AE GD JB WII Nia AKG 


dur se & 3 Ol aa HP ca , 9 5 o. 
UI SEK UT ole SS ya ON AE aja SIAK 
Je (s3 Its Di Ni NO K3 t3) EP 
AA Ep GBU NA GA JUS ala LSG 


Tes el tai, 


9303. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ismail Ash-Shaigh menceritakan kepada kami, Al Hulwani 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Mubarak bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Seorang lelaki mendatangi Sufyan dengan membawa 


419 


Hilyatul Auliya' 


sepuluh atau dua puluh ribu dirham. Ayah orang itu memang 
Sahabat Sufyan. Dan menurut orang itu, Sufyan sering 
mendatangi ayahnya.” 


Mubarak meneruskan, “Orang itu berkata kepada Sufyan, 
Wahai Abu Abdullah, ada sesuatu di dalam hatimu terkait 
ayahku? Sufyan menjawab, “Semoga Allah merahmati ayahmu. 
Memang begitulah'. Sufyan kemudian menyanjung ayah orang 
itu.” 

Mubarak melanjutkan, “Orang itu berkata, “Wahai Abu 
Abdullah, aku sudah tahu bagaimana ayah mendapatkan harta ini. 
Maka dari itu, aku ingin engkau mengambil sembilan puluh 


, ” 


(persen) di antaranya untuk keluargamu'. 


Mubarak melanjutkan, “Sufyan kemudian mengambil harta 
itu, dan orang itu pun berdiri. Ketika orang itu hampir keluar 
rumah, Sufyan berkata kepadaku, “Wahai Mubarak, susul orang itu 
dan kembalikan harta itu padanya'. Setelah itu, Sufyan berkata 
kepada orang itu, “Wahai keponakanku, aku ingin engkau 
mengambil kembali harta itu'. Namun orang itu berkata, “Wahai 
Abu Abdullah, ada suatu keraguan di dalam hatimu terkait harta 
itu? Sufyan menjawab, “Tidak, hanya saja aku ingin engkau 
mengambil kembali harta itu'. Sufyan terus mendesaknya, hingga 
orang itu mengambil kembali harta tersebut dan membawanya 
pergi.” 

Mubarak meneruskan, “Setelah orang itu pergi, aku tak 
dapat menahan diri untuk menghampiri Sufyan. Aku berkata, 
'Celaka engkau, apa-apaan ini? Sungguh hatimu sekeras batu. 
Taruhlah engkau tak punya tanggungan, tapi apakah engkau tak 
kasihan padaku? Tidakkah engkau kasihan kepada saudari- 


420 


Hilyatul Auliya" 


saudarimu? Tidakkah engkau kasihan terhadap orang-orang yang 
menjadi tanggunganku dan juga tanggunganmu'?” 


Mubarak meneruskan, “Aku bersikap berlebihan terhadap 
Sufyan. Namun Sufyan hanya berkata, “Ada Allah, wahai 
Mubarak. Engkau bisa memakannya dengan nikmat, tapi akulah 
yang akan dimintai pertanggungjawaban terkait harta itu'.” 


CL EH HN AG BIS —AY 
bab IS LN SAS Cia 0yt3 33 AKI 


Besi SA IG Ips BAN lg 


9304. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abbas At- 
Targufi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar | 
Muhammad bin Yusuf Al Firyabi berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Apabila kalian melihatku telah berubah dari kondisiku 
sekarang, maka ketahuilah bahwa aku telah melakukan 
perubahan'.” 


2 a23 o. $ 8 o- “19, 
Sa XS 5 Al XS AS —AY..0 


421 


Hilyatul Aliya —— www 


o 
Na 
Na 


5 SANG Tag OR HAM Iman 


» 


LL Is bera JA GT ba 2 ai ea 
S2 


BIT Iebs IS Il 2 
aa Ia Pn 


9305. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abdan bin Ahmad 
berkata: Aku mendengar Zaid bin Al Juraisy berkata: Aku 
mendengar Abu Ahmad Az-Zubairi berkata, “Ketika aku berada di 
masjid Al Khaif, tiba-tiba seseorang berseru, “Siapa yang datang 
dengan membawa Sufyan, maka dia akan mendapatkan sepuluh 
ribu.” 

SEE SAS AN KE Ip MAAN SAS —AYA 


“ 


Il EP Ou LA IE AA Be G 


2. 


. 0. d 8. 01 0 a11 o -, 
Cola LI "Jang SAI Oo #Js Ea "Jana 
AG Olah SE IS IA 1 Can mal Oyk 

-. a 
A3 HI 
2 

9306. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 

Muhammad bin Ishag As-Sarraj menceritakan kepada kami, dia 


berkata: Aku mendengar Harun bin Abdullah berkata: Aku 
mendengar Ali Al Ja'd berkata, “Aku mendengar juru penyeru 


422 


——.— Hilyatul Auliya 
Harun Amirul Mukminin berseru, “Siapa yang menunjukan kami 


kepada Sufyan, maka dia akan mendapatkan seribu dirham'.” 


4 


KE Kota AT ata, ah ee BAY 
Lg 2 


KET ra Ki) ANE ae s & lal 
IA Do Lag J8 TB ul op Oh S3 


CI CL ae Ga bh ds Ca Oa 
Ios BK eueK 
G5 caskait 2 yag 2 Ba (alamlah 


CA Ca 3s Ea Ga BK OI 
€ BEI 135 : 3 JS 3 Lia L TA 
ae AI Are -el3 SUK UI ale JI 


ANE SEN FE AS BM AS IE AI 


Hilyatul Auliya 


Oa NN NU Ana ran Koe 
2 Gal du sea TE daa Je Barlah 


£ 


Na SB Kemil yA 
SES AG Kei Ha Jah ai 3 
YA ana 


9307. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Abu Al Husain Ahmad bin Sulaiman bin Abi Syaibah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Shalih 
bin Mu'adz Al Bashri berkata: Aku mendengar Ibnu Mahdi 
berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Pada masa 
pemerintahan Al Mahdi, aku pernah menjadi buronan hingga aku 
pun melarikan diri ke Yaman. Di sana, aku singgah di sebuah 
perkampungan penduduk dan berteduh di masjid mereka. Tak 
lama kemudian, di kampung tersebut terjadi peristiwa pencurian, 
hingga mereka pun menuduhku sebagai pelakunya. Mereka 
kemudian membawaku ke hadapan Ma'n bin Zaidah, yang 
sebelumnya sudah menerima surat pemberitahuan perihal 
pencarianku (oleh pihak pemerintah). Kepada Ma'n dikatakan, 
“Orang ini sudah melakukan pencurian terhadap kami'. Mendengar 
klaim demikian, Ma'n bertanya, “Mengapa engkau mencuri harta 
mereka?" Aku menjawab, “Aku tak mencuri apa pun'. Mendengar 
jawaban seperti itu, Ma'n berkata kepada mereka, “Menyingkirlah 
kalian, agar aku dapat menginterogasinya'. Setelah itu, Ma'n 


424 


Hilyatul Auliya 


menghampiriku dan bertanya padaku, “Siapa namamu?' Abdullah 
bin Abdurrahman (hamba Allah putera hamba yang Maha 
Rahman)? jawabku. (Selang beberapa lama), dia berkata, "Wahai 
Abdullah bin Abdurrahman, aku mohon padamu karena Allah, 
ketika tadi engkau menyebutkan nasabmu padaku, engkau 
mengatakan: Aku adalah Sufyan bin Masrug. (Apakah engkau 
Sufyan) Ats-Tsauri? Aku menjawab, (Benar, akulah Sufyan) Ats- 
Tsauri'. Ma'n berkata, “Engkaukah yang menjadi target Amirul 
Mukminin?” Aku menjawab, “Benar”. Dia menundukkan kepalanya 
sejenak, lalu berkata, “Selagi kau suka, silakan tinggal (di sini). Tapi 
jika kau ingin pergi, silakan! Demi Allah, seandainya engkau 
berada di bawah telapak kakiku (berada di bawah perlindunganku), 
niscaya aku tak akan mengangkatnya.” 


“1 


dabel SAS Ide Ip KE SAS —AYAA 

-JG Ou 33 25 Ka Kara TU YAA 

Ld Jd Ii Sai R3 33 ye 2425 
d3 SAI et Ita 


9308. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Al 
Mihrani menceritakan kepada kami, Humaid bin Ar-Rabi' 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Al: Yaman menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Aku menyimak Ats-Tsauri ketika dia 
mengatakan, 'Perlindungan-Mu baik dan tak pemah hilang. 
Perlindungan-Mu baik dan tak pernah hilang.” 


ko 


Kerta 


Hilyatul Auliya 


19 KEB Gis code 33 JA SAS —Ar.A 


- 


(ag 240 


Z & Loe 119, Pa Lau o - 
USS Pp Al AE SAS IS ng SJ 


& 8 23 ol cab LS (S5 SRI 1-3 
8 9 o 1 6 £ Ig P PA 

Ban 3S Ia BANI BA Lagi Oa 
BN oa 3 BP dab Aa ol ES as 
ai SI La “ng V3 S3 (IA Tan lg 1563 


sl11 9 


spa S 


9309. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Khalid bin Yazid Al Barda'i menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Abdan Abu Muhammad Al Baghlani 
menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami 
bahwa seorang lelaki biasa mengikuti Sufyan Ats-Tsauri, dan dia 
mendapati Sufyan selalu mengeluarkan batu bata berisi tulisan 
yang biasa dipandanginya. Maka dia pun penasaran dengan tulisan 
yang ada di atasnya. Suatu hari, batu bata itu jatuh ke tangannya, 
dan ternyata di sana tertulis, “Wahai Sufyan, ingatlah bahwa 
engkau akan berdiri di hadapan Allah &'!” 


2 Kes ata is ep Is2 Kara —AYA. 


“19 Oo. o- LO, 2. 3 GA o- 
SA (439 3 II X5 g va Goal EA AS 


Hilyatul Auliya 


9310. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abdil Jabbar Ash-Shufi menceritakan kepada kami, 
Abdushshamad Mardawaih menceritakan kepada kami, Waki' 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dia berkata, “Aku tak 
pernah menangani sesuatu yang begitu berat bagiku melebihi 
jiwaku sendiri. Terkadang jiwaku menyusahkanku dan terkadang 
pula baik terhadapku.” 


day diet ca Jp :JG Ca £ Oan 1 Was 
ngan - Ole SB IWAN Gp 8 
SA Ol : Gal 


9311. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Thalib bin @urrah Al Adzani menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isa bin Ath-Thabba' menceritakan kepada kami, 
Abu Sufyan Al Ma'mari menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Allah memiliki gari dan syetan juga 
memilikinya. Apabila kedua belah pihak (berikut) berdamai, maka 
manusia pun damai, yaitu penguasa dan gari'.” 


427 


Hilyatul Auliya 


. 


a23 3, PLAN o 4 Dai “19, 
KAS SIS KA IP OI SAS YAN 


DEAL VGA Ia M3 SIB ui 3S der 
3 Int dB SL IN bi 
: 2 1 e 3 


9312. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada 
kami, Thahir bin Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata, “Salah seorang 
sahabat Sufyan Ats-Tsauri menulis surat kepada Sufyan Ats-Tsauri 
yang berisi, “Berilah aku nasihat dengan singkat'. Maka Sufyan 
menulis surat balasan untuknya yang berisi, “Semoga Allah 
melindungi kami dan juga engkau dari semua keburukan. 
Saudaraku, sesungguhnya kesusahan dunia itu tak pernah 
berakhir, sementara kesenangannya tak abadi, dan memikirkannya 
tak pernah berhenti. Maka beramallah untuk kebaikan dirimu agar 


Hilyatul Auliya' 


engkau selamat, dan jangan menunda-nunda sampai engkau tak 


.. 


mampu. Wassalam' 


AB SL IM T8 su, SALAT 


£ 


6 badai FA 3 kere Jet ya ar 
lia IE bagi SA DS JB OK j3 EL 
Tana 


Ga mba NA GE MR Wat PG 


WA ui 


9313. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdus bin Kamil menceritakan kepada kami, Abu 
Ma'mar Al @athi'i menceritakan kepada kami dari Yahya bin 
Yaman, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri melantunkan bait berikut: 


Mereka menjual sesuatu yang baru, indah dan kekal 
selamanya 


dengan imbalan sesuatu yang uang, oh alangkah buruknya 


, » 


perniagaan mereka itu'. 


429 


Hilyatul Auliya 

MN ANA sa Wis —Ari£ 

33 GB KAS BLN AI 3 KEY MI 
ig IG LA ja 3 KE ES 


yi 3 KU ak Ih dgiN Ieis 


9333 BIUS... NE JT Ang AB ISL 
sGI 


SAN S3 ai .. 3G» Abas Gis Al 
Hlaiin 

IG Oa MIA. Pee Ipad EL 

PN ai Da: an ta 3. 2 313 Sa 

SEE ES AG al EA ot 
aan 


. “. 


M3 Ia II Ie UI Lg ik 3 333 kai SM 


9314. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Al Abbas Al 


430 


Hilyatul Auliya 


Ashbahani menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Al Farj 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisyr Al Abdi 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri mengucapkan bait milik Al Aswad bin Ya'fur An- 


Nahsyali: 
“Apa yang engkau harapkan setelah keluarga tercabik-cabik 


Mereka tinggalkan rumah-rumah mereka dan jauh tempat 
pengungsiannya 
Penduduk Khurang, Sudair, Barig dan Gashr adalah orang- 


orang terhormat dari Sindad. 
Ketika mereka berada di dalam kapal, air Eufrat membanjiri 
mereka turun dari berbagai lembah. 
Angin bertiup di atas atap rumah mereka, seolah-olah mereka 
berada di waktu yang telah dijanjikan. 


Ketika itu kenikmatan dan semua yang melalaikan menjadi 


usang dan sima'.” 


£ 


Ab SAS « PA & PI GAS —ArIo 


sri v ok 4 158 Gis yaa Ne tp 


UogaN Irab Ie ORAL AR AN Ie Ga 


Sp paid GAS HN JG 833 seb Lol ja Je 


Ngk 


431 


Hilyatul Anliya hi — 


9315. Abu Bakr Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Muhammad Az-Zayyat menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Utsman bin Khalid menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman Al Mustamli menceritakan kepada kami dari Sufyan 
Ats-Tsauri, dia (Abdurrahman) berkata, “Pernah ditanyakan (pada 
Sufyan Ats-Tsauri), “Sesuatu apakah yang paling buruk?” Sufyan 
menjawab, “Ya Allah, aku mohon ampunan-Mu, (yang paling 
buruk yaitu) ulama jika mereka sudah rusak'.” 


sak MAS 3 HI AS —APAN 


z# 2 
Lea AN - Ti 4 o EN ' 
ii LA Ju Umi Op KA Usa Alai 


3 Je DS 1S dis SL 33 


- 207 

Memasl 

9316. Abu Bakr menceritakan kepada kami, Abu Hushain 

Al Wadi'i menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ketika Sufyan disebut- 
sebut di dekat Zai'dah, aku mendengarnya berkata, “Dia adalah 


, ” 


orang yang paling kenal dengan jiwa kita”. 


3 s0 9. 3 “san 3 Loe 118, 23 
23 Sal I— hata Cp al IS na En 
-.0 b ae. X0. M3 2 o so. 47 03 
HM KE Lag YA PAR AA AP 


Hilyatul Auliya' 
2 RA SA ab Ana Ea ae SN . 
& e) 33 AS 2S L cal, ba "daa Gaal 
ey Oak YI da2 


9317. Abu Bakr menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 
Hubasy menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Humaid saudara Ja'far bin 
Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Abdullah bin Idris berkata, “Aku tak pernah melihat seorang pun 
di Kufah yang aku sangat ingin menjadi seperti dia, melainkan 
Sufyan Ats-Tsauri'.” 


| 


“18, 2 ap Pu 

Cie Cab KA j 
AI 40 393 (33 : SAI 2.3 3 30.3 ra 
& 3 i AL Ie Band AK 


a 29 £ PL 3 0” 3 1 « s 10 AN “19, 
13) Oam CX JB (as oi Ht Kon 
.. . PP” Ca 


Ka SAYA 


LA BAU an A05 HA Cu Ata ON Rat 2 ata 
PPI a33 5 2 (Jain | Ya "dara 


9318. Abu Ahmad Al Ghathrifi menceritakan kepada kami, 
Abbas bin Yusuf Asy-Syikli menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Faraj menceritakan kepada kami, Khalaf bin 
Tamim menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Seandainya aku tidak akan dipandang 
sebelah mata, tentu aku tinggal di tengah masyarakat yang tak 
mengenalku .” 


G 433 


: 


Hilyatul Alya —— 


0 


D KE EA IA $ 


Ot 5 sa #5 Ha 2 SP 553 


9 £ 2 


” 


bag Pai 3 Cs Gis NG De 
PA 


Na ATA Ang Hi ale Pt ea ada ea 


0 20, 


3623 33 Ai Ay A3 


9319. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad menceritakan kepada kami (ha ), 


Al @adhi Abu Ahmad dan Abu Muhammad bin Hayyan 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibrahim bin 
Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Sahl bin 
Shalih menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Khalaf bin 
Tamim menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar 
Ats-Tsauri berkata, “Aku mendapati hatiku damai di antara 
Makkah dan Madinah, tepatnya di tengah suatu kaum yang Asing, 
yaitu orang-orang yang suka mengenakan pakaian tebal dan 
gemar beribadah (dalam riwayat lain: yang suka bekerja keras. 
Dalam riwayat lain lagi: yang bodoh-pen) .” 


434 


Hilyatul Auliya 


£ 


CepeS AS CIA pl IS —2 ATNA 
G 2 & -JG £ 10 Ae Kara Laga aa (is 
- 2 (s Ta SL Im 


A11 PP 3 2 £ «1 4 2 g g 
Gd dls elsa LM LD aa Li 


FE Ip SAK Dlip Bb BIAN ia DL 

Mis aa PA AP GT eh or LA K3 04 

GE IE 5 AG YG JE 
A81 2. 2? Lor Ban 4 8 

SEE LS Op MY Dg Of Lokah 


9319 mim. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Abbas 
menceritakan kepada kami, Muhammad menceritakan kepada 
kami, Khalaf bin Tamim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Aku pernah bertemu 
Abu Habib Al Badawi, lalu dia berkata padaku, “Wahai Sufyan, 
boleh jadi Allah tidak memberimu suatu pemberian, namun Dia 
tidak memberimu bukan karena kikir atau tidak punya. Akan 
tetapi, karena mempertimbangkan yang terbaik bagimu dan ingin 
mengujimu'. Abu Habib kemudian berkata, “Wahai Sufyan 
sesungguhnya pada dirimu ada keramahan, dan sesungguhnya 
menjauh darimu ada kesibukan (sulit untuk jauh darimu) .” 


Hilyatul Auliya" 


- 


La SL 33 (ar ea Ga: jg 


G3 aa SE UI 2S TU 3 Oa S3 
33 eh (ala) Ga Sp 1063 Bonai Cai 


On ai Lag :JG deal OA J6 
og 5 P o 22 4 a 
GM GIE AN OS da3 33 


bara 


Ia 3 Si AAN Ie SAI GAN 9 Mei 
ae sanin 


9320. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Al @asim bin 
Utsman Al Jarmi Ad-Dimasygi menceritakan kepada kami (ha ): 


Hilyatul Auliya 


Abu Ashim juga menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad bin Aban menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin 
Ubaid menceritakan kepada kami, Abu Hatim menceritakan 
kepada kami, Al @asim bin Utsman Ad-Dimasygi menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Aku bertanya kepada Yaman bin 
Muawiyah Al Aswad Al Abid, “Apakah engkau pernah melihat 
Ibrahim bin Adham tertawa?" Yaman bin Muawiyah menjawab, 
“Bahkan aku pernah melihat yang lebih besar daripada Ibrahim bin 
Adham'. Aku bertanya, “Siapa orang itu? Yaman bin Muawiyah 
menjawab, “Sufyan Ats-Tsauri'. Selanjutnya, Yaman bin Muawiyah 
berkata, “Aku pernah mendengar saudaraku, Sufyan Ats-Tsauri, 
berkata, “Allah tidak akan memberikan nikmat kepada seorang 
hamba di dunia, kemudian Allah mempermalukannya di akhirat 
kelak. Dan adalah hak bagi pemberi nikmat untuk 
menyempurnakan nikmat-Nya kepada orang yang diberi-Nya'.” 


(|  G 


0.801 4,09 GA 1, - 

3 KA 33 KA as TE GS -—Arya 
Ae 3 Ja SIS 3 3 1 Gis Ou 
TA) -JG ra Siwa : Ka “ Gua 2 es yA 
Aa #3 la SA JAS EM cl 
9321. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ahmad bin Aban menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Ubaid menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Abdurrahman 


menceritakan kepada kami dari gurunya, dari Sufyan Ats-Tsauri, 
dia berkata, “Allah pasti berkenan memberikan nikmat kepada 


437 


Hilyatul Auliya 


seorang hamba terkait hajat yang sering dimohonkannya kepada- 


Oka LI -JG ag Le 33 “aga Keata SI 


ASI Sa KE Os TU 


9322. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar menceritakan kepada 
kami, Abu Hatim menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus Ar- 
Ramli menceritakan kepada kami, Muammal bin Ismail 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku pernah mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Penutupan aib itu merupakan bagian 
dari perlindungan (Allah) .” 


IS KA Gas TE) SAS —AYYY 
K0 NY Ron 1 A 2 s0 24G2 59, 2 
YES 3 AIA J3 3 Ookah GS ia 


CAN 2aTE Asi 106 IVAN 1S Sta 
SEN 2 


438 


Hilyatul Auliya 


9323. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Yahya menceritakan kepadaku, 
Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami dari Sufyan, tentang 
firman Allah, “Akan Kami biarkan mereka berangsur-angsur (ke 
arah kebinasaan), dengan cara yang tidak mereka ketahui.” (Os. Al 
A'raaf (7): 182) Sufyan berkata, “(Maksudnya), Kami akan 
menyempumakan nikmat yang Kami berikan kepada mereka, 
namun akan Kami buat mereka tidak mampu mensyukurinya.” 


A Cis AA Cik udl Cie -arre 


3 KEB cg D3 ME ala IE . 
II OKE AS 9 OA Ii le 3 ul 


£ : 


5 C3, Pidag Buas el es -J6 SAI 
JAN ga SA Yg Ot 


9324. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Idris menceritakan kepadaku, Annr bin Salm 
menceritakan kepada kami dari Salm bin Maimun Al Khawash: 
Utsman bin Za'idah menceritakan kepadaku, dia berkata, “Jika 
engkau ingin tubuhmu sehat dan tidurmu sedikit, maka 
sedikitkanlah makanmu.” 


439 


Hilyatul Auliya' 


kia Le OZ Ol Alap "ba JB 
dUa2l ALE Bel 156 ceri, Bela cina 


3 


AN 2JB BUS dtg dnlte IBI cah Cai 
: z - 


9325. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar menceritakan kepada 
kami, Harun bin Sufyan menceritakan kepadaku, Al Ashma'i 
menceritakan kepadaku, Amr bin Khuraim menceritakan 
kepadaku, dia berkata, “Aku pernah melihat Sufyan Ats-Tsauri 
membeli daging di Makkah seharga setengah danig.” 


Al Ashma'i berkata, “Aku juga mendapat kabar bahwa 
Sufyan Ats-Tsauri biasa membuat makan siang dan makan 
malamnya berupa dua helai roti. Apabila pengemis 
mendatanginya, maka dia memberikan setengah helai roti kepada 
pengemis itu. Apabila pengemis itu datang lagi kepadanya setelah 


Hilyatul Auliya' 


itu, dia berkata, “Semoga Allah memberikan kelapangan 


MS KE AS « Moe SAT 


ANA PA ON UN AA MEA 


kn Ia ED OA SMS 

9326. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Salamah bin Syabib menceritakan kepadaku 
dari Tsabit Abu Muhammad Az-Zahid, dia berkata: Aku 
mendengar Ats-Tsauri berkata, “Ajarkanlah menahan makanan 
kepada orang-orang kaya ketika makanan, yaitu di antara lidah 
dan anak lidah. Sebab apabila makanan sudah melewati batasan 
itu, maka tidak dapat dibedakan lagi mana makanan lembut dan 
mana pula makanan kasar.” 


JB OT 3 IA 3 A18 SIS -AYYV 


- 12 SS ngo SI Bi SS 


441 


: 


Hilyatul Auliya 


San KEL JB Ia FI Bao Hi Lan SS 
BEE OB II GERU daji Sat 
o dl 0 EF S3 UI ap 
(3G Mat Iis Bg o BET saka 


AI AN OLS) pita Dila ah SR : ah 
B3 AI AP MN Oles Wis 

b 1.0 Pa | PA Pa Lg - Nae 
Lag ale JA es Ya II Uus 
538 ps bi ad as ad Asi 


. 2 33 G. “Te - -€ G3 Nu PI 5 pa 
SD IE KB LA Ah 


oz 0 
4 T “9 
. 


AL 1 Gajian Okata na 2953 


9327. Muhammad bin Ahmad bin Aban menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, Abu 
Bakar bin Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al 
Husain menceritakan kepadaku, Abu Al Walid Iyash bin Ashim Al 
Kalbi menceritakan kepada kami, Sa'id bin Shadagah Abu 
Muhalhil menceritakan kepadaku, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 


442 


Hilyatul Auliya" 


meraih tanganku lalu menuntunku ke tempat terbuka. Kami 
mengasingkan diri ke suatu tempat yang jauh dari jalur lalu lalang 
manusia. Sufyan kemudian menangis dan berkata, “Wahai Abu 
Muhalhil! Jika kau mampu tidak bergaul dengan seorang pun pada 
zaman sekarang ini, maka lakukanlah. Fokuskanlah dirimu untuk 
melakukan persiapan. Waspadalah, jangan sampai kau 
mendatangi para penguasa itu. Apapun keperluanmu yang ada di 
tangan mereka, mohonlah semua itu kepada Allah. Berlindunglah 
kepada-Nya saat musibah menimpamu. Belajarlah untuk tidak 
memerlukan orang lain. Ajukanlah semua keperluanmu pada Rabb 
yang tidak kerepotan dengan semua keperluan makhluk. Demi 
Allah, saat ini, aku tak tahu ada seseorang di Kufah yang mau 
mengutangiku barang sepuluh dirham. Padahal dia bisa mencatat 
utang itu atas tanggunganku, lalu pergi dan datang lagi, lalu 
berkata, “Sufyan mendatangiku lalu berhutang padaku, maka aku 
pun memberinya pinjaman.” 


eh A 
A9 «Gg “9 


IA GAS IRI Ip OKIA SAS -AYYA 
DS 23 

AD Ie Cs JA Ai GAS 
(Dea PI AS Ula op MA 

IP KE BIS Al IS Di at Uang 


& 
“ii 
3 


Ba Ja 3 PA MI SAS Hp Gan) 


443 


Hilyatul Auliya' 


Oei L 25 3815 Kara YG3 33 Aj yaa 


Isis lagi OAh SAK 16 tag Gp 


a 


Ol J3 Yah HS ps3 3 4 dal 5 2,SIL 
3 PLB il 


9328. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami (ha ): 


Al @adhi Abu Muhammad juga menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Muhammad bin Salm menceritakan kepada 
kami, Abu Hisyam menceritakan kepada kami (ha ), 


Ibrahim bin Abdullah juga menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, Abu 
Al Fadhl bin Sahl menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Amr 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Daud bin Yahya 
bin Yaman menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia berkata: 
Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Tak ada seorang pun 
di Kufah yang dapat aku percaya untuk meminjamkan uang 
sebesar sepuluh dirham, melainkan seseorang yang jika dia 
memberikannya padaku maka dia mencatat namaku pada 
catatannya.” 


2. 


Wis Oei FK 3 ME GAS -AYYA 
BA ESS Oke 3 AN Ae Gis «gl 


Hilyatul Auliya 


To GP, ni o Ka 2 
sUos Was IS Iran ye SIS Te raen 
. 5 . Pe 


KA Sg RR ap Ba oa Ta AD. a33 as 
caleg cal "JG 3 coeg 2edag caganl Jas 
In Jas On Ha 

KA bagan OI Lena (ARA 


9329. Muhammad bin Muhammad bin Aban menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad bin Sufyan menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Al Husain menceritakan kepada kami, Bisyr bin Mushlih Al 
Ataki menceritakan kepada kami, Atha" bin Muslim Al Khaffaf 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan berkata padaku, 
Wahai Atha', waspadalah terhadap orang lain, dan waspadalah 
juga terhadapku. Jika aku berselisih dengan seseorang tentang 
rasa buah delima, dimana dia mengatakan rasanya masam dan aku 
mengatakan manis, atau dia mengatakan manis sementara aku 
mengatakan masam, maka aku pasti khawatir dia bisa saja 
membunuhku .” 


0. 


Bata 33 LA Ce Fi (Gas —9yr. 


HE 3S SIS LeU alta 


Tk 
. 


445 


Hilyatul Auliya 


ea Camp JG ara Bata vs Ag 3 Teja 


o 


4 2 Ka - - @ G4. Pa Ps 
Vi Ulas Ga II 3G dapa Gaia 


9330. Ayahku menceritakan kepada kami, Al @asim bin 
Mandah menceritakan kepada kami, Abu Hisyam Ar-Rifa'i 
menceritakan kepada kami, Daud bin Yahya bin Yaman 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Sufyan Ats-Tsauri, 
dia berkata, “Bergaullah dengan orang yang engkau inginkan. 
Kemudian marahlah kepadanya, dan kirimkanlah kepadanya orang 
yang akan menanyakan kabarnya untukmu.” 


3 La, PEN PN aa AA, 
TE SIS IE ep IS UodS —AYYA 


Boa BAE SL SG AI H5 
3 as aah aa Kanal Ole BAU Gl 


PI AA Ga HI An C3 IL bas 16 


NA £ alan 
.. ” 


Hilyatul Auliya' 


9331. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Abdullah bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Husain 
menceritakan kepada kami, Ash-Shalt bin Hakim menceritakan 
kepadaku, Abdullah bin Marzug menceritakan kepadaku, dia 
berkata, “Aku mengajak musyawarah Sufyan Ats-Tsauri. Aku 
berkata, “Menurutku, aku harus singgah di mana?" Dia menjawab, 
“Di Marr Azh-Zhahran, tempat dimana tak ada seorang pun 
mengenalimu .” 


Muhammad berkata: Khalaf bin Ismail Al Birzani juga 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats- 
Tsauri berkata, “Kurangilah kenalanmu, niscaya sedikitlah 
gunjinganmu.” 


Te 


GIS gl HIS ME As —AYTY 

j6 CAN GAN ay ae: JAE IA 
Gb 3 ig Lag Ih al bag 
SA Bapa IK BER Sa | BEI cas 


9332. Muhammad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Abdullah bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, Abu Abdurrahman Al Khuza'i menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Aku 
mendengar Al Hasan bin Rasyid berkata, “Wahai Hasan, jangan 


447 


Hilyatul Auliya' 


kau perkenalkan diri kepada orang yang tak mengenalmu, dan 
tolaklah perkenalan orang yang mengenalimu.” 


K2 Gas gl Pa GIS —AYYY 


4 
(4 


ja PIN FD A8 PAS HS 2 
Ea JP Su) SA JB :J6 Ie 3 


“ 


4 


SE SSI Hn . sein 


| 


at An s3 Sila Sa BL JB Ll Ia 


9333. Muhammad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Abdullah menceritakan kepada kami, 
Hatim Abu Abdurrahman Al Azdi menceritakan kepadaku dari Al 
Muammal bin Ismail, dia berkata, “Sufyan berkata kepada seorang 
pria, “Sampaikanlah padaku berita dari orang yang kau kenal atau 
dari yang tidak kau kenal, niscaya engkau akan menerima 
penjelasan yang tidak kau sukai”. Orang itu menjawab, 'Baiklah, 
(akan kusampaikan) dari orang yang aku kenal. Sufyan 
memotong, 'Berita yang sedikit dari mereka itulah berita yang 
terbaik.” 


o -. o c 24 o 
10 £ a Maa oo 410 “ af Aa upa Pi o- 
B3 KAI GAS ARE B3 SMA WAS gatal 


————————— Hilyatul Auliya 
des IA Obi AN ai na OA 
PIN A8 AS EN 1 JUS JD A5 sih 

(AI 


9334. Ayahku menceritakan kepada kami, Abu Al Hasan 
Umar Al Abdi menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ubaid 
menceritakan kepada kami, Al @asim bin Hasyim menceritakan 
kepadaku dari Muhammad bin Yusuf Al Firyabi, dia berkata, “Aku 
berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, “Aku melihat orang-orang 
menyebut-nyebut nama Sufyan Ats-Tsauri, padahal engkau biasa 
tidur pada malam hari. Mendengar perkataan demikian, dia 
berkata, “Diamlah kau, karena kunci utama masalah ini adalah 
ketakwaan.” 


AR AAS ema al 33 Sl Gis dejuaN 


ga 


SA P3 Ny SI Ia ea 


9335. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al 
Hasan Al Anshari menceritakan kepada kami, Aban bin Abi Al 
Khashib menceritakan kepada kami, Ahmad bin Musa 
menceritakan kepada kami, Dhamrah bin Rabi'ah menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Keyakinan 


449 


Hilyatul Auliya 


akan membuatmu tidak berpikiran negatif terhadap Tuhanmu 


, » 


terkait apa pun musibah yang menimpamu . 


eta JA an abadi ae “Sar 


“19, 5 0 2 2 Bau KB 8, 
mental Uas IIS og KI Op Sel Kaas 
GIS YG Le al 33 KE AS lag 


Ie bias 26 Tega On 36 BA Gila 93 


4 4 
.$ 


PI 3 Jb ES Oh NI SES A aa 
SI Ga SEE Att 3 op ta 


an AS Y: Sa Ep Al AS (- je El Yf OS 4 


AG jp ai 


o (AI 2 2 “UI -.... P3 224 


. 


Kat KLIK 3 - o as 0. 200 1 
SU SAH KOah GB 4 Lae G 


450 


Hilyatul Auliya' 


BSA AN B3 IS GS US OLS da 
P od 44,4 97 2. 8 9 p £ 

Y ep GAN dl Ol YA Obat G Cak ja 
ed G3 9 0 P g o- 
adl Blu Ol Pel c! Tp 43:29 OSIS 


AU le 35 ISI OS AKA JB UNA As 

T 0 21 6 Lola 0 ae Ed MN ee 2,1 
NS Cl SSL el G bks Sl35 
SES ena Uh IE Gp can ema 


AG Kh We AN GP al) dus 


Jabat adas aga dat ai 3 AE Us 
ca ASIN EA AN IKAN J3 BAG IS 
o e5 02, 12 : . 2 1 10 FTA TER 
K0 ( "EJ3 TSI, J Garis las 
ci PL - 3 “10. Oo 2101 L 
JPEN 28254 NO SI kana 2 Ole 3 


451 


Hilyatul Auliya 


a 


onle A Sat DL IG alah pati KE 
rv St 53 Dj kan na Lag cak Aang 


Toba L “JS Ten bj Gl KAA 3 


PA 


SIG K3 aan Si UI Ie oa, 
aa baal mbak eka 


- P n rn -G 
Ju Ja—la LS 2 ) GS Aj 2 SI 
Oo 1 3 o Pa 2 3 
9336. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abi Ruzaig bin Jami' Al Mishri menceritakan 
kepada kami (ha”): 


Ishag bin Ahmad bin Ali juga menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abi Al 
Hawari menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah 
bin Sulaiman Abu Muhammad Ats-Tsabdi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yusuf Al Firyabi menceritakan kepada kami 
dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, “Aku menemui puteri Ummu 
Hasan Al Asadiyah, dan saat itu di keningnya ada semacam 
benjolan bekas sujud. Bentuknya sangat jelas terlihat. Aku 
kemudian berkata padanya, “Wahai puteri Ummu Hassan, 


452 


Hilyatul Auliya 


mengapa engkau tak mendatangi Abdullah bin Syihab bin 
Abdullah dan mengajukan surat permohonan zakat kepadanya, 
karena mungkin saja dia akan memberimu zakat hartanya, 
sehingga engkau dapat menggunakannya untuk mengubah 
keadaanmu yang kusaksikan sekarang'. Dia kemudian mengakui 
keengganannya dan dia pun tak mau melakukan saranku itu. Dia 
berkata, “Wahai Sufyan, sesungguhnya engkau mempunyai 
keunggulan yang banyak atau besar di dalam hatiku, namun Allah 
telah menghilangkan keunggulanmu itu dari hatiku. Wahai Sufyan, 
engkau menyuruhku untuk meminta dunia kepada yang tidak 
memilikinya. Padahal aku saja sangat merasa malu, demi 
kemuliaan dan keagungan-Nya, untuk meminta dunia kepada-Nya, 


, »” 


padahal Dia memilikinya . 


Sufyan melanjutkan, “Apabila malam sudah gelap, puteri 
Ummu Hassan masuk ke dalam mihrabnya dan mengunci 
pintunya. Lalu dia bermunajat, “Ya Tuhanku, semua kekasih telah 
menyepi dengan orang yang dicintainya, dan aku sudah menyepi 
dengan-Mu, wahai Yang terkasih. Tak ada penjara yang akan 
mengurung orang yang bermaksiat pada-Mu kecuali neraka 
Jahannam, dan tak ada siksa (yang akan menimpanya) melainkan 


, ” 


api (neraka). 


Sufyan melanjutkan, “Tiga hari setelah itu (seperti itulah 
redaksi aslinya, tanpa dijelaskan apakah yang dimaksud tiga hari, 
tiga pekan atau tiga bulan), aku menemui puteri Ummu Hassan. 
Ternyata kelaparan tergambar jelas di wajahnya. Aku berkata 
padanya, “Wahai puteri Ummu Hassan, engkau tidak akan 
diberikan kekuatan melebihi yang diberikan kepada Musa dan 
Khadir. Sementara ketika keduanya didatangi oleh penduduk 
negeri, maka keduanya pun meminta makanan kepada mereka. 
Puteri Ummu Hasan berkata, “Wahai Sufyan, katakanlah 


453 


Hilyatul Auliya' 


alhamdulillah. Maka aku pun mengatakan alhamdulillah. Lalu dia 
berkata, “Engkau mengaku bersyukur pada-Nya?" Aku menjawab, 
“Ya. Dia berkata, “Engkau wajib bersyukur atas pengakuan syukur 
itu, dan wajib bersyukur juga atas pengakuan dua syukur, sehingga 


, ” 


syukur itu takkan pernah berakhir selamanya. 


Sufyan berkata, “Mendengar itu, demi Allah, 
pengetahuanku tak dapat menggapainya dan lidahku pun tak 
mampu mengucapkan kata-kata. Sungguh, aku takkan mampu 
bersyukur jika setiap kali mengakui mendapat nikmat, maka aku 
wajib bersyukur karenanya, dan wajib bersyukur pula karena 
mengakui dua syukur. Aku kemudian berpaling hendak keluar 
meninggalkan wanita itu, namun dia berkata, “Wahai Sufyan, 
cukuplah seseorang dianggap bodoh jika dia bangga dengan 
amalnya, dan cukuplah seseorang dianggap berilmu apabila dia 
merasa takut kepada Allah. Ketahuilah, sejatinya hati itu takkan 
pernah bersih dari noda, hingga semua kesulitan terkait Allah 
menjadi satu padu'.” 


Sufyan melanjutkan, “Mendengar nasihat tersebut, demi 
Allah, aku merasa diriku sudah melakukan banyak kekhilafan.” 


47 16 PN P, 


KA GI SA 3p OS GAS -AYYV 


L aaal JG Lag Kiba KAN SISA Rasa 


454 


2 — mm Hilyatul Anliya 


3 


EYE SI IN UI 


9337. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Shadagah menceritakan kepada kami, 
Ali bin Muhammad bin Abu Al Madha Al Mishshishi menceritakan 
kepada kami, Khalaf bin Tamim menceritakan kepada kami, Abu 
Hudzaifah Al Ijli menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, 
dia berkata, “Apakah kalian tahu apa tafsir laa haula walaa 
guwwata illa billahi (tidak ada daya dan kekuatan melainkan karena 
Allah)” Sufyan berkata lagi, “Tak seorang pun dapat memberi 
kecuali apa yang telah Aku beri, dan tak ada seorang pun yang 
dapat melindungi kecuali apa yang telah Aku lindungi.” 


or ti 22 19 3 er A0. 
SE IS KP Sp Ole Usa —AYYA 


SAY AOI Is IA. GA 
IS JS Geke 1S A3 al Jai otns 


Hilyatul Auliya' 


a 


PRT menta AI 13 WAS j3 In 
Ba OKE JUS Soda say SEN aa ati 


As VI 53 D eka Y B6 (23 tasya 
9338. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Shadagah menceritakan kepada kami, 
Ali bin Muhammad bin Abi Al Madha menceritakan kepada kami, 
Khalaf bin Tamim menceritakan kepada kami, dia berkata, “Iyas 
bin Amr bin Yazid bin Igal masuk ke dalam masjid Sufyan Ats- 
Tauri, kemudian berkata, “Akan kusampaikan padamu, wahai Abu 
Abdullah, apakah mengucapkan Jaa ilaaha illalah itu akan 
mendapatkan sepuluh pahala? Juga mengucapkan walhamdilillahi 
wallahu akbar akan mendapatkan sepuluh pahala? Sufyan 
menjawab, “Seperti itulah berita yang sampai kepada kami'. Iyas 
bertanya lagi, “Lalu, bagaimana pendapatmu tentang seseorang 
yang mendapatkan uang tiga puluh ribu dirham dengan cara yang 
tidak benar?" Iyas menyambung perkataannya, 'Lalu dia duduk 
untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir hingga melakukan 
kebaikan yang jumlahnya setara dengan uang tersebut, (apakah 
dzikirnya akan diterima)?” Sufyan Ats-Tsauri menjawab, 
“Sebelumnya, dia harus mengembalikan uang tersebut, karena 
dzikirnya tidak akan diterima kecuali setelah dia 
mengembalikannya .” 


4 1, “07 0 Ne 18, 
IIS UAS AA Ep Otak Usus —AYYA 


A 
£ 


Pan Ig Su SIP SE 3 KA 5 


456 


Hilyatul Auliya' 


ad o - A P7 - 8 0 4 
"RD, 4 o : .. - 0 ne baga et : - 
Oam AI PI cela Oa as 2 | 
£ Ra, s3 2 2 2 4 4 #&. a 
P3 BS ENY BI ca El dan Ki 


9339. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ali 
bin Ahmad bin An-Nadhr menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Utsman bin Abi Syaibah berkata: Aku mendengar 
Muawiyah bin Hisyam berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Dunia dinamakan dunya (rendah), karena dia memang 
rendah. Dan harta disebut Maal (condong), karena dia membuat 
condong pemiliknya (untuk berpaling dari jalan Allah).” 


0, HA 2 4 40 ag Aa Pa 
AS taka op JAS Op MAA Uols Aargi. 


Fa N 


3 Ki ! - af 0 - . » 40 8 9 


ea SL LAS IE AI IE pl Gis 


Aan Re Ta “Tp tt HN MG 
Kakang IS IVAN IL OSK AG OS 2s 
205 


KAN Jen SE 0), 


9340. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Bisyr bin Shalih menceritakan kepada 
kami, Abu Sa'id Al Kindi menceritakan kepada kami, Abu Khalid 
Al Ahmar menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Dulu ada sejumlah kaum 


457 


Hilyatl Alya www ——— 


yang diseru kepada yang halal, namun mereka tidak bersedia, dan 
mengatakan, “Kami mengkhawatirkan diri kami.” 


8 gn 


cedas 3 KE 3 AN AE SAS —ArN 


10 ih - Aap 03 40 gr de Pd 
- ws (akash KS AS UI HS 


N 


Pa s£ “ 


Oa CI -JG an 3 Sea BR rt unnga 


20 


Ii - 6 Hy 9 ae Je kis aa 
ar PA Para 4 Pa Aa Y3 ca Ika) an 
BRA Ag BASE AI 4g ISU GAN 
SO NU lag 4 Lt L& Bule &p AN S6 
Ito AM ob ya Gi EN dat UR AS ia 
Jasa Se Han an Y3 «SU 3 ben 
da AN Aga SES ES SE UG 
pe Bis JAE iwak Nltog cha 
BU EA DE ge S3 GP Ui 


458 


Hilyatul Auliya 
ia B3 Bia ob BO IR Ia ah 
Pala BS Sab 9 Detil 5G Je AKI 

56 A3 ISS V3 cats Pena . HE Yg dgn 
AG ceilbug JAN 3 HA IR UI 3 
ca Has Ea Y) BI Ga Ma 3 33 3e A3 


Pad “ 
z o | 


Jkel jass Sela SI D3, ol 
3 ga V3 AGAN ia LA HS “enda 
IA ab an gp 13 JA YG BSI 
ILIe4 Binja GW ih UE S3 
A3 P3 SKA GA IR RE BAE LI 3A$ 

5g Oak BB SE dng JS Sa Owl 
nee Oh Ia at SIP Aria 
IMS 9 3 EL IL Ah 


4, 


ANA. - T Pa P PA Ket ac 211 P 2 P - 4 
Satu AN: Uaguu Ore Ta) Lgi 3-3 (USS yg 


459 


Hilyatul Auliya' 


GB AE YES V3 cik IPB Syah it 
ia G o I3 Ami Je KI an PI Ti 


—AIE Ao— EA AG el U) - Santa 
Iti3 slah MS Gu IA Si 
KE KU aa di ana IS IS 
Ugal gdag (UNM Yok RL 
LIL R3 Kane PI S3 
AI Jab 38 Ula 363 24 Sg dadi 
C3 RI LM ISI :JG 5 AI 
US na S9 AN 1 GI 
AN lo AN Jobs Ip Kaka 333 LAN 
AI Ge g dian ap PSG na 


9341. Abdullah bin Muhammad bin Atha' menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin 
Muslim menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib 


460 


Hilyatul Auliya 


menceritakan kepada kami, Mubarak Abu Hamad menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
membacakan kepada Ali bin Al Hasan, “Wahai saudaraku, carilah 
ilmu untuk engkau amalkan, dan jangan engkau mencarinya untuk 
tujuan membanggakan diri di hadapan para ulama, bersikap riya 
di hadapan orang-orang bodoh, mencari makan terhadap orang- 
orang kaya, memperbudak orang-orang miskin. Karena yang 
bermanfaat bagimu dari ilmu adalah pengamalanmu terhadapnya. 
Tapi ilmumu akan mudharat bagimu jika engkau menyia- 
nyiakannya. 


Kami mendapat informasi, bahwa —wallahu a'lam— barang 
siapa mencari kebaikan maka dia akan menjadi orang yang asing 
di zamannya. Jangan pernah merasa asing dan istigamahlah di 
jalan Tuhanmu, karena jika itu yang engkau lakukan, maka 
penolongmu adalah Allah #, melaikat Jibril dan orang-orang 
beriman yang shalih. 


Sibukkanlah dirimu dengan mengurus aibmu sendiri, 
daripada mengurus aib orang lain. Bersedihlah atas hilangnya 
usiamu yang tidak digunakan untuk mencari akhiratmu. Banyaklah 
menangisi beban yang engkau timbunkan di punggungmu, semoga 
engkau bisa lepas darinya. Janganlah merasa bosan terhadap 
kebaikan dan para pelakunya. Jangan pula menjauhi mereka. 
Karena mereka lebih baik bagimu daripada yang lain. Justru 
merasa jemulah terhadap orang-orang bodoh dan kebatilannya. 
Jauhilah mereka. Karena orang yang berteman dengan mereka tak 
ada yang bisa selamat, kecuali yang dilindungi oleh Allah. 


Jika engkau ingin menyamai orang-orang shalih, maka 
lakukanlah amalan seperti amalan orang-orang shalih. Merasa 
cukuplah dengan dunia yang engkau dapatkan. Jangan lupa 


461 


Hilyatul Auliya' 


terhadap Dzat yang tak pernah melupakanmu. Jangan lalai 
terhadap Dzat yang telah menugaskan malaikat padamu, untuk 
menghitung jejak langkahmu, mencatat amal perbuatanmu. 


Rasakanlah kehadiran Allah ketika engkau sendiri maupun 
dalam keramaian, karena dia selalu mengawasimu. Merasa 
malulah terhadap malaikat yang mendampingimu, dan dia begitu 
dekat denganmu, lebih dekat daripada urat lehermu. Kenalilah 
kemiskinan dan hinanya kedudukan dirimu. Karena engkau 
memang hina dan membutuhkan Tuhanmu. Tangisi dan 
kasihanilah dirimu sendiri. Karena jika engkau tak mengasihinya, 
maka engkau tak akan dikasihi (Allah). Jangan tipu dan jangan 
perdaya dirimu. Kendalikanlah dirimu untuk kebaikanmu. Karena 
nasibmu tergantung pada hari ini, bukan besok. Bayangkanlah 
seakan-akan kematian menyambangimu. Jangan lalai, seperti 
mereka yang lalai dan bodoh. Banyak-banyaklah menangis! 
Karena jika engkau mengerti, sejatinya tak ada alasan bagimu 
untuk tertawa. Sebab kita telah menerima kabar, dan Allah lebih 
tahu akan kebenarannya, bahwa Allah di dalam kitab-Nya telah 
mencela beberapa kaum yang tertawa dan tidak menangis. Allah 
& berfirman, “Maka apakah kamu merasa heran terhadap 
pemberitaan ini? Dan kamu tertawakan dan tidak menangis, 
sedang kamu lengah (darinya). (@s. An-Najm (531: 59-61) 

Di lain pihak, Allah menyanjung beberapa kaum dalam 
kitab-Nya. Allah #& berfirman, “Dan mereka menyungkurkan 
wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk.” (Os. Al 
Israa” (17): 109) kami pun mendapat berita dari Rasulullah & 
beliau bersabda, “Apabila Allah menyukai beberapa kaum, Allah 
pasti menguji mereka. Siapa saja yang ridha dengan ujian tersebut, 
maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Sebaliknya, siapa saja 
yang marah (atas ujian tersebut), maka dia mendapatkan murka 


462 


Hilyatul Auliya" 


Allah.” Kami juga mendapatkan kabar bahwa Rasulullah & juga 
bersabda, “Berapa banyak nikmat Allah yang terdapat pada urat 
yang tenang (kesehatan). 


10 3g & o- xi 13, 7 an 
JS NI IS 1 AS CN SAS —AY£Y 
“18, 1 G 18, a 03 2 ng o An £ 


CA Gea Ul LAS 1G ema 3 AN 


o Pp 


- Pi SA 2 3 
KAS MS 2dahi bai On Lag daa 


9342. Ayahku menceritakan kepada kami, Abu Abdilah 
Muhammad bin Ahmad bin Yazid Az-Zuhri menceritakan kepada 
kami, Abu Thahir menceritakan kepada kami, Al Musayyab bin 
Wadhih menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Abu Ishag Al Fazari berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Menangis 
itu ada sepuluh bagian. Sembilan di antaranya untuk selain Allah, 
dan satu sisanya untuk Allah. Apabila tangisan karena Allah terjadi 
dalam setahun satu kali, maka itu sudah terbilang banyak.” 


Cie emli I3 elaaN Gis cab jd ts 
P3 z# 


463 


| 
| 
| 
| 


Hilyatul Auliya 
PU IE Gb JB Cah SP bt 33 Cita 


Aan IE 1 ag SY Ola 


9343. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ahmad menceritakan kepada kami, Abu Thahir menceritakan 
kepada kami, Al Musayyab bin Wadhih menceritakan kepada 
kami, Yusuf bin Asbath menceritakan kepada kami dari Sufyan, 
dia berkata, “Akan datang kepada manusia suatu masa, dimana di 
dalamnya tatapan mata penguasa tidak akan merasa tenteram 
(tidak ada kestabilan politik).” 


2 
An Ae MN S2 


“3 “13, 
KA 3 Ie NA 


9344. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ahmad menceritakan kepada kami, Abu Sayyar menceritakan 
kepada kami, Ubaid bin Jannad menceritakan kepada kami, 
Khalaf bin Tamim menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Siapa yang menyukai 
paha wanita, niscaya tidak akan beruntung.” 


Hilyatul Auliya 


0 £ Ih 46 G 19 
IK 33 AS | KS -—Ar£o 


. 
.. 


& G 


Jaa Oh SA 33 C3 KE Te 2 Je ah 
Al IG UN 2st olah cl Ta) Sun 


Ab 6 jali bi 313 Ch 2IS SA JI 


Ii JS SY Jaa dell 


9345. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ahmad menceritakan kepada kami, Ismail bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, Al Musayyab bin Wadhih 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abdullah 
bin Al Mubarak berkata, “Sufyan Ats-Tsauri ditanya, “Wahai Abu 
Abdullah, apakah engkau lebih suka menuntut ilmu atau 
mengamalkannya?' Sufyan menjawab, “Tujuan menuntut ilmu itu 
untuk diamalkan. Jangan tinggalkan menuntut ilmu untuk 
diamalkan, dan jangan tinggalkan aktivitas menuntut ilmu'.” 


a 


13 X2 SAI 3 Pa 5 Sara 


2 GP LA al 
Ep HH tas Kas aa 


IE Le SL 3 KE al 3 Gas iba 


Hilyatul Auliya" 


41 | Aas LN TP 5. 
— AU lah GA JS eoaly ae Sa 


SS SE AN JB NE3Le Ia —1JG La 


£ .. 


. 


SSI UI JG ea HP 3 NI) 
i 


., ana - 0 s 8 ” 8. A3: 95 din 
Ae ale GE Ol GS EN 3 KAL Ol Al 


s o gz£ 3 Gg 5 
JAN OY ola 3 SM Ie F3 H3 Usa 


9346. Al @adhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, Abu Amr bin Ugbah menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abi Ghaniyah menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats- 
Tsauri, dia berkata, “Seorang ahli ibadah bertemu dengan seorang 
rahib, lalu dia bertanya, “Wahai Rahib, seberapa hebat—aku kira 
dia berkata:— ibadahmu?' Sang Rahib menjawab, “Seorang yang 
tahu bahwa surga itu benar adanya dan neraka benar adanya, 
seyogyanya tak melewatkan waktunya sedetik pun melainkan 
dalam keadaan berdiri melaksanakan shalat. Sang ahli ibadah 
berkata, “Aku terus menangis hingga rerumputan tumbuh karena 
siraman air mataku'. Sang rahib berkata, “Sungguh, orang yang 
biasa tertawa tapi benar lebih baik daripada yang biasa menangis 
tapi pura-pura. Karena orang yang berpura-pura itu shalatnya 
tidak akan melewati kepalanya .” 


466 


Hilyatul Auliya 


2x3 Sip SA II ll Kis art 


- 


4. £ 


- » o- Ao ck IT SS 
IG bl KE MG 3 3 JS K3 JS 4 
) TE TA - Po, 251 1 £ 5 
AG JS NI Ia K3 & ne :$ 
INA NE» 2 at 
ka Kg 3 43 sy 
9347. Al @adhi Abu Muhammad dan Abu Muhammad bin 
Hayyan menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Ahmad bin Yazid menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Umar bin Rustah menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia di tempatku. Sebelumnya, 
ketika sakitnya sudah parah, dia pun menangis. Seseorang 
kemudian berkata padanya, “Wahai Abu Abdullah, menurutku 
engkau banyak dosa”. Sufyan kemudian mengambil sedikit tanah 
dan berkata, “Demi Allah, dosa-dosaku lebih ringan menurutku 
daripada hal ini. Sungguh, aku takut akan membuang keimanan 
sebelum aku meninggal dunia.” 


467 


Hilyatul Auliya”————— — — ————— 


ka Ale RL Af aldi Gis —aren 


daa BN LIS 196 cOlyas PE A 
SO ii SE ali da Ia 
S3 SE dai bl Ea Kat OS al 


EU AE ya AN 


9348. Al @adhi Abu Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad bin Imran menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Al Husain Al Marwazi berkata: 
Aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata: Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Seandainya nyawaku berada di 
tanganku, niscaya aku akan melepaskannya.” Abdurrahman bin 
Mahdi berkata, “Aku juga pernah mendengar Sufyan berkata pada 
kesempatan lain, “Tak ada satu nyawa pun di muka bumi ini yang 
lebih aku sukai keluar dari dalam raga melebihi nyawaku sendiri.” 


yura AL ” 3 Bt PP “19, .. 8 
JB JB OLES UT 33 ali IS SAS SESI 


“.e 2. aa 


Hilyatul Auliya" 


CE IG Debai OI, Ula Oh 


rd 


AA Ce ya SBY G Sles spbu 
LIGA JR Erngia JA 3S Sh 
A33 GB AL Is BU yah 


9349. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Imran Ar-Razi menceritakan kepada kami, 
Ya'gub bin Ishag Ad-Dasytaki menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz bin Abi Utsman menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Sufyan berkata, “Bersikaplah sederhana terkait penghidupanmu. 
Janganlah engkau menyerupai orang-orang yang lalim. Hindarilah 
dosa terkait dengan makanan, perkawinan, pakaian dan hewan 
tunggangan. Hendaklah orang yang kau ajak musyawarah itu 
adalah orang yang bertakwa, amanah dan takut kepada Allah &”.” 


G2 “0, Tab o nga f 6, 
KLS SIS DES 3 MAS HI WAS —AYO. 


7“ 


La he 3 Ne OI Gp Ia KA 33 


Asi Ia 106 DRA IP KE Ip LIL IU 


z 


z 


ep aaiss Pi Juga 


469 


Hilyatul Auliya" 


9350. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Ma'dan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ali bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Diceritakan kepadaku dari Amr dari Sufyan, dia 
berkata, “Siapa yang mengambil hewan tunggangan atau harta 
dari orang yang zhalim, kemudian menggunakannya untuk 
berperang di jalan Allah, maka dia dilaknat dengan setiap langkah 
yang dia jejakkan, hingga dia kembali lagi.” 


Was —9roi 


BS RI 33 352 


-. 


J JB :JB Uielaa up Jaa na “gi DS 
- - - - - - - 
A3 108 BABY OI 13 KSEI 3 1 
£ #. 0 - - 


9351. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, Abu 
Dzarr Musa Al Anthaki menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku dari Al Fadhl bin Muhalhil, dia berkata, 
“Sufyan pernah berkata padaku, “Bagaimana meraih 
keselamatan? Aku menjawab, "Jika kau tak terkenal. Sufyan 
berkata, “Ini tidak mungkin. Tapi keselamatan itu bisa diraih jika 
engkau tidak ingin terkenal.” 


470 


Hilyatul Auliya" 
KA ee Mar 
Gb AB AE IL IMA IA 5 
OKE Gas 1JG desai S3 FN Kara 
AR Jb dia Ab HA G3 
9S MA BL II Je aki LG ewe 
JB Sab Gal aa aa aa 
AB 3 LI gl IE ES JA 
233 AI ajal ob UI KI et 
Ia BATU JUS 3 BI Bae el 
KAT antar mah bauran Ca Sa 
G5 Ja II 3 BN SI 23 eh 
CS 6 ASI Pa yan JS Km JB 


Pd 


ah 


— AN dy SI 3 Ah dari ate S6 Loop 


M6 IS lb 3 A3 S3 EA Seal 


Hilyatul Auliya 


9352. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Ma'dan menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Umar menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Sufyan Ats-Tsauri lari ke Bashrah ketika sultan memburunya. Dia 
kemudian singgah di salah satu kebun dan mempekerjakan dirinya 
untuk menjaga buah-buahan di kebun tersebut. Suatu hari, 
seseorang bertemu dengannya dan bertanya, “Darimana engkau, 
wahai syaikh?' Sufyan menjawab, “Aku salah seorang penduduk 
Kufah. Orang itu berkata, “Katakan padaku, apakah kurma 
Bashrah yang lebih manis ataukah kurma Kufah? Sufyan 
menjawab, “Mengenai kurma Bashrah, aku tak pernah 
mencicipinya. Akan tetapi kurma Sabariya di Kufah rasanya 
manis”. Orang itu berkata, “Alangkah bohongnya engkau wahai 
syaikh. Anjing, orang baik, bahkan orang bejat, semuanya bisa saja 
makan kurma dengan sangat cepat. Sementara engkau mengaku 
belum pernah mencicipi kurma Bashrah'. Orang itu kemudian 
mendatangi sang pemilik kebun yang mempekerjakan Sufyan, 
untuk memberitahukan apa yang dikatakannya, agar dia merasa 
heran terhadap perkataannya. Sang pemilik kebun berkata, 
“Celaka ibumu, carilah orang itu. Karena jika engkau benar, maka 
orang itu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Tangkap dia agar engkau 
dapat menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Amirul 
Mukminin Al Mahdi. Dia kemudian kembali untuk mencari 
Sufyan, namun dia tak berhasil menangkapnya.” 


472 


Hilyatul Auliya' 


IP Gis IAI 23 Ska Gis -aroy 

Ad Nda BA Gi AI 3 KN 33 

Kk an Opi aa BAN 3 Je je 

PAI IAI AN op Ia Ul 3 
Kor Ka KI 


9353. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ahmad bin An-Nadhr menceritakan kepada kami, 
Al Walid bin Syuja' menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Ayahku berkata, “Aku pernah melakukan perjalanan bersama 
Sufyan Ats-Tsauri. Selama dalam perjalanan, baik ketika berangkat 
maupun saat kembali, lidahnya tak pernah kendur melakukan 
amar ma'ruf nahi mungkar'.” 


” “1G - La pd G o 3 - oT “10 - 
2 DS KA Ip Maa as -—9Yo4 


5 


La: Ka Ha td Y suk Ti X5 5 ea 4 Ai 
kal Sa & SAS 3 Up Site Adat eh 


473 


Hilyatul Auliya" 


9354. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ali 
bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ar-Rabi' 
Al Burani menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Yahya bin Abdil Malik bin Abi Ghaniyah berkata, “Aku tak pernah 
melihat seorang pun yang begitu mendedikasikan dirinya di jalan 
Allah daripada Sufyan Ats-Tsauri.” 


FB 207 y9 Sofa 1, 
SAS KAI Pp Olah Kas —ayoo 


ea 4, “19 4 Pai 0-4 
AN Tana AA Aan (Bas ye 2 
! pas ada OH WA DD LT 


US SE s 04” 0 et 
RU Ju SAS ly hg 3 ala 


A Sains inn Cai Oa dls (S4 “nara 
ha cal at ulu asa at Pas DJ ca 


JOS Coat 2JE II cl ae UI GE 


N 


a o Pa -) “3 


Z SR 33 ia oi LS G Olah Iis ds 


s 3 
SP3 HA MEN IL SAN g Ijin Dl SAS 


474 


Hilyatul Auliya" 


9355. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abu Syu'aib Al Harani menceritakan kepada kami, Umar bin 
Syaibah menceritakan kepada kami, Nashr bin @adid bin Nashr 
bin Sayyar menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, dia berkata, “Aku datang ke Madinah. Ternyata di sana 
ada halagah Sufyan Ats-Tsauri. Aku kemudian datang ke sana dan 
ikut bergabung. Salah seorang yang ada dalam halagah tersebut 
kemudian berkata kepadanya, “Wahai Abu Abdullah, orang ini 
adalah Ibnu Nashr bin Sayyar'. Sufyan berkata padaku, "Aku 
pernah melihat ayahmu, Nashr'. Aku bertanya, “Dimana engkau 
melihatnya wahai Abu Abdullah? Dia menjawab, “Di Khurasan. 
Aku pernah mempunyai hak atas seseorang, kemudian aku 
mempekerjakan diriku kepada kaum kuli panggul, agar aku bisa 
meraih hakku itu. Setelah itu Sufyan berkata kepadaku, 
Seandainya orang-orang mulia itu dianjurkan bersikap zuhud 
terhadap dunia hanya karena dunia akan menjatuhkan mereka dan 
membuat orang-orang rendahan lebih tinggi daripada mereka, 
maka itu saja sudah cukup untuk mengharuskan mereka bersikap 
zuhud terhadap dunia.” 


IN Cit JM 3 uda Gis —aro1 
3 JS SAI XS Sean ena Tara 


3 


1 lo A fa ur 33 383 CE, At ENI 


475 


Hilyatul Auliya' 


# 
? 4 # 
40 YNA 5 


dad 39 « Yaa 43 Aa Ig 4 d3 35 Aan Iaal 
DEAL gai FAN Pa Ah Seal 
BE Ou sk PP Op 103 


9356. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abu Syu'aib Al Harani menceritakan kepada kami, Marwan bin 
Abdirragi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Muhammad bin Yazid bin Khunais berkata, “Seorang lelaki 
berkata kepada Sufyan, “Wahai Abu Abdullah, bagaimana 
kabarmu pagi ini? Sufyan menjawab, “Engkau menanyakan 
kabarku pagi ini? Demi Allah, kabarku pagi ini adalah aku sedang 
bingung. Ya Allah, anugerahilah umat ini kelurusan dalam setiap 
urusan, sehingga kekasih-Mu menjadi mulia dan musuh-musuh-Mu 
menjadi hina, serta amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan'. 
Setelah itu, Sufyan bernafas dan berkata, “Berapa banyak orang 
beriman yang kami lihat meninggal dunia dalam keadaan menahan 
marah.” 


or A 


Ne Maa JP ep Ot Kana —AYOV 
GEN aan HI BS Si Ml ae 3 


be JA NG Aa 3 | BEA dag 


476 


Hilyatul Auliya' 
Pe Pega a aa 
Saba jha dls Hbala eni eh 
2 AAN KE PES EA UT AN gb 9 


- 4 


des Gi jerat LOKAL 2 JUS On Je 
B3 AI GA SEN HS US cela 33 AL 


9357. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada kami, 
Abu Sa'id Al Asyajj menceritakan kepada kami, Ibrahim bin A'yun 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku pernah bersama 
Sufyan Ats-Tsauri, Ishag bin Al @asim dan Al Auza'i. 
Abdushshamad bin Ali, gubernur Makkah saat itu, kemudian 
menemui kami setelah Maghrib. Saat itu, Sufyan sedang berwudhu 
dan aku sedang menuangkan air wudhu untuknya. Nampaknya air 
wudhu yang dikucurkan padanya membuatnya lambat, sehingga 
dia berkata, “Jangan menatapku, aku sedang mendapat ujian'. 
Abdushshamad kemudian datang dan mengucapkan salam kepada 
Sufyan. Sufyan kemudian bertanya padanya, “Siapa engkau?” Dia 
menjawab, “Aku Abdushshamad bin Ali. Sufyan berkata, 
“Bagaimana kabarmu? Takutlah engkau kepada Allah. Jika engkau 
bertakbir, maka perdengarkanlah bacaan takbirmu'.” 


477 


Hilyatul Auliya 


4, 
“yo £ 


ag 1, Tp ANT 
IIS SAS Sena KI y 


0-0 Pa Bs 


AAN TAS 33 PI Ie SS be mat 23 


be OA Ge JG ls ep 2 1g Was 
an mb Ia IN Sat nya 1. 

J3 UB B3 LI 1G Sa BI 
3 0 3, 4 . a 4 Le 2 “ 
SESI PJU La JUS SAS La Jas Ob33 1 AI 


2 


3n An 9. PO Ia “Tea : « , 2 AN 
en YA Je d3 J3: S3 JG (Ad (SP La 


9358. Abu Ahmad Al Ghithrifi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ibrahim Al Ghazi menceritakan kepada kami, 
Abdurahman bin Umar Rustah menceritakan kepada kami, Ali bin 
Utsam menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ketika Sufyan 
Ats-Tsauri jatuh sakit di Kufah, air seninya kemudian dibawa 
kepada seorang tabib yang ada di sana. Ketika sang tabib melihat 
air seninya, dia berkata, "Malang nian engkau ini, air seni siapakah 
ini? Sufyan bertanya, “Apa yang kau tanyakan? Katakanlah apa 
yang kau lihat pada air seni itu! Sang tabib menjawab, “Aku 
melihat air seni milik seseorang yang rasa takutnya (kepada Tuhan) 
telah membakar hatinya dan kesedihannya telah membakar organ 
dalamnya.” 


478 


Hilyatul Auliya 


JG ISI alta ASASI tni oh 3 


Id 4 - 2 of 0 Oh 1 at La Dasa - Ob 
YG Sa Gal Op Gil dls gp Gg 


GM S3 3 HB JALAN 3S Ia Lx JB 


M3 JgG ajal YG 


9359. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Yahya bin Yaman berkata, “Aku bertemu dengan 
Sufyan Ats-Tsauri di gunung Bani Fazarah. Dia kemudian berkata 
padaku, “Tahukah engkau akan kembali dari mana? Aku pun 
jawab, “Tidak, aku tidak tahu'. Dia berkata, “Aku datang dari 
Rumah Shayadilah untuk melarang mereka menjual Dzadzi. Aku 
melihat sesuatu yang harus aku lakukan, yaitu melakukan amar 
ma'ruf nahi mungkar, tapi aku tak melakukannya, sehingga aku 
pun kencing darah.” 


479 


Hilyatul Auliya' 


2 Sl - Kis EM se 23 ARI 


- 


» Jaa Katah A3 JAN CAS 1G thangaaa aa 


BAG IN A5 03 REM SY GI OA JB 


9360. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Abdul 
Malik bin Abdil Hamid Al Maimuni menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ya'la bin Ubaid berkata, “Sufyan berkata, "Aku 
menghadiri undangan, kemudian aku menginginkan perasan 
anggur yang sudah dipermentasi, maka aku pun meminumnya 
agar orang-orang melihatku.” 


DAS (OS HI SAS IE GAS AYU 


oz 


Oei Ora Lag :JE de 2 3 e 
Li (Sg EDS rei Ih 1d 3 3d 
V3 Ooas3 Oya SE JB VI (rv 1 


UIN 3 SN DEA CO, 


480 


Hilyatul Auliya 
9361. Ahmad menceritakan kepada kami, Abu Ghassan 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Hafsh Al @Gari 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata tentang firman Allah &, “Yang tidak dilalaikan 
oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual-beli dari mengingati 
Allah ....” (@s. An-Nuur (24): 37) Sufyan berkata, “Dulu mereka 
melakukan transaksi jual-beli, namun mereka tidak meninggalkan 
shalat fardhu secara berjamaah.” 


9, 4 r 1G, - o Pegra “1G, 
PERAN SAS 0S 33 ME as AYU 


«Oo Pad 
MS GA 40 P 2 aura den BA .0 
JA ko Ia mh toa (SA Ko "3 


“ P3 ? “ 3 £ P3 - 16, 
Oka La 18 tm Po25 3 WS 
z ”, - 

. wi L-€ 2.1 Me 3 4, B8. 01 

3 KAI | SES Sidang ISI Pa das Ko 
"gg , P4 

-,9 

HS 


9362. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Al 
Mufadhdhal bin Muhammad Al Janadi menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Muhammad Al Haffar menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Abi Hakim menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Perumpamaan orang 
yang beribadah di Baghdad itu seperti orang yang beribadah di 
kamar kecil.” 


481 


Hilyatul Auliya' 


6 sh KE II SL G3 18 


“ 


9363. Ahmad bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Abu Sa'id Al 
Asyajj menceritakan kepada kami, Al Muharibi menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
berkata kepada seorang anak kecil, ketika dia melihat budak itu 
berada di barisan pertama, “Kamu sudah bermimpi basah (baligh)? 
Jika anak itu menjawab tidak, maka Sufyan berkata, “Mundurlah 
dari shaff pertama.” 


ta 


SAS Ot 3 KA II GAS —Arre 

33 IL Gis denga Gis BII 3 eps 
ai TN Pre (03 Ea - JG Naa ri) OS 
sie KL 02 Ito 9 08 Get TU EL 
Lela J3 OS JI 3 Jatim 2) Lara 


SIS IL JB —53 DL - EA et 


s 


482 


Hilyatul Auliya" 
4 


2 “4 z - 4 XX Pa .. - .. 
SI DAY II D3 Oil ola WS 
4 - Z 4, “2 o £ 4 4 “IX 4 2, 5 
P5 J3 S3 AS Sd SS 


9364. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abbas bin Hamdan menceritakan kepada kami, Al 
Hadhrami menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hassan 
Abu Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Sajjadah berkata, “Syarik pernah mengutusku 
menemui Sufyan Ats-Tsauri untuk menanyakan perihal seorang 
pria padanya. Ketika Sufyan melihatku dan melihat penampilanku 
—saat itu Sajjadah membawa sajadah—, maka Sufyan berkata, 
Jika sajadahmu ini milik Syarik, maka seyogyanya aku tidak bicara 
denganmu. Tapi jika sajadahmu itu milik Allah, maka seyogyanya 
engkau berbicara dengan Syarik'. Sufyan kemudian masuk ke 
dalam rumah dan tidak menjawab pertanyaanku.” 


Anri PA 3 ISP Gis —arro 


AP AI EA EN KE 3 AI AK Sis 


Coil IL LAS 1G vol 23 Sah Kara 
Bo Eh SA Kay JIL JII dk 


s 


9365. Muhammad bin Abdurrahman bin Al Fadhl 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Abdi 


483 


Hilyatu Alya 


Khalig menceritakan kepada kami, Abu Hammam menceritakan 
kepada kami, Mutharrif bin Mazin menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Malaikat 
mencium bau kebaikan dan keburukan, jika hati sudah 
menetapkan .” 


KAL RI KS 3) KA SAS AYAT 
18, AN ARP s0 A2 
WS cola Di UE FE IK AI 
1 t K dl. Gg. Ca ai o £ - 80. 
SALA "Sais Cal IL LAS 1G ia 


4 z - 8 T 3 
PAT Para SINI vw Wah ae o 5 


9366. Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Abdil Khalig menceritakan 
kepada kami, Abu Hammam menceritakan kepada kami, 
Dhamrah menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Apabila matahari terbit 
dari tempat terbenamnya, maka malaikat menutup lembarannya 
dan meletakkan penanya.” 


F3 


IN SAS BE Ii AL jl AS —AYAV 


Te 


” 4 Y 
Da "dai TS pp Ml XS La J6 (OlAa3 


G Gg? 0 4 -. 0 
C3 Oka Lang Ag ba 


| 


22 NA 
or Ah 


aa 


Hilyatul Auliya 


- « 2 al 3 01. LT 2 x TC et 3 4 - 
IV IP Op el ab Ie See gadi 1d 
Mw 3 


A8 SSI aa H3 Cab sb 3 MY 


| 
Pieter 


9367. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ibnu Ma'dan menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah bin Khabig menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Yusuf bin Asbath berkata, “Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Tak ada sesuatu pun yang lebih dapat 
memotong punggung Iblis melebihi ucapan /aa ilaaha illallah (tidak 
ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah). Dan tak ada satu 
pun ucapan yang pahalanya dilipatgandakan melebihi ucapan 
Alhamdulillaah .” 


4 
“j9 


PIA 3 KE GIS CN SAS —AYUA 


30 43 PL) Aa gs o- x0 2 Pn tp £ ng 
Cc al wa AI KS Cp Ulas Wa Anya 
4 8. PS 2 3g “or 0. « w -G 9 
2Jgii IK III KE LAS IE Lesu ES 
” z 
1 (TE 0 . og - a 29 LN AK 
9368. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin 


Ahmad bin Yazid menceritakan kepada kami, Imran bin 
Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Basysyar Ar- 


485 


Hilyatul Auliya' 


Ramadi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Abdurrazzag di Makkah berkata, “Sufyan Ats-Tsauri ditanya, 
“Apakah zuhud di dunia itu? Sufyan menjawab, “Menjatuhkan 
kedudukan.” 


9369. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ahmad menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdullah Al 
Jumahi menceritakan kepada kami, Ya'la bin Ubaidah 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan 
berkata, “Prasangka itu ada dua macam: prasangka yang berdosa, 
dan prasangka yang tidak berdosa. Prasangka yang berdosa adalah 
prasangka yang diungkapkan dengan kata-kata, sedangkan 
prasangka yang tidak berdosa adalah prasangka yang tidak 
diungkapkan dengan kata-kata.” 


486 


Hilyatul Auliya" 


RX K1 A6, PN 40 4 La “56, 2 
la AS Al Ol Wa —AYV. 


4 
£ 


10 8.1 $ 3, Kiss - £ 3, ag 10 


01 Of2 25 Wo or Cet .8 ot 0 
(3 sale 22 ra) Olatn As CS "Jk Jb 
20, 4 Merana aro 11. G 

SS Oam OS cd ALAN :ls cab Ul 
€.3 P .oh T o , 

S3 1 (AMYI 

9370. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Hasyim bin Martsad menceritakan kepada kami, Abu Shalih Al 
Farra' menceritakan kepada kami, Yusuf bin Asbath menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Ketika aku sedang bersama Sufyan 
Ats-Tsauri, tiba-tiba dia menerima kabar tentang wafatnya Abu 
Hanifah. Sufyan kemudian berkata, “Segala puji bagi Allah. 


Akhirnya, simpul penguat Islam terlepas satu demi satu'. 


G » 


LO o @aA o 8 0 “19, 
Fang 5 So ep al IS Usa —AYVIA 
L 20 31: (19, 2. 40 dg A0 

o- 4, - TP. - 0, & ag oz 
K2 WS bd Ple WAS BIAN A5 
An 3. HE. Uu 202 340 2G 
Panja ayo “3 os "JW Ran an 


MEN IPL Ola H3 OS BP dag Oh 


487 


Hilyatul Auliya 


SE IA IE obati AK MIL Ire3 


o 


Jd J3 SG Ia OA Asi ul AAN 433 
se JS JAN Dag Clbss 3G NS 


9371. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Khaththab menceritakan kepada 
kami, Ali bin Sa'id bin Zaid Al Hamdzani menceritakan kepada 
kami, Ali Ath-Thanafisi menceritakan kepada kami, Abdurrahman 
bin Mush'ab menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ada 
seorang pria buta yang merupakan teman Sufyan Ats-Tsauri. 
Apabila bulan Ramadhan tiba, dia pergi ke pedalaman untuk 
mengimami shalat penduduk di sana, sehingga dia pun diberi 
pakaian dan imbalan. Sufyan kemudian berkata, “Pada Hari 
Kiamat kelak, orang-orang yang membaca Al Gur'an akan 
diberikan imbalan atas bacaannya. Namun akan dikatakan kepada 
orang ini, Engkau sudah mengambil imbalanmu di dunia'. 
Mendengar perkataan tersebut, orang itu berkata, “Wahai Abu 
Abdullah, pantaskah engkau mengatakan ini padaku, padahal aku 
adalah temanmu?" Sufyan menanggapi, “Justru aku katakan 
demikian karena aku takut pada Hari Kiamat nanti dikatakan 
padaku, “Orang ini adalah temanmu, mengapa engkau tidak 
menasihatinya ?” 


488 


Hilyatul Auliya' 


Ip SAS MS 3 AN KE SAS —AYVY 


A3 Jas 3 di Kap Sial ob» is 
Ig Mt Laki Bai Wah OS Ws CLS BI 
Ani Gats3 at SN MK 9 SE 3,K 
Nu apa yag La as 19 3 SKA 

3354 Ss sya CARA Et sa La 


9372. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Hammad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Harun Abu Nasyith menceritakan kepada kami, 
Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Syu'aib bin Harb berkata, “Aku bertanya kepada 
Sufyan Ats-Tsauri, “Bagaimana pendapatmu tentang seseorang 
yang berprofesi sebagai tukang potong: apabila dia mendapatkan 
uang satu dirham maka dia dapat membeli makanan pokok dirinya 
dan keluarganya, tapi dia tidak dapat melaksanakan shalat 
berjamaah. Namun apabila dia hanya mencari empat danig, maka 
dia dapat melaksanakan shalat secara berjamaah, tapi tidak bisa 
membeli makanan pokok dirinya dan keluarganya. Manakah yang 


489 


Hilyatul Auliya 


lebih baik baginya?” Sufyan menjawab, “Dia mencari dirham, dan 
shalat sendirian.” 


Ag SAS deal gag JAN 3 ida daya 


ASI Ia HA «ab 3 3 KAA Kat 
Ha (PI Au 


9373. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Abu Nasyith menceritakan kepada kami, Abu Shalih menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Ishag Al Fazari 
berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Aku pernah 
bertemu dengan seseorang yang aku benci, kemudian dia berkata 
padaku, “Bagaimana kabarmu pagi ini? Mendengar keramahan 
itu, maka hatiku pun condong padanya. Jika itu terjadi terhadap 
orang yang kubenci, maka bagaimana dengan orang yang pernah 
memakan bubur tsaridnya dan pernah menduduki hamparannya.” 


490 


Hilyatul Auliya' 


KN AS ME YAI KE SAS —AYVE 


' 
“ 


JI X5 KN Lena dot HA KN Na ag 


z 


AA se SAS JB JB dea Ai 23 33 
AE BAE Sh jl ag 


9374. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Rauh menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Khabig menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah Al 
Bashri menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Aku terhalang untuk melakukan giyamullail karena dosa 
yang pernah kulakukan lima bulan yang lalu'.” 


Pa 13 P w Di z 3,0 £ “1,0 2 
das ri Wa 13 Iga 1 a" IK JI 
“ 2 2 a A4 Ka a 


Bb A83 GBI Oki LSG 106 ca HI Gis 


491 


Hilyatl Aya — oi 


A 
“ 218 


Gt SAS BE IL AS la Ag BG 
SS 0S GI adi BII ad JUS SU 


9375. Ahmad bin Ishag dan Abdullah bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibrahim bin 
Muhammad bin Al Harits menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Abi Al Hawari menceritakan kepada kami, Abu Ishmah 
menceritakan kepada kami, Abu Zaid menceritakan kepada kami, 
dia berkata, “Aku pernah melihat Sufyan Ats-Tsauri shalat di 
belakang magam Ibrahim sebanyak dua rakaat. Setelah selesai 
melakukan thawaf di Ka'bah, dia kemudian menengadahkan 
wajahnya ke langit lalu jatuh pingsan. Lalu dia dibawa keluar 
orang-orang Habasyi untuk dibawa ke sumur zamzam. Mereka 
lantas memasukkannya dan menyiramkan air zamzam kepadanya 
hingga siuman. Aku kemudian menceritakan peristiwa itu kepada 
Abu Sulaiman, dan dia berkata, “Yang membuatnya pingsan 
bukanlah tatapan ke arah langit, tapi yang membuatnya pingsan 
adalah perenungannya .” 


Pa “10 3.4 
CC 


13 ISE SAS Je 3 IA SAS -AYVI 


Bel IP 3 Gis SY La AN Xx 


492 


Hilyatul Auliya 
ad ah Ih cok tai Oa 5 Je 
& Si le BWI LO ae ih, ks 
HAM) (aan IA se F dista Uaai 


Ir 


9376. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ubaidillah Ad-Darimi Al Anthaki menceritakan 
kepada kami, Amr bin Ishag bin Ibrahim bin Al Ala menceritakan 
kepada kami, Al Walid bin Utbah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abu Mushir berkata: Muzahim bin Zufar 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 
pernah mengimami kami melakukan shalat Maghrib. Dia membaca 
(surah Al Faatihah). Ketika dia sampai pada ayat: /yyaaka na 'budu 
wa iyyaaka nasta'iin, dia menangis, hingga bacaannya terputus. 
Dia kemudian mengulangi bacaan surahnya dengan ucapan 
alhamdulillaah .“ 


YG SEL 33 AS F5 cal GAS —AYVV 


493 


Hilyatul Auliya' 


ad Jl 6 


£ 


8353 9 634 Ea 5 sud Il 3 KS ii 


Mp BI 


9377. Ayahku dan Abu Muhammad bin Hayyan 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibrahim bin 
Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Abu Kuraib 
menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari 
Sufyan, dia berkata, “Seandainya yakin bertahta di hati 
sebagaimana mestinya, niscaya dia akan terbang karena senang, 
sedih dan rindu ke surga, atau justru takut kepada neraka.” 


GS AG, 2G aga £ 48, 
IEE SIS OS 3 MLS PL SAS —AYVA 


a 


JE J6 0 A £ ai d 35 e, Gis 


am #5 Sain 


9378. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ibrahim bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Sa'id bin Muhammad Al Bairuti menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Abi Abbad menceritakan kepada kami dari Ibnu Yaman, 
dia berkata, “Sufyan berkata, “Apabila kalian mendengar berita 
tentang adanya tempat keringanan, maka berangkatlah ke sana, 


494 


Hilyatul Auliya' 


karena itulah yang paling selamat bagi agama kalian, dan paling 
minim tuduhannya bagi kalian.” 


Oa KE AI ae Wis -arva 


TN Nan 5 PN 23K Gis Jasa 


Ian Pa 


hat HAB Gi ob 5 PE Gis 
IE ON IP OK LS Kis BLN 
Bp aka HD 9 II BA yg La 


9379. Abdurrahman bin Muhammad bin Siyah Al Wa 'izh 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Muhammad bin 
Sulaiman Al Harawi menceritakan kepada kami, Abbas bin Abi 
Thalib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'id Al 
Ashbahani menceritakan kepada kami, Yahya bin Yaman 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dia berkata, “Di dalam 
Taurat tertulis, “Jika di rumah ada gandum, maka silakan 
beribadah. Tapi jika tidak ada gandum, maka carilah (gandum 
terlebih dulu, baru kemudian beribadah) .” 


PN 


Lag -J6 baja Kl 2 SN SAYA 
Jak Kas bae aka ae ASN Gl 


495 


Hilyatul Auliya 


9380. Abu Ahmad Al Ghithrifi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Abu Al Abbas As-Sarraj berkata: Aku 
mendengar Ibnu Asakir berkata: Aku mendengar Al Firyabi 
berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Jika engkau ingin tenang 
beribadah, maka milikilah gandum terlebih dahulu '.” 


210 » 


Aa HM KS SAS Ca SAS —AYM 
2 “. 


4 
4 


sara Tn 3 ka Pu Gis 1 


Y in Ph usa H5 JB S3 
tg. “ : Gx 


JA IL Ke IN Kk 

9381. Ayahku menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Ja'far Al Madani menceritakan kepada kami, Abu Abdullah Al 
Akhfasy menceritakan kepada kami, Abu Hisyam Ar-Rifa'i 
menceritakan kepada kami, Daud bin Yahya bin Yaman 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia berkata, “Aku 
berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, “Wahai Abu Abdullah, bilakah 
ibadah terasa nikmat?” Sufyan menjawab, “Ketika berkarung- 


496 


Hilyatul Auliya" 


karung gandum hanya satu dirham, agar tak ada seseorang yang 


mengarahkan pandangannya kepada hak milik orang lain'. 


2 4 
- 2. £ 


IG SE 33 ALE jlp ual SAS -AYAY 


- Pa 


AB 3 SAP IG op Oak oi el 
Wp adas dng Obka La 1Iphs cela 
WI BE LA DO) BUG AE Ng ba 


9382. Ayahku dan Abu Muhammad bin Hayyan 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ahmad bin 
Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin 
Sufyan menceritakan kepada kami, Salamah menceritakan kepada 
kami, Sahl bin Ashim menceritakan kepada kami dari Salm bin 
Maimun Al Khawas, dia berkata: Aku mendengar Abdul Aziz bin 
Muslim berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
“Makanlah apa pun yang kau inginkan, tapi jangan minum. 
Karena jika kau tak minum, kau tak akan mengantuk.” 


Gis CA 3 AI X2 Wis -AYAT 


497 


Hilyatul Auliya'" 


be DA SS JB EN AS Sis LA 
L 54 J3 al Y R3 Jis km - ISI 


dng JA Kapal 13 Nasi sa EA Gl 


& 


4 Pa “ 
“ 8 A | — 2 8 PX ai 


Ong GT UI OA JUS IG G 


9383. Abdurrahman bin Al Abbas menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Ishag Al Harbi menceritakan kepada kami, 
Mahmud bin Mas'ud Al Ajami menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dia berkata, “Apabila 
Sufyan Ats-tsauri sedang susah, maka dia membawa dirinya ke 
tempat Wuhaib bin Al Ward. Sufyan kemudian berkata, Wahai 
Abu Umayyah, pernahkah engkau melihat seseorang yang 
menginginkan kematian?" Wuhaib menjawab, “Adapun aku, aku 
tidak pernah'. Sufyan berkata, “Tapi aku, aku sangat ingin diriku 


.1 n 


mati . 
33 aa) SAS AI IS KiS -AYAL 

£ Sa Kata) 33 Layang IS tan) 
Sp Gi Ia Ca 3 OS 1G Olah 


@,o0 


SUN SER BAYI ah HM tep GH 
C0 Ip es KE II ONE s3 HI 


EA 


498 


Hilyatul Auliya'" 


9384. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Ishag menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Ibrahim Al 
Asyja'i menceritakan kepada kami dari Sufyan, dia berkata, “Ada 
seorang pria di kalangan kami yang berasal dari Bani Tsaur 
(maksudnya, Sufyan Ats-Tsauri). Apabila berada di pagi hari, dia 
berdoa, Ya Allah, teman-teman sudah pergi dan zaman semakin 
keras. Ya Allah, berilah aku kecukupan segera, agar tidak terhina 


, »” 


dan ternista'. 


Cas CA 3 AI AE Wis —ayAo 


PA 


Kn A6 33 Ia GAS Bb 33 at 


olahan B3 Ml duga MAL gala JB cb 

GI bag KORAN JUS ay ani 

CA Y I SG IS OA 

BE K3 EF JI Ta JS TA 
by “ass 


9385. Abdurrahman bin Al Abbas menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Ishag menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 
Abdil Aziz menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abdullah bin Yusuf berkata: Ibnu Zahm mengabarkan 


499 


Hilyatul Auliya" 


kepadaku, dia berkata, “Suatu hari, Sufyan Ats-Tsauri dan Malik 
bin Mighwal duduk berdampingan dan mengobrol, hingga 
keduanya loyo. Sufyan kemudian berkata, “Aku ingin tidak berdiri 
dari tempat ini dan meninggal dunia'. Namun Malik berkata, “Tapi 
aku tak menginginkan itu. (Waspadalah terhadap) malaikat maut. 
(Waspadalah) terhadap malaikat maut'. Dia kemudian menangis, 
seraya menoreh-norehkan kakinya di tanah.” 


23 Sai Keara Ole Li 


a 3g 


ISA NGAS -AYAM 
era GA 3 25 aras (Las dj SI N Oa 
“Ikag Vj PP Ls - IG ojana Ka II 


Ola YI akw 


$, 0 “, 


9386. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ubaidillah Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Amr 
bin Ishag menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muammal 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku tak pernah melihat 
alim yang mengamalkan ilmunya seperti Sufyan.” 


5 Ie “ co 3g Po, 
Al X2 Gis Ie 2 ME Usas —AYAV 
a04 


ag SAS tp 


s 
d5 NP daa HL S8 JG bal 
Ss 


500 


——w  — Xx:-x-:-xH$&X$&X&XG— Hilyatul Auliya 


o @ 


Ia GAS VI Sha 3 M3 SE U 2 
033 LA J3 3 ale 


9387. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Jabir menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Khabig menceritakan kepada kami, Yusuf bin Asbath 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Siapa saja yang tidak bersamamu, berarti dia 
lawanmu .” 


Yusuf bin Asbath berkata, “Aku juga mendengar Sufyan 
berkata, “Tidaklah aku menentang seseorang, melainkan orang itu 
pasti marah padaku. Orang yang mempunyai ilmu dan wara' 
memang sudah tiada'.” 


AI CG Ke PATI AI lag POLA II 
IE £ GB aa DE 


501 


Hilyatul Auliya 
Ka dn - bim EA 


9388. Abu Bakar Muhammad bin Nashr menceritakan 
kepada kami, Hajib bin Dukain menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Idris menceritakan kepada kami, Abu Shalih Al 
Ahwal menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Az-Zairi 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Salah seorang sahabat 
Sufyan menulis surat kepadanya, yang berisi, “Nasihatilah aku 
dengan singkat'. Sufyan kemudian menulis surat balasan untuknya, 
yang berisi, 'Bismillaahirrahmaanirrahiim. Semoga Allah menjaga 
kami dan juga engkau dari semua keburukan. Wahai saudaraku, 
sungguh, kesusahan dunia itu tiada berakhir, kebahagiaannya tak 
kekal, dan memikirkannya tiada henti. Maka beramallah untuk 
kebaikan dirimu agar engkau selamat, dan jangan menunda-nunda 
sehingga engkau binasa. Wassalam .” 


LAN 3 KE OM Ag ds SN My 


33 Add Gi ea bhs 33 IRI is 


- 


3 IS ln BN IL OS :JG eka 


502 


Hilyatul Auliya 


2 o 
PAN 3 Se PEP aa . Nop Z Pn ang .. 0 
As Anna odsG “9 Ha Y (aa Tr) 


NO 
& 


9389. Abu Amr Abdullah bin Muhammad bin Abdullah 
Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad 
Al Baghawi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Imran Al 
Akhnasi menceritakan kepada kami, Al Walid bin Uagbah 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri biasa 
memandangi mushhaf dengan lama. Ketika dia tidak 
memandanginya, dia pun mengambilnya, kemudian mendekapnya 


LA 1G ALA JT SA eng Sa JG deli 


4 Dota 2 gA 
ea 9 ala Kp Nee 
-. p' 


9390. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ja'far Al Jammal menceritakan kepada kami, 
Ya'gub Ad-Dasytaki menceritakan kepada kami, Al Himmani 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku pernah bertanya 
kepada Ats-Tsauri tentang siapakah keluarga Muhammad. Dia 
kemudian menjawab, “Umat Muhammad $&'.” 


503 


Hilyatul Auliya' 


£ 13 


2 are kera Es BS Olah 33 
On EK JG sikatan 23 25 ea W Kara AS LN 
2d SORA) Tp ea 


9391. Ayahku dan Muhammad bin Ahmad bin Aban 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ahmad bin 
Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin 
Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Hatim menceritakan 
kepada kami, Isa bin Yunus Ar-Ramli menceritakan kepada kami, 
Muammal bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Ditutupinya aib itu 
merupakan bagian dari perlindungan (Allah) .” 


2 5 


PI 3 KE GAS UI GAS -AYAN 

BAR ES AG AE IA A2 Kis hg 

TO 3 Aa Oku J8 36 EN AS 
Side SU 3 


9392. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ahmad bin Yazid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdul 


504 


Hilyatul Auliya 


Wahhab menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdil A'la 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, Seandainya aku sampaikan tentang orang yang memiliki 
tanggungan bahwa dia telah kufur, maka aku tidak keliru'.” 


- 


23 s- NT au PN aa e J5 —AYAr 


Ao 


ai 3 AB Ig Gis Ta 3 IA Gis 
WEI LAN Ih Ce Ok Lag JB 


Nya 3 3 KASI 


9393. Abu Al Husain Muhammad bin Muhammad bin 
Ubaidullah Al Jurjani menceritakan kepada kami, Al Husain bin Ali 
bin Nashr menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sayyar 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Basyir menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Dunia itu sebagian besarnya adalah hal terburuk darinya, 
di mata orang yang melihatnya.” 


(KAI 3 GAB AE 33 MAA Sis —arat 
alam Pe Aa dara Ne 5 25 hana Gas 


IE cash IP JE 3 AS ES LAI 


505 


Hilyatul Auliya” 


CS ET 333 ale J35 32 Login Oia As 


9394. Muhammad bin Abdurrahman bin Al Fadhl 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ammar At-Tustari 
menceritakan kepada kami, Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan 
kepada kami, Daud bin Yahya bin Yaman menceritakan kepada 
kami dari ayahnya, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri ditanya tentang 
seseorang yang mempunyai utang, apakah orang itu boleh makan 
daging? Dia menjawab, “Tidak boleh'.” 


kaka aa 
5 SA Gis dip ME 3 tali) 


“ 


os 


AS ep LN era —9Y40 


1 0 KUTA 4 Sa GA yo 115 119, 40. 
CAS JB «3 Wi a48 25 3 AS « . 

“id Ta ea SG Es yan 

ana 4 4, Te e 4 & Pd A 7 

Ea »dar3 ag Aa "Jar3 Pa Pn tai 
B0 13 2 

Ea AI ia 2 “5 Ana) Lu: ma 

9395. Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepada 

kami, Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada 

kami, Al Hasan bin Manshur menceritakan kepada kami, Ali bin 


Muhammad Ath-Thanafisi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar saudaraku, Al Hasan, berkata: Aku mendengar 


506 


Hilyatul Auliya" 


Ya'la berkata: Aku mendengar Sufyan berkata, “Tidaklah 
seseorang diberikan secuil dunia, melainkan dikatakan padanya, 
“Ambillah dunia itu berikut kesedihan yang setara dengannya'.” 


lal ia 3 GL 3 AKI Es —apan 
Lay aA Jl TA Mara Na EL NA KE 
Sr juara J6 JG ala & SL (( 


GA 
9396. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Muhammad bin Al Harits menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abi Al Hawari menceritakan kepada kami, Ishag bin 
Khalaf menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 
pernah berkata kepada seorang pemuda yang mendampinginya, 
“Apakah engkau ingin merasa benar-benar takut kepada Allah? 
Dia menjawab, Ya'. Sufyan berkata, “Engkau itu bodoh. Sebab, 
seandainya engkau benar-benar merasa takut kepada-Nya, niscaya 
engkau akan melaksanakan berbagai kewajiban.” 


MAA Gas Gan SA GAS —AYAV 
CNN 3 KN SS LM 3 A3 3 


Hilyatul Auliya" 


AE, 2 GB. 1 LS aa. Tua 3 
SEN Bl dai ea Ot LAS IE J3 


9397. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Muhammad bin Al Harits menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abi Al Hawari menceritakan kepada kami, Abu Ishmah 
Yahya bin Ishmah menceritakan kepada kami, Hammad bin Dalil 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Sesungguhnya aku memohon kepada Allah 
agar menghilangkan perasaan takut kepada-Nya dari dalam 
diriku.” 


(HA 3 YAI A6 33 A48 Wis —araAA 


HA Dl KE SAS de C3 Gis 
« ap 2 —ei JI 


4 Kor Oo” Kena o 
YP 10 kan YTB LAS 18 aga 
- AI bei Si 


9398. Muhammad bin Abdurrahman bin Al Fadhl 
menceritakan kepada kami, Zakariya As-Saji menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Syabbuwaih menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar @utaibah bin Sa'id berkata, 
“Seandainya bukan karena sufyan Ats-Tsauri, niscaya sifat wara 
sudah tak ada.” 


508 


Hilyatul Auliya" 


Pi Agak 2 aka Bg esa 


9399. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaid bin Muhammad Al 
Warrag menceritakan kepadaku, dia berkata: Bisyr bin Al Harits 
berkata kepadaku, “Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada Bakr Al 
Abid, “Wahai Bakr, ambillah dunia untuk tubuhmu, dan akhirat 
untuk hatimu'.” Abu Nadhr Bisyr menjelaskan, “Maksudnya, 
(ambillah dunia) untuk tubuhmu, yang engkau perlukan dari dunia 
itu. Sedangkan (ambillah akhirat) untuk hatimu, maksudnya 
sibukkanlah hatimu dengan mengingat akhirat.” 


Ka ' IA Gas Jl Gas 4. 


AE as 3 jl Gis 


pg. 


509 


Hilyatul Auliya" 


Ip AL Ea Si al Ie Gis 
S3 Ule3 MSM ge BI A3 AKU Ula 
YUI Uap UI Ill MEI AK 


9400. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ubaid 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'id menceritakan 
kepada kami, Abdul Aziz Al @urasyi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Sufyan berkata, “Besikaplah zuhud, 
niscaya Allah akan memperlihatkan aurat (cela) dunia padamu. 
Bersikaplah wara, niscaya Allah akan meringankan hisabmu. 
Tinggalkanlah hal-hal yang kau ragu, untuk mengambil hal-hal 
yang kau tak ragu. Hilangkanlah keraguan dengan keyakinan, 
niscaya agamamu akan selamat.” 


KE HA GAS gl Bis -ataA 
nd o aA 18, os o 2 s LO, 
Ola ep (SA Is Cp X ri wa 


510 


Hilyatul Auliya 


9401. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ubaid 
. menceritakan kepada kami, Muhammad bin Imran Adh-Dhabbi 
menceritakan kepadaku, Al Husain bin Abdullah menceritakan 
kepada kami dari Sufyan, dia berkata, “Jika kalian tidak 
meninggalkan dunia karena mendambakan akhirat, maka 
tinggalkanlah dunia karena takut kalau-kalau sumber kebaikan dan 
keberkahan sebagian dari kalian berada di sana.” 


“0 4. 2x 2 0G oL 27 - o 7 cd 4 20 11 
Sis Se JII as Da5 Ol Gal Il 20th 


9402. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad 
menceritakan kepada kami, Abu Bakr menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, dia berkata, 
Salamah bin Ghifar berkata: Sufyan berkata, “Jika engkau ingin 
tahu bagaimana nilai dunia, maka perhatikanlah di tangan siapa 
dia berada!” 


' 
o- 10 
. 


BIS Ml KE AMI Gis —at.y 


2, 4 9, “9, KP, Pn Lag 3g 
Cara AS LB US cal Gaal 1 IP 


“ 


ASIAN he Ioi dag Dan bag IG 


511 


Hilyatul Auliya'" 


2 


P 3 Ae P Dana, 3x 2. z Oi 4 
GAS Lapas Ae ASI IG dlgia LES 
-? : of 


9403. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag As-Sarraj menceritakan kepada kami, 
Hannad menceritakan kepada kami, @abishah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Sebaik-baik dunia adalah yang bermanfaat bagi kalian, 
sepanjang kalian tidak mendapatkan musibah darinya. Tapi jika 
kalian mendapatkan musibah darinya, maka sebaik-baik dunia 
adalah yang keluar dari kepemilikan tangan kalian.” 


$) 19 


KS Ml XS 33 al Kas —a4. 4 


| “9.8 4 - A4 An Pn, 
ha Gp al na Lae ae JG lan 13 Aa 


cd ? . Oo Tag A4. La Pe 
Oam S3 Sa OS dang « Ku 


GEA BBI SE aan go ebi LB 


ed "5 


2 4 5 A1 Re 

Ba ea 0 ba 3G daa Ana A 

9404. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag As-Sarraj menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Ubaidullah bin Sa'id berkata: Aku 


mendengar Usamah berkata, “Orang yang penah melihat Sufyan 
Ats-Tsauri tentu melihatnya seakan berada di atas perahu dan 


512 


Hilyatul Auliya 


takut tenggelam. Sebagian besar yang diucapkannya hanyalah 
ungkapan, Ya Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah'!” 


pad Gis sad SF Sis —at.o 


Pa 


LA J6 Gan 3 ea Naa AS 3 


« 


.9”3 2 ago 3 2 TAMBU d 
Jala Jas Cal Okita CAT s J1 2 


9405. Abu Bakr Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Mabishah berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata 
seperti sebelumnya.” 


o- 10 


DAS Cl xs 13 Zalal Kab —981 
Se SA HA PU 


PA G3 | Kd tag LI BL) 33 AK 


4 


LAN 1G cinta 1g Kg AI SAS daa 
7 aa «3 Opa teh 2 Ika Ula, P3 -Oska dag On 


BK ol 
13 & 


9406. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abu Bakar bin Abi An-Nadhr berkata: Abu An- 
Nadhr menceritakan kepadaku dari Al Asyja'i, dia berkata: Aku 


513 


Hilyatul Auliya 


mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Para gari di zaman kita ini 
rakus. Mereka tidak memiliki ketakwaan kepada Allah.” 


o- s0 


teka cl IS Ep pl Gas —A4.V 


Pd - PTP 


IK 3 IL Lag LE Bel 33 IA 


Sr) Oka d " 3g sem Ch ya 


dia KP ok 


9407. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Muhammad bin Rafi' berkata: Suatu hari, 
Abdurrazzag ditanya, “Pernahkah Sufyan Ats-Tsauri bermaksiat?” 
Abdurrazzag menjawab, “Aku tidak tahu. Hanya saja, suatu hari 
dia pernah berkata: Manshur menceritakan kepada kami dari 
Manshur, dari Ibrahim, dari Algamah, dari Abdullah. “Bawalah 
kemari seorang maula (mantan budak).” 


un IE SAS ekanbil SAS ALA 
Ke Lag ai SE . 3 3 lag 
Me Na 19 OK Pa 2 sks Hey) 


514 


tnlyan Auliya 


. o 16 
. 


lis JG Asale !E mala Gs Ioraih WAS 
Ca Je 2 LE 


9408. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Muhammad bin Sahl bin Askar berkata: Aku mendengar 
Abdurrazzag berkata: Sufyan dan para sahabatnya berkumpul, lalu 
Sufyan berkata, “Manshur menceritakan kepada kami dari Ibrahim 
dari Algamah, kemudian dia berkata, “Kemuliaan ini berada di atas 
kursi.” 


- #. « #. « AG, 2 & 2 6, 
Ola CAK JB Canann 5IS Sad A3 5 


4 


2 BII bag MA SI 


s 


- 
N 
2 
tag 
NX 
, 
. 
oo o 
N 
$N 
“ 
— 
t 
SKIN 


Kan Kis anita (A2UaN Sue 33 
Pad Pd "ob, - rd tp) 


9409. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, Hannad bin As-Sari menceritakan 
kepada kami, @abishah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “ Gira 'ah tidak akan 
baik kecuali dengan sikap zuhud. Buat irilah orang-orang yang 
masih hidup, dengan sesuatu yang membuat iri orang-orang yang 
sudah wafat. Cintailah orang lain berdasarkan amalannya. Merasa 


515 


Hilyatul Auliya" 


hinalah ketika melakukan ketaatan dan merasa banyak maksiatlah 
ketika melakukan kemaksiatan.” 


“1,6 


LE sada NA ntah WS -9s1. 

Kena A3 IP Gis KP 3 KE MI AE han 
JG can 3 opa PAI Ip las Cas 
S3 SA me 9 Ti Ih ae 


# 4 at BD z z 
IIS chan G SEP ala KAS CA aa 
5 f o m0, 
MUAL” 
9410. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ubaid 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, dia berkata, “Ketika aku bersama 
Sufyan Ats-Tsauri di Masjidil Haram, dia menumpuk kerikil, 
kemudian duduk di atasnya. Setelah itu, dia berkata (padaku), 
“Wahai Ibrahim, ini lebih baik daripada tempat peraduan mereka'.” 


516 


Hilyatul Auliya” 


LA ag buka JG JG Ss ap AN Ae 


9411. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakr bin Abi Ashim menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, "Aku tak mengeluarkan uang sepeser pun untuk 
mendirikan bangunan'.” 


PISAS BE G3 KA AS —ALAY 
Gas GS Pn ana pe Ben 


». . 
“7. 


o os D. Ca 0d 

“3 Sea eh 

9412. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 

Bakr bin Abi Ashim menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Umar 

menceritakan kepada kami, Sufyan —yaitu Ibnu Uyainah— 

menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 

berkata, “Ketika hal ini jatuh ke tangan kami, maka kami ingin 

menemukan seseorang yang disukai, agar kami dapat 
memberikannya kepadanya.” 


517 


Hilyatul Auliya” 
PS Galah 33 IAI SAS ar 


Kera nya De SN en Ea pe 3! 3 » 


.“ 


Kb anda ha bag JB oa GK 
Ga GE St JI al JG Cai Ola an 
SA ey ts 4 AN Ara 


9413. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakr bin Abi Ashim menceritakan kepada kami, Husain Al 
Marwazi menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Jamil 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Fudhail 
bin Iyadh menukil dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, “Seseorang 
pernah memberiku air minum, kemudian air minum itu merusak 
salah satu tulang rusukku.” 


MIGAS Gang 3 KAI Sis are 


SP LAS JB III BIS Pb 13X 


z 


' AA s s 3 PL 14 4 &, Pa TU 
sal ap JAN HN OMA JB 2g 6343 


9414. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Ashim menceritakan kepada kami, Bundar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu 


518 


Hilyatul Auliya" 


Daud berkata, “Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Tidak ada yang 
melindungi agama seseorang kecuali kuburnya .” 
at Si Gis ARI Wis —atro 


- 


Il X6 33 AI KE SIS aan HI GAS Pe 


ang ara Ola Sis & JG 55 e 


so 


Ar ade € 23 2S 33 2 43 pay Aan 
(TEA PN En Pe £ -, ore » o- 7 a 18x 
2S SOE S0 omah dl KE Gl 5 :elas 
MISA KNWAN NA 


9415. Ahmad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Abi Ashim menceritakan kepada kami, Abu Sa'id menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Abdullah bin Al Aswad menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Ketika kami berada di rumah Sufyan 
Ats-Tsauri, tiba-tiba dia datang dengan membawa periuk berisi 
daging dan kuahnya. Lalu dia membubuhi keduanya dengan 
minyak samin. Melihat hal itu, aku berkata, “Wahai Abu Abdullah, 
bukanlah campuran dua hal itu makruh'. Sufyan menjawab, “Dulu 
memang makruh karena serba sulitnya penghidupan.” 


Ode hal 5 AA Bis 8411 
AN K2 Gis Lg PE X2 Kis 


519 


Hilyatul Auliya' 


SG ja SAN 3 Rs aa - 
DN 


9416. Muhammad bin Ibrahim bin Ali menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Jabir Ath-Tharsusi menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Khabig menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin As-Sindi menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Mubarak bin Sa'id menulis surat untuk saudaranya, Sufyan, guna 
mengeluhkan hilangnya penglihatannya. Sufyan lantas menulis 
surat balasan untuknya, “Amma ba'du. Bersikap baiklah terhadap 
keluargamu, dan hendaklah ingat mati selalu ada dalam hatimu. 
Wassalam?” 


K3 GS SAR 25 KB SAS ALAN 


520 


Hilyatul Auliya” 

01. 4 25 2 ap AN TPA , . al 1-17 
R3 DIII SI IE LKS ah SIG Ma 
AI 1 (23 5 CAS Our r- 


9417. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Jabir menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Khabig menceritakan kepada kami, Abdullah bin As-Sindi 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Mubarak menulis surat 
untuk saudaranya, Sufyan, guna mengeluhkan hilangnya 
penglihatannya. Lalu Sufyan menulis surat balasan untuknya, 
'Wahai saudaraku, aku sudah memahami suratmu yang berisi 
keluhanmu tentang Tuhanmu. Ingatlah mati, niscaya hilangnya 
penglihatanmu itu akan terasa ringan bagimu. Wassalam.” 


s 


KE SAS ega 33 ALE SAS —ALAA 


0 - (IKA 2, “10, 2 o o 
Las 1G MI SAS ag Up KS 3 


KI S3 IT Jah II dag 


9418. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muhammad bin Yunus menceritakan kepada 
kami, Usaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Sa'dawaih berkata: Aku mendengar Al Husain bin 
Ja'far berkata, “Aku mendengar Ats-Tsauri berkata, “Sungguh, 


521 


Hilyatul Auliya' 


lebih baik engkau mengangkat tanganmu ke mulut ular besar 
daripada mengangkatnya ke hadapan seseorang yang 
mendapatkan nikmat, yang sedang berusaha mengatasi 


, »” 


kemiskinan'. 


SIS aan 33 LEE SAS —ALNA 


BS LAN SN JG Ea GI SIS can) 
GAS BP IS OA II Ke Ho Suit 
Alas Li ja te Ula Ll 


9419. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Zaid bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ibnu Arafah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Al Mubarak berkata, 
“Sufyan Ats-Tsauri melihat orang-orang berkulit hitam, lalu 
berkata, “Sesungguhnya dosa-dosa yang mereka timpakan kepada 


, ” 


kita itu merupakan dosa-dosa besar'. 


Gas Celah Ga Ae ea AK 
£ 9, 1G- z K3, 2 3 a o 2. 
PBS TK PA SAS LAI 3 5 PAN 
- ar , G Mz Aa Sat 
adl io LSI sesal JG :JG 33 


522 


Hilyatul Auliya" 


salih IL dis 


9420. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Al Mufadhdhal bin Muhammad Al Janadi menceritakan kepada 
kami, Abu Hammah menceritakan kepada kami, Abu @urrah 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ats-Tsauri berkata, 
“Surat itu alat penghubung yang berisi teguran'.” 


Abu Nu'aim berkata, “Demikianlah redaksi yang tertulis 
dalam kitabku. Namun aku pernah mendengar seseorang 
mengatakan, “Surat itu alat penghubung ketika berjauhan.” 


Bb AS il 3 IKA SAS AA 
IK PE KA Bagai S3 33 
3 Ta en) Karan gg ka 25 ra awan g" 


“ 


OP JUS oke 3 3 Ia IA 13 RS 
MAAN SAK ng un 105 Gadis 


9421. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Umar bin Abduwaih Al Hadhrami, @adhi Al Haramain 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ubaid menceritakan 
kepada kami, Raja bin Yusuf As-Sindi menceritakan kepada kami, 
Waki menceritakan kepada kami, dia berkata, “Kami berangkat 
bersama Sufyan Ats-Tsauri pada hari Id. Kemudian Sufyan 


523 


Hilyatul Auliya" 


berkata, “Hal pertama yang kita lakukan hari ini adalah 
menundukan pandangan.” 


SIS Wati 3 ALE SAS -ALYY 
Tea Dea Kara 2 2 53 dok 33 bidik 
UB lagi BAL CAS BGA Bis c9,A 


o 


PI IBU ae sk Gp 3 


AGAN 


9422. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Hamdun Al Juraisyi menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Abi Zaidun menceritakan kepada kami, Al Firyabi 
menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Tak beda keluarnya seorang mukmin 
dari dunia menuju akhirat dengan keluarnya bayi dari perut ibunya, 
tepatnya dari kesusahan itu menuju kelapangan dunia.” 


BISA ai) 3 EA AS ANT 
ai Ea 1d C3 ge Aa RA Ea Tya 
K3 ag AG HAL Ide dk aa 


524 


Hilyatul Auliya 


9423. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Abu Arubah menceritakan kepada kami: Aku mendengar Al 
Musayyib bin Wadhih berkata: Aku mendengar Ibnu Al Mubarak 
berkata, “Sufyan berkata kepadaku, “Janganlah kau mencari 
popularitas. Sebab, tak seorang pun yang pemah aku datangi, 
melainkan melarangku mencari popularitas”. Sufyan melanjutkan, 
“Salah seorang dari mereka mengatakan, karena engkau akan 
menginginkan lebih popular lagi daripada dirimu (saat itu)'.” 


PI 4 0 og 2 z “1,0 

IS AS Sal 3 Gl WAS —AtY£ 
z 

2 £ 2 “1G - 


- Lo 2g A9, GOL 10 
SIS Cu Op IS LoIS CAS Op 


Ia LEY OS dalaal Jl SL daa EA 
aga aa Ig II sa : JS 23 — SAN DG 


2. 


TANI AN 2 8- PN LA Pt Tea 1 
Calossl 1 JB cam GS A8 Okald Elas cal 


Hilyatul Auliya' 


Pa 


Ja EM GI Lb UG Sh sah GI 
BIS BN alas 35 "33 Iis da 


9424. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Utbah menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Yazid menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun Al Ukli 
menceritakan kepada kami, Ali bin Hamzah keponakan Sufyan 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku pernah membawa 
air seni Sufyan kepada seorang biarawan yang tidak pernah keluar 
dari pintu biara. Aku kemudian memperlihatkan air seni Sufyan 
kepada sang biarawan, kemudian sang biarawan berkata, “Ini 
bukanlah air seni orang-orang yang hanif'. Aku menanggapi, 
“Benar, demi Allah, justru pemilik air seni ini lebih utama dari pada 
mereka”. Sang biarawan berkata, “Perkenankan aku ikut 
denganmu untuk menemui pemilik air seni ini”. Setelah kembali 
kepada Sufyan, aku berkata padanya, “Sang biarawan datang 
langsung”. Sufyan berkata, “Persilakan dia masuk!" Maka aku pun 
mempersilakan sang biarawan menemui Sufyan. Sang biarawan 
kemudian mengusap perut sufyan dan menyeka keringatnya, lalu 
keluar. Aku bertanya kepada sang biarawan, “Apa yang kau lihat?" 
Dia menjawab, “Aku kira, di kalangan orang-orang yang hanif 
tidak ada orang seperti orang ini. Orang ini, kesedihannya sudah 
mencabik-cabik limpanya .” 


PaNNN Na Te SI LAS 
Cam Vid el K3 gl Kids —A£Yo 


BIS CA Ke G3 baal WAS Gek Re 


526 


Hilyatul Auliya' 


JB SN 3 Lal SIS BEI R3 Ke 


Ka dna 5 AS Op OI 

9425. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 

Habib bin Nashir Al Muhallabi menceritakan kepada kami, Ibrahim 

bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Affan 

menceritakan kepada kami, Yusuf bin Asbath menceritakan 

kepada kami, dia berkata, “Karena terlalu sering berpikir keras, 
Sufyan sampai kencing darah.” 


Ie Gis Sal Ke BI SAS —axya 


- 


Lip J3 IE LI 33 KS CS AE 3 
Ip SES 3 LA Haha all Gi jha 
AMI IgG 2BI AI OA JB 2G cah IA 


9426. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Ghannam menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Al Mutsanna Al Bazzar menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Bisyr bin Al Harits berkata: Aku mendengar Daud 
bin Yahya bin Yaman meriwayatkan dari ayahnya, ayahnya 
berkata, “Sufyan berkata, “Aku selalu merasa gelisah (karena takut 
kepada Allah), sehingga aku pun kencing darah'.” 


527 


Hilyatul Auliya" 
BE 3 MAS S3 JI SAS —axYV 
AG, 2 GA AB, 6 18, TN 
as aka Op 332 as Tel aa vsUas 
- PL To. Ha Pa a 3 50, , o Sa 
4 
we T- (aa & 29 PL 1 0 - NG - o 
as ae ag G3 Okan Cas J8 cat v: 
AA at Je Y GAN GA ye 
o 8. AB Pa - 0 aa Kru Oo EA 
a oz 8, 
4 jaran Ca YI 4 12279 CAS dad Jp Uag3 
4 Ii . 80 agent 2. A1 2 
Cd ad AA SA as dang DINI 
o A Pi - -X 4Tez sg. | PJ 181 2 - 1 Ka 
ME AI OA Ta lekat UE KG 
2 £ 0 Pra la Kie a11 LK € 
OS Va IS JAS V3 IU 0 ad DES 
(ka Al ka Je APA BA SI yu Ds Ie 
a Pa T To- 2 o - 2 Tt 7 
G3 Renny We WLAN cin Akanla MI JS 


VI CS Ai 33 le Ia Ibas Ai 


528 


Hilyatul Auliya” 

SA Rab 383 IIS Ia KLS GA HA Ah 
Ip AAS IA Dia JM 3S Al Ia LS 
sya AA JUS al AS #3 SP cd 
FN II PAN IA GRI dah 
Ia DEL La Cs da5 al Je Gasa 
YR eta aa 5 ai 


Pe 
w 218, 


deal IR Ia sana 


AI Era SS EL An SE bani 


CA 
o rd 


JT GE Yg Legit JT BEI Ina Sak 
SI lg ea Ja He Y3 Aan 


529 


Hilyatul Auliya 


Lala BSI Ob ceGANNG AEl3 clglkI ily claS 


Aa tra An se 3 ala (3933 A ya 
sil 5 GPS TE) IS dalah Ad 
Pelan semai (RE OLS og bus Yeh 


CE) sak Je 
GE) Jus ai F Ivav aa | an 


SER AS 3 Si NI Bara 


KAS 


Bob an TAI GA GA 


AA AJI toy BA 333 SI Hi ye 
Ig Inai V5 MY pn 1 El Al 6 aan 


3 Oyasall AL OS Y: Jual Depe 


530 


Hilyatul Auliya 
Sak bp Pp anik kaan 
IA YAI GET BI ep ye Il ena 
Maa AN nahan 
TA 2 ab Oli ia ahh TE PAS 
2S SI AG SR AI SA Oh aren Js53 
ca pn as Is 1 ce G3 Ai 3D 
B3 SB JS SAN HS PPA, 2S 
WE ee aig Da IE Je GL U 
BEI IA Ia 3 Ong aa 2 at 
Ida PIL ale anta) s6 ga DI BIL ISL 
se da am at AS AI 
js, (ro eta 1 ky KN 25 5 5 
kel siodig WA aah Aa, urea 


531 


Hilyatul Auliya' 


KIE Ie Lg Jep INN ma LD 


f0. tan” 2 ..e 


| miub MEP KS 


33 cas 


9427. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Atha” 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
Muhammad bin Muslim menceritakan kepada kami, Salamah bin 
Syabib menceritakan kepada kami, Mubarak Abu Hammad maula 
Ibrahim bin Salim menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri membaca kepada Ali bin Al Hasan 
As-Sulami, “Wahai saudaraku, janganlah engkau merasa iri 
terhadap orang-orang yang biasa memperturutkan hawa nafsunya, 
karena mereka bisa mengumbar hawa nafsunya dan bergelimang 
dalam kesenangan. Sebab di hadapan mereka ada suatu hari 
dimana telapak kaki akan tergelincir, tubuh akan menggigil, rona 
muka akan berubah, berdiri dalam waktu yang sangat lama, hisab 
akan berjalan dengan sangat ketat, dan hati akan terbang 
melayang tak menentu. Hingga ketika nyawa sudah sampai ke 
kerongkongan, barulah mereka merasa menyesal karena telah 
memperturutkan syahwatnya. Jadikanlah ladang usahamu sebagai 


532 


Hilyatul Auliya 


hal yang bermanfaat bagimu, dan jangan jadikan itu sebagai hal 
yang menyulitkanmu. Karena orang yang mendermakan hartanya 
dan mengeluarkan hak Allah yang ada padanya, berarti hartanya 
bermanfaat baginya dan dia akan mendapatkan yang lebih baik 
darinya. Sedangkan orang yang mewariskan hartanya dan menyia- 
nyiakan hak Allah yang ada padanya, berarti hartanya akan 
menjadi bencana baginya pada Hari Kiamat kelak. 


Carilah yang halal dan bergaullah dengan orang-orang yang 
usahanya halal. Makanlah makanan orang yang berusaha dengan 
cara halal. Hendaknya orang yang kau ajak bermusyawarah itu 
adalah orang yang usahanya halal. Sebab sifat wara adalah kontrol . 
agama, sekaligus kesempurnaan urusan akhirat. 


Saudaraku, ketahuilah bahwa tak ada seorang pun yang 
mau menghindarkan diri dari perkara haram kecuali mereka yang 
sayang terhadap daging dan darahnya. Agamamu adalah daging 
dan darahmu. Jauhilah perkara haram dan jangan bergaul dengan 
orang-orang yang usahanya haram. Jangan makan bersama orang- 
orang yang usahanya haram. Jangan tunjukan seseorang pada 
keharaman dan jangan isyaratkan keharaman pada seorang pun, 
sehingga dia akan mengambilnya. Jangan wariskan perkara haram 
pada siapa pun. Nasihatilah semua orang, baik yang shalih 
maupun yang durhaka, agar tidak mengambil yang haram. Jika 
engkau sedikit saja melakukan hal yang terlarang itu, berarti 
engkau telah membantunya. Dan yang memberikan bantuan itu 
adalah sekutu bagi yang dibantu. 


Janganlah engkau berbuat zhalim, dan jangan menjadi 
pihak yang membantu pelaku kezhaliman, atau berteman 
dengannya, tersenyum di depan wajahnya, atau memberikan 
sesuatu kepadanya, sehingga engkau terkategori membantunya. 


533 


Hilyatul Auliya 


Yang memberikan bantuan adalah sekutu bagi yang dibantu. 
Jangan sekali-kali menyalahi orang-orang yang bertakwa, jangan 
berteman dengan orang-orang yang suka berbuat dosa, dan jangan 
bergaul dengan orang-orang yang suka bermaksiat. Hindarilah 
semua perkara haram dan buanglah para pelakunya. Jangan 
sekali-kali menuruti hawa nafsu, karena dari awal sampai akhir, 
hawa nafsu itu adalah kebatilan. Setiap dosa memang bisa ditebus 
dengan bertobat, namun menghindari dosa lebih mudah daripada 
menebus dosa dengan bertobat. Sungguh, Allah memang Maha 
Mengampuni para pelaku maksiat, namun Allah Maha 
Menyayangi, Menyantuni dan Mencintai mereka yang bertobat. 
Berhati-hatilah, jangan sampai kesantunan-Nya terhadapmu 
membuatmu bersikap lancang kepada-Nya dengan melakukan 
maksiat. Sebab Allah tidak meridhai para nabi-Nya melakukan 
kemaksiatan, keharaman, dan kezaliman. Allah & berfirman, 
“Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan 
kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan' (@s. Al Mu' minuun (23): 51) 


Lalu, Allah & berfirman kepada orang-orang mukmin, 
"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik. (@s. Al Bagarah (2): 267) 


Setelah itu, Allah mengeluarkan perintah yang bersifat 
global, “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan 
baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah syetan. Sungguh, syetan itu musuh yang nyata 
bagimu' (Os. Al Bagarah (2): 168) 


Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa Allah tidak meridhai 
perkara haram bagi para nabi-Nya, orang-orang mukmin, bahkan 
orang-orang kafir sekalipun. Jangan sepelekan dosa kecil, tapi 


534 


Hilyatul Auliya" 


lihatlah siapa yang telah kau tentang dengan dosa kecil itu. Engkau 
telah menentang Tuhan yang Maha Agung, yang mungkin saja 
menjatuhkan hukuman terhadap dosa kecil namun mengampuni 
dosa besar. Orang yang paling cerdas adalah orang yang masuk 
surga gara-gara sebuah dosa yang pernah dilakukannya, lalu dosa 
itu selalu hadir di pelupuk matanya, kemudian dia senantiasa 
mawas diri agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan tersebut, hingga 
dia meninggalkan alam dunia dan masuk surga. Sedangkan orang 
yang paling bodoh adalah orang yang masuk neraka gara-gara 
kebaikan yang pernah dilakukannya, lalu kebaikan itu selalu hadir 
di pelupuk matanya, kemudian setelah teringat kepadanya dan 
mengharapkan pahalanya serta menyepelekan berbagai dosa, 
hingga meninggalkan alam dunia dan masuk neraka. 


Saudaraku, jadilah orang yang cerdas dan selalu waspada 
atas sesuatu yang telah hilang dan pergi darimu. Sebab, engkau 
tak tahu apa yang akan dilakukan Tuhanmu terhadapmu terkait 
sesuatu itu, dan terkait umurmu yang masih tersisa, engkau juga 
tidak tahu apa yang akan terjadi padamu di sisa umurmu itu. Nabi 
Ibrahim selalu bersikap khawatir atas dirinya, sehingga dia pun 
meminta kepada Tuhannya, “Dan jauhkanlah aku beserta anak 
cucuku agar tidak menyembah berhala” (@s. Ibrahim (14): 35) 


Nabi Yusuf g& juga meminta, “Wafatkanlah aku dalam 
keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang shalih” 
(Os. Yusuf (12): 101) 

Nabi Musa #2 juga meminta, “Ya Tuhanku! Demi nikmat 
yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan 
menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa” (@s. Al 
@ashshash (28): 17) 


535 


Hilyatul Auliya 


Nabi Syu'aib ga juga meminta, "Dan tidaklah pantas kami 
kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki: 
(Os. Al A'raaf (7): 89) 

Para nabi tersebut merasa khawatir atas dirinya. Sementara 


seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari 
bahaya lidah dan tangannya.” 


EYE Cl KS 33 SEE GAS -ALYA 

" . Us o- 0» o- o aa. 3, 
Pane ak eebe AAN 
SIB LGA AS cosAta oi Ide Ip ALE Gis 


P- Pa 
» .. Pa Ta 


ABI LDU KEL Geni 3 bni IL Gas 


Ke 595 ohE Ale KRI YG Ke S3 
Elntog Ag Inah ONiny beshy ANE 
AN EL OS abadi II OSULS Ia IKA 
BG cela Gal 5 Il KASI Uh Ana 34 


A 4 


BEE 1 JI aa SE S5 AL Uang II 


536 


Hilyatul Auliya 


@. 


ita s 


9428. Muhammad bin Ubaidullah menceritakan kepada 
kami dengan cara im/a', Muhammad bin Abdullah bin Abdussalam 
Makhul menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin 
Maimun menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri berkunjung ke Baitul 
Magdis dan menetap (di sana) selama tiga hari. Dia melaksanakan 
shalat di Bab Ar-Rahmah dan di Mihrab Daud. Dia bahkan sempat 
berjaga di Asgalan selama empat puluh hari. Aku juga 
mendampingi Sufyan dari Asgalan menuju Madinah. Selama dalam 
perjalanan, dia mengeluarkan uang belanja dan kami pun 
mengeluarkan uang belanja, sehingga kami berurunan. Dia lantas 
menyerahkan uang tersebut kepada seseorang yang bertugas 
untuk memberi kami makan. Apabila kami sudah membuka 
hidangan untuk kami, Sufyan tak pernah menolak siapa pun yang 
meminta makan padanya, tapi dia justru memberikan semua 
makanan itu kepada orang itu, hingga tak tersisa sedikit pun. Oleh 
karena itulah, apabila salah seorang dari kami melihat Sufyan akan 
melakukan hal itu, maka dia segera mengambil rotinya kemudian 
menyingkir dan memakannya.” 


PN LP Pari —. 
31 IL | Kc 1 ba —9xyaA 
ba z 
o- 30 Ao 9, o.. 10 3G aa Kn 
IS Op KA AS « Pp LS IS kan 


537 


Hilyatul Auliya" 
4 £ GG, 08 TA Oo. 1s 2 0» 

us "da3 TE Oka IK JG ag CU al! 
SEA IEag Ol eh DS EK OLI ih 


9429. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Abu Hushain menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al 
Husain menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin 
Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Kami tak pernah melihat sesuatu yang 
paling baik bagi manusia selain masuk ke dalam lubang (kubur)'.” 


A Cie ctaalai S3 jf Cie —aty. 


IS BALA Ogah CA GAS aka ceng 
SE Tie AU 


9430. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Abu Hushain menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Menurut kami, manusia adalah orang-orang 
mukmin dan muslim. Namun kami tak tahu bagaimana mereka di 


sisi Allah &.” 


538 


Hilyatul Auliya" 


JA op GAM K6 3 KA Gis Ata 


. 
Ka £ Y 


SEE gl Al AS Gis denda KP Gis 


AN Sie CB ALI, Naa 3 api 


Pa 


33 Hal 32 IE nyai YG 


9431. Muhammad bin Abdurrahman bin Al Fadhl 
menceritakan kepada kami, Muhammad Al Janadi menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Abi Ghassan menceritakan kepada 
kami, Waki' menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku pernah 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Manusia di sisi kami adalah 
orang-orang mukmin dalam hal pernikahan, talak dan hukum. 
Adapun di sisi Allah, kami tidak tahu (bagaimana status mereka). 
Sebab, kita adalah orang-orang yang berdosa'.” 


oa Pl Sis dal is —AtyY 


N ox 


S5 LAS 1IE ci PB KE IAI Kis 
Yagl53 Self AR LAS 3 10 SI Ja 
UD El sh IE KAA 16 
Ta JS dya Y WAS SE aa 


539 


Hilyatul Auliya" 


9432. Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, Abu Al 
Hushain menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin 
Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar 
seseorang berkata kepada Sufyan, “Ada seseorang yang tidak 
percaya takdir, apakah aku boleh shalat bermakmum padanya? 
Sufyan menjawab, “Jangan kalian majukan dia untuk menjadi 
imam'. Orang itu berkata, “Dia adalah imam di kampungnya, 
dimana tak ada lagi imam selain dia'. Namun Sufyan berkata 
dengan suara yang keras, “Jangan kalian majukan dia untuk 
menjadi imam! Jangan kalian majukan dia untuk menjadi imam'!” 


TE 


is AN 3 ok Gas —4xrY 


2 
b 8 9 


Aan GA AG gl JS AG 
Eau Saka Tera ip & CI -JG CEK 
Aa LE YAI ia OB 


9433. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Aku mendengar Yahya bin Yaman berkata: Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Bid'ah itu tak bisa ditebus dengan 
bertobat darinya.” 


540 


Hilyatul Auliya' 


9434. Al @adhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali bin Al Jarud 
menceritakan kepada kami, Abu Sa'id menceritakan kepada kami, 
Ibnu Yaman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Bid'ah itu lebih disukai 
iblis daripada kemaksiatan. Karena kemaksiatan bisa ditebus 
dengan bertobat darinya, sedangkan bid'ah tidak bisa ditebus 
dengan bertobat darinya.” 


Jala Gis KAT 33 Ona Sis —atro 
ea D3 PI Gis Te) pe 3 


9435. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Khalaf bin Amr Al Ukbari menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Ar-Rabi' Al Birzani menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Yaman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 


541 


Hilyatul Auliya” 


Sufyan berkata, “Siapa yang memang telinganya untuk 
mendengarkan pelaku bid' ah, berarti dia telah keluar dari 
perlindungan Allah &.” 


Pa 
0 3g 3 G xG 


na aa ira cal Bas —94ya 


10 PT Ce AP Go LI 20 ypo UP, LG, .-8, 
or ea Uas Cagalah Gp PPSM SAS GAiA 


Pa 


S5 BP JB BAL 33 BKI Lis Gea 
3 AA J3 Ij bS SG Ou sah yaa 
JA Hadi JA 33 Jp Sai 


9436. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Yahya bin Mandah menceritakan kepada kami, Al Hudzail bin 
Muawiyah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, An-Nu'man menceritakan kepada 
kami dari Sufyan, dia berkata, “Apabila seseorang yang telah 
meninggal dunia disebutkan, maka jangan perhatikan perkataan 
masyarakat umum (terkait dengannya), akan tetapi perhatikanlah 
perkataan orang yang berilmu dan berakal sehat.” 


Pa Gis "YG an SIS 
OS £ In yo Ke DA Fi was cair 


542 


Hilyatul Auliya' 

Ie una Lt 0. Bon LS Ag 111 
TES SP sa 3 Gl Okas OS :Ju 
an II J3 Il Kn) Ta Seal 
9437. Abdurrahman bin Muhammad bin Siyah Al Mudzakir 

dan Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Abu Yahya Ar-Razi menceritakan kepada kami, Abu Al 
Khazraj menceritakan kepada kami, Amr bin Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri adalah sebaik-baik 
pemberi obat. Apabila dia masuk Bashrah, dia menyebutkan 


berbagai keutamaan Ali. Namun apabila dia masuk Kufah, dia 
menyebutkan berbagai keutamaan Utsman.” 


pd Gis Sell & Ff Sis -aeyA 


Was ra AA Sa 5 
# 


BIL CSI le IG BE AI 3 


Aa Sl aa 836 


9438. Abu Bakr Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ash- 
Shabbah menceritakan kepada kami, Abu Taubah menceritakan 
kepada kami dari Atha' bin Muslim, dia berkata, “Sufyan pernah 


543 


Hilyatul Auliya" 


berkata padaku, “Apabila aku berada di Syam, aku menyebutkan 
berbagai keutamaan Ali. Namun apabila aku berada di Kufah, aku 
menyebutkan berbagai keutamaan Abu Bakar dan Umar.” 


P “18, og EN & As 
HIS Was dal FI Bis —atya 
“J6 2 | Ta “83 ia Pi KE oo 40 

: : : T f a 0 o- 4 o 
Ira Ulat la 5 "Jaa Na Sp - PI, se & 


og 


2 4 
- “ Bhd... TC 13 @-A .8 4 “3 
SAE GS KUA NAS MAS mel Sis 


Asas A3 DEV GI EA SUS Ah Gh3 
4 “ PA 
ME ME oykop Ta WS akh Sia 


6 PN G 

dag ala Ri Ie 

9439. Abu Bakr Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Khalaf bin Amr Al Ukbari menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Syu'aib bin Harb berkata, “Orang-orang menyebutkan 
keutamaan Sufyan Ats-Tsauri di hadapan Ashim bin Muhammad. 
Mereka menyebutkan berbagai keutamaannya hingga melebihi 
lima belas keutamaan. Ashim kemudian berkata, “Apakah kalian 
sudah selesai menyebutkannya? Sungguh, aku mengetahui sebuah 
keutamaan pada diri Sufyan, yang lebih baik daripada semua 


keutamaan ini, yaitu bersih hatinya terhadap para sahabat 
Muhammad &'.” 


544 


Hilyatul Auliya" 


a07 “4 - Kn, an an o 4 1 3 
IE aye 21 IA SAT Gis YG IRI 33 Sada 


o- “19, NN OA 6, 3 $ 
SA wa cOlasa AS “Dal 


. 


Ge: 
Ti 


Us Ol KET AU sOMALI US J6 


3st Y apaan aa . Kai 


zZ 


4 


: gih 2 2 Ai TS Ve Ta 3 Ae 


9440. Ahmad bin Ja'far bin Salm dan Sulaiman bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ahmad bin Ali Al 
Abbar menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Marwan menceritakan kepada kami, Hamzah Ats- 
Tsagafi menceritakan kepada kami, dia berkata, “Seorang lelaki 
berkata kepada Sufyan, “Aku tidak mengklaim bahwa Ali lebih baik 
daripada Abu Bakar dan Umar. Hanya saja, aku mendapati pada 
pribadi Ali hal-hal yang tidak aku temukan pada pribadi Abu Bakar 
dan Umar'. Mendengar perkataan seperti itu, Sufyan berkata, 
“Engkau orang yang kurang (waras) .” 


A1 Kas sos 3 KAT Kis —agan 
IE ap 3 LAN GIS ee 3 AK 
Seks Ek :daks cedh AI Ig Lag 


- 
.. 


545 


Hilyatul Auliya” 
SEE Iii 3 GB 


A3 ahh ol HE NS 4 B3 Nia :JE 


9441. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abi Ashim menceritakan kepada kami, Al Musayyib bin 
Wadhih menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Abdul Wahhab bin Al Halabi berkata, “Aku berkata kepada Sufyan 
Ats-Tsauri, ketika kami thawaf mengelilingi Ka'bah tentang 
seseorang yang mencintai Abu Bakar dan Umar, tapi dia memiliki 
rasa cinta terhadap Ali yang lebih besar daripada terhadap 
keduanya? Sufyan kemudian menjawab, “Orang ini sakit, sehingga 
harus diberi obat'.” 


546 


Hilyatul Auliya' 


9442. Ahmad bin Ja'far bin Salm dan Sulaiman bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ahmad bin Ali Al 
Abbar menceritakan kepada kami, Abu Ghassan menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, 
saat dia lanjut usia dan sedang melaksanakan ibadah haji, dia 
berkata, “Aku bertanya kepada Sufyan, apakah aku boleh 
bermakmum kepada orang yang mengatakan bahwa iman adalah 
ucapan tanpa perbuatan? Sufyan menjawab, “Tidak boleh, dan tak 


, ” 


ada kehormatan baginya'. 
ad “19, -0 7 o 4 PNY “19, 

IIS AS SA 33 OL AS ALL 

teh Mo aa 13 AS Si or nas 23 

Ona s1 Upi3 Ca JP Ie Gi 

Cai Okat LAS 1JG cekatan 33 AP Was 

“ “7 2. 822, AA Lt 4 25 

Id kas SIS Ol Anni Unta 2 gag 


9443. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ali Al Ahmar menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Firas Abu Hurairah menceritakan kepada kami, 
Muammal bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Kelompok Syi'ah telah 
menghalangi kami untuk menyebutkan berbagai keutamaan Ali.” 


8. 16, “7 o “ot 0, 
P5 AS AA Op Ulah UoaS —9 tt 


547 


Hilyatul Auliya” 


T A- Pa oo 1 a M4 Te Id 1 
SEE BIS GA das ai ON LS 
CuBYiG Gaprleh coil AA 15, NG 


1 


JB ja AL Y JI A29 


9444. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Hafsh bin Umar bin Ash-Shabbah Ar-Raggi menceritakan kepada 
kami, @abishah bin Ugbah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Siapa saja 
yang mendahulukan Ali atas Abu Bakr dan Umar, berarti dia telah 
melecehkan kaum Muhajirin dan Anshar. Aku juga khawatir 
amalnya tidak berguna baginya karena hal itu.” 


EN 


“1,9 Pa 0 4 OT “169, 

SM AS Ka Ep Oleaaln US —9x40 

JG IE 33 25 aa (His Copa IN aa 
&5 T Pa o . “ 1 - - 
aa Oka Ea Saka Tea & 6 
Ula 3 A3 Pa KM UE Aa 
2 4 o 04 £ - P “ “ - 
au Dn ai de ads S3 
9445. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Al Jahm As-Samuri menceritakan 
kepada kami, Al Jarrah bin Makhlad menceritakan kepada kami, 


dia berkata: Aku mendengar Abu Bakar Al Hanafi berkata: Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Siapa saja yang 


: 


| cak 


548 


Hilyatul Auliya" 


mendahulukan Ali atas Abu Bakar dan Umar, berarti dia telah 
melecehkan keduanya, juga Ali sendiri, serta semua manusia 
lainnya.” 


SAS 3S Uda 25 OR GIA 

Ie Up Ji gp das Oh LAN IE LS 

SA al 3 tag as KJ 
KTA 


9446. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada kami, 
Ugbah bin Mukram menceritakan kepada kami, Waki' 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan 
berkata, “Siapa saja yang mengutamakan Ali atas Abu Bakr dan 
Umar serta yang lainnya, berarti dia sudah melecehkan kaum 
Muhajirin dan Anshar .” 


- 
PN P, LB 


SAT Gis SAT 33 San ix -axtv 


Pa 
s 


ES IE ola FI SSS EN sda 33 


- 4 2. ai pd o Sa 0 o 
0 FS dya ISU "JG Oka GP Ot G3 
AA Ih LG ara 


549 


Hilyatul Auliya” 


9447. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Abu Hisyam 
Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, Yahya bin Yaman 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dia berkata, “Kami 
berpegang kepada perkataan Umar dalam kebersamaan, dan kami 
berpegang kepada perkataan puteranya dalam hal perpecahan.” 


SKA LE SAS cal SAS ALA 


3 s4 Pi Ati Oo PI & ana an 
ega AU Pagi AS Cc al AS was « 


- 


KE AE 33 JUS SIS ASIN 33 KAI Gis 
T ke 0. 4 . Ae ' Sio | - 95 o- aura 
SL LAS 1 Iai3 SI ap AI aa bag 6 


22x PN RAIN 82 39 01 Ul. aa 
Gas las dy dal Ss dang "dara C3 
f 


G5 gb SE SEN SA ha 


9448. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ahmad bin Yazid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdil 
Wahhab Al Khawarizmi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al 
Ahjam menceritakan kepada kami, Ammar bin Abdil Jabbar 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar 
Abdullah bin Al Mubarak berkata, "Aku mendengar Sufyan Ats- 
Tsauri berkata, “Kelompok Jahmiyah itu kelompok orang-orang 
kafir. Demikian pula dengan kelompok @adariyah'. Aku bertanya 


550 


Hilyatul Auliya' 


kepada Abdullah bin Al Mubarak, “Bagaimana pendapatmu? 
Abdullah menjawab, “Pendapatku sama dengan perkataan 
Sufyan .” 


Ba EL 13 LAS ii 


Pi alaik Ph 4 2 & 9 0 4.4 
JS 33 Vlog odaas dag Olah Lag 1 
JAN IG lh Lte BL Anta yo 


Oa ab Up Gaes UAN SG :JG «dala 


9449. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abbas bin Hamdan menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Sa'id Al Kindi menceritakan kepada kami, Ismail bin Gutaibah 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Manshur menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan berkata ketika 
seseorang bertanya padanya, “Di depan rumahku ada sebuah 
masjid yang diimami oleh seorang pelaku bid'ah? Sufyan 
menjawab, "Jangan shalat bermakmum padanya”. Orang itu 
berkata lagi, “Malam itu turun hujan, dan aku hanyalah seorang tua 
renta”. Sufyan berkata, “Jangan shalat bermakmum kepadanya .” 


551 


Hilyatul Auliya" 


GA SB, 07 aa K3OB 
KE BIS IA II Pl Gis aro. 


4 5, Pap Or LG 4 
Jas M3 La ae JG Nan 3 KA GAS NG 


BAYI DG 2JB uapit At as ulu al 


cit Ag Ko. 8 Aa 
DWI DE) kaga ta IE 


9450. Al Gadhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ayyub dan Al Hasan bin Ali bin Ziyad 
menceritakan kepada kami (ha ): 


Sulaiman juga menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah Ad- 
Dimasygi menceritakan kepada kami, mereka berkata: Ahmad bin 
Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar 
seseorang berkata kepada Sufyan, Wahai Abu Abdullah, berilah 
aku wasiat!” Sufyan berkata, “Janganlah kau turuti hawa nafsu. 
Janganlah kau bertengkar. Jauhilah penguasa'.” 


PI Gis —ax01 


552 


Hilyatul Auliya 


35 Ilg Y laa UG NE IE MAL el 
BIAN) 1 JG ILY GAY 3 Oles 


9451. Al adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abu Umar bin Ugbah dan Ahmad bin Muhammad bin Mashgalah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al Hasan bin 
Arafah menceritakan kepada kami, Mubarak bin Sa'id 
menceritakan kepadaku dari saudaranya, Sufyan, dia berkata, 
“Orang-orang berkata, “Wahai Abu Abdullah, selalu ada kaum 
yang menanyakan perihal Islam. Sebenarnya, apakah Islam itu?' 
Abu Abdullah menjawab, 'Jika engkau pergi ke pasar, maka 
carilah kuli panggul yang paling rendah derajatnya, kemudian 
tanyalah dia tentang Islam. Jika dia memberitahumu tentang Islam, 
maka itulah Islam.” 


JA Kis IA 33 Oa Ia aa OY 
JB :J6 3 ep IP Gis BAN we 33 


z 
ad 


| Ng AG NAS o- Ai Ma ia - . 


553 


Hilyatl Aliya w 


9452. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Khuza'i menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Katsir menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats- 
Tsauri berkata, “Mungkin saja Allah sangat mencintai seorang 
hamba namun kemudian membencinya. Mungkin juga Allah 
membenci seorang hamba, namun kemudian mencintainya. 
Sungguh, ada seseorang menyembah berhala, namun di sisi Allah 
mungkin saja dia bahagia'.” 

ri 


2 Ge IKI Pi Pari GIS -axor 


“ 


OKE 3 ABIS SAT 33 ju Asa LA 


KS Wil Da JB JB Tana Kara 


2 


abal SY 3 5 ye Sl 8 ag pat Iya 


Pad 


NI KAI mala 1 AI ala sei V3 
23 Ch 2033 calo SY L 


9453. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abu Al Fawaris Abdul Ghaffar bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Utsman menceritakan kepada kami, Al Firyabi 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Ketika mendengar tekanan, kita merasa takut. Ketika 
kita mendengar kelembutan, kita mengharapkannya untuk Ahlul 
“Oiblah. Kita tidak boleh memvonis orang-orang yang sudah 
meninggal dunia dan tidak boleh pula membuat perkiraan bagi 


554 


Hilyatul Auliya' 


orang-orang yang masih hidup. Kita serahkan apa yang tidak 
kita ketahui kepada Yang Maha Mengetahuinya, dan kita 
ragukan pandangan kita karena pandangan mereka.” 


A4 


ra 22 0 
e1 AS » 


| 


Pl Gis —at06 


Bal Das Ookis - A (ae yaa 
» & 5 


ky Ugiles VI IN Sa ed JB COMAL Was 


9454. Al adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abu Al Fawaris Abdul Ghaffar bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Utsman menceritakan kepada kami, Al Firyabi 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, 
dia berkata, “Tak ada kesesatan melainkan ada hiasannya. Maka 
janganlah engkau perlihatkan agamamu kepada orang yang 
membencinya.” 


“- A 
o£ 3 x 


KE SS SA Pl PI KAS -4to0 


- o 9 


Es3AN JB 5 Ada 33 3 Was 


Dl Ie 6 ul 6 C3 


555 


Hilyatul Auliya" 


Oka NA PA Ai WA LAS 
(OA peang daa 
sell Ja Ulas da HA sei AA 


BY ih Ea ve ye VISI, 


9455. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ahmad bin Rasyid menceritakan kepada kami, 
Abu Umair bin An-Nahhas menceritakan kepada kami, Katsir 
bin Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hausyi 
berkata, “Aku berkata kepada Ats-Tsauri, "Wahai Abu Abdullah, 
apakah engkau orang beriman?” Dia menjawab, Insya Allah, 
(jika Allah menghendaki). Aku berkata, “Wahai Abu Abdullah, 
jangan lakukan (jangan katakan demikian)”. Sufyan berkata, 
“Tidakkah engkau mendengar Allah & berfirman, “Tidak ada 
pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan. Perhitungan 
(amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, 
Jika kamu menyadari. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang 
yang beriman”? (@s. Asy-Syw'araa (26): 112-114) Aku berkata, 
'Perumpamaan aku dan engkau adalah seperti dokter dan 
apoteker. Akulah dokternya, sedangkan engkau apotekernya'.” 


Pa “, - Pa o 4 1 ad 2, 
SL GI IE 2 Olaaks Usa 9401 
8 0 Na OK 30 A2 150, . & o. 
KAK ? 4 2 IM (Gal la 
2 d ea s: » wu P Cc 


Hilyatul Aliya 

dai IL IG ia PA 3 

038 SG 1d GE 203 Gg Kar WA 

3E3 Jab Sh Ip SG! Ojak pA3 IA 
In 


Gak Yg dag Y 20gaag AG aka lag "daan 
SL 20aR3 AG YG Ogiaga CL iga GL) 
AN Iis Ogah 


9456. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Sahl bin Ayyub menceritakan kepada kami, Ali bin 
Hujr menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al 
Muammal bin Ismail berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Kita 
berbeda dengan kaum Murjiah dalam tiga hal: kita mengatakan 
bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan, sedangkan 
mereka mengatakan bahwa iman adalah perkataan tanpa 
perbuatan: Kita mengatakan iman itu bisa bertambah dan 
berkurang, sementara mereka mengatakan bahwa iman itu 
hanya bertambah dan tidak berkurang, Kita mengatakan bahwa 
kita adalah orang-orang yang beriman dengan ikrar, sedangkan 


mereka mengatakan, kami orang-orang yang beriman di sisi 
Allah.” 


557 


Hilyatul Auliya” 


o. LA, - o 4 1 ,P , 
Aa WAS cal en OLI oa —90V 


8.0 rupa 4, 10 2.1. “16, ex 10 
TE IA Cent Ta IS Cah Ep 


TA Ga 


9457. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Sahl bin Musa menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib 
menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, dia berkata, “Aku pernah mendengar Sufyan berkata, 
“Tak ada seorang pun yang begitu jauh dari Kitab Allah daripada 
kelompok Murjiah'.” 


: “0 - 27 0 4 ef 19, 
SA UI KA Ep Olah oa —4 LOA 
AAA OM Sp 25 3 AS Ka dea "Is ep 


Fire 


val9 33 ad Are AOA J6 cikal Aa sha ra 
3 £ 


ar daa SG Ie Tapi “5 4565 


PA 


Aa dag AS ARI J3 daa 2g pl 


558 


! 
| 
! 


Hilyatul Auliya" 
An) One AG BA Tb 
SEYL 223 21 SEN case Ia | 1, SireN Et 


9458. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Ali Al Ma'mari menceritakan kepada kami, 
Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Muammal bin 
Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata, “Abdul Aziz bin 
Abi Rawad meninggal dunia, dan aku termasuk orang yang 
mengiringi jenazahnya, hingga diletakkan di Bab Ash-Shafa. 
Orang-orang — kemudian membentuk barisan (untuk 
menshalatkan jenazahnya), lalu datanglah Ats-Tsauri. Maka 
orang-orang pun berkata, 'Ats-Tsauri datang, Ats-Tsauri 
datang,” hingga dia membelah barisan, sementara orang-orang 
terus memandanginya. Dia kemudian melewati jenazah Abdul 
Aziz tersebut, dan tidak menshalatkannya. Itu karena Abdul Aziz 
bin Rawad tertuduh menganut paham Murjiah'.” 


Sha SAS SA 33 DLL GAS —ato4 
. Ng Tg - 10 6. 8 o- 58, LA 410 
JB ES G3 dah IS WAS aa LI 
& 4 BG, 09 Set o - 
IE sigit jl Ora LAS 
a20 : 4 s8 pe n » - AIA .9 
ASI 3 Oa cg 3 Alaih CON 
JII BY Ge 


559 


Hilyatul Auliya" 


9459. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Abdushshamad bin 
Hassan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Kalian harus menetapi apa yang 
ditetapi oleh para pengendara unta itu (para sahabat): kaum 
perempuan berada di rumah dan anak-anak membaca kitab 
(belajar), yakni (menetapi apa yang mereka tetapi) hal 
pengakuan dan amalan.” 


d3, Lo e 4 1 “18, 
KE SAS IAI Ip Oka Gis —axt. 


OS gl If Ona LS EN AN AN Ke 
3g Gaea 5 ajaaa Kenanga Es Ol Kas FAV 


4 


HIgih bai OA LAS 1G GR 3 AI 
PA aa 3 
Yng BA KA GE 


9460. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdirrahim Ad-Dibaji menceritakan kepada kami, Harun bin Abi 
Harun Al Abdi menceritakan kepada kami, Hayyan bin Musa Al 
Marwazi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku pernah 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Siapa saja yang 


560 


Hilyatul Auliya" 


mengaku bahwa gulhuwallahu ahad (Al @ur'an) itu makhluk, 
berarti dia telah kafir terhadap Allah &?.” 


. 


padi Gis SA FI PE Gis AL 
SS 33 btala Wita ena Ula amal 33 
C3 DL Lip JG IG 3 GA Wis 
185 S3 OAT tan JAM Je SA 18) dis 
ass A3 16 135 GS es, GA 
db seng Alika aale YA IG sela 


9461. Al Gadhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Basysyar 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Al Mutawakkil menceritakan kepada 
kami, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
'Apabila seorang mendapatkan sanjungan dari para 
tetangganya, seluruhnya, berarti orang itu adalah orang yang 
buruk”. Orang-orang yang berada di dekat Sufyan bertanya 
padanya, “Bagaimana bisa demikian? Sufyan menjawab, 
"Karena orang itu melihat mereka melakukan berbagai maksiat, 
namun dia tidak mau mengubah mereka, justru malah menemui 
mereka dengan wajah berseri-seri.” 


561 


Hilyatul Auliya' 


BA IA 31 Pa GIS -441Y 


os Pd s £ . 03 8 2 2 
9 hb GEN bah PL Y tr 
ks J3 BS 538 Pa HA (GAY! 
Kp Sis jaring API 


9462. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abu Yahya Abdurrahman bin Muhammad bin Salm 
menceritakan kepada kami, Hannad bin As-Sari menceritakan 
kepada kami, @abishah menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Sufyan berkata, “Penguasaan gira 'ah tidak akan baik kecuali 
dengan sikap zuhud. Bersikap irilah terhadap orang-orang yang 
masih hidup seperti keirian orang-orang yang telah meninggal 
(terhadap yang masih hidup). Cintailah mereka sesuai amal 
perbuatannya. Bersikaplah rendah diri ketika melakukan 
ketaatan dan merasa banyak maksiatlah ketika melakukan 
kemaksiatan .” 


G3 AP, FG, 
sn ema Sain 
Lo. 80 3 9 3, ig - 
Op Ika ye CC 3! 3) In aj 


562 


Hilyatul Auliya' 


oo. ara P Pi a23 e 4 or LP KN Mn 
Lag 1 Pena! AS 3 BULA SAS OK 


Yaa DG ES gala eta OKE 1Iais Dpt 


R94 


. Ada) 


9463. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ahmad bin Yazid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Ma'mar menceritakan kepada kami, Sahl bin Utsman 
menceritakan kepada kami, Asbath bin Muhammad Al Gurasyi 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku pernah 
mendengar Sufyan berkata, “Gira 'ah tidak akan mempunyai 
garam (tak akan sedap rasanya), sebelum diiringi dengan sikap 
zuhud.” 


- 
“j0 


SS SAN PI GAS —4t1 4 
dapa GAS OL  E Eis yna 


.— 24 , Pa 4 o La 
Tanpa CSS Ia JB OS JB Be Gis 
4 NE ad MAPAN 8 AAN ICE PU Da “. 2 
Sayan TSS yag (#jkesl Maa Apa Oa Jkesl 
IN DS ane 3 P3 


9464. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abu Al Fawaris menceritakan kepada kami, Yahya bin Utsman 
menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ada 


563 


Hilyatul Auliya" 


pepatah mengatakan, siapa yang kesendiriannya lebih baik 
daripada ketika berada di tengah khalayak ramai, maka itulah 
keutamaan. Namun siapa yang kesendiriannya lebih buruk 
daripada ketika berada di tengah khalayak ramai, maka itulah 
kezhaliman'.” 


SAS IA P1 Pari GIS —4410 


JB cuka 3 PSI Gis GA 3 2 3 


P 


SL Eko A3 Cek KL 3 ab LAI 


Ye y Al “Ika TA 5 Pa (daa Ya 
Fa ah kak 2 IBAN 4 dig 


87 yg 


- Xi of- Tea 8. KANAN At 
sa EKA ep YA 


9465. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Al Hakam bin Ma'n menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Amr bin Muhammad Al Gurasyi 
berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Aku 
mendapat berita bahwa ada seorang hamba melakukan amalan 
secara tersembunyi, kemudian syetan senantiasa menguntitnya 
hingga berhasil mengalahkannya, sehingga amalan tersebut 
dicatat dilakukan dalam keramaian. Selanjutnya, syetan 


564 


Hilyatul Auliya" 
senantiasa menyertainya, hingga dia senang mendapat pujian, 


sehingga amalan tersebut dihapus dari status dilakukan dalam 
keramaian, dan ditetapkan dalam amalan riya'.” 


Ja UNA 2 Oa KL g ea 

SE Ip KE Wis boa da ab 5 
Ki Tp 3 Lag -JG BAR Olga 3 v 
35 UG ding Olah Il TS 3 . 


S3 Ol Jua silau 2 J3 og Ekog 


AA at NS aa Gini MEI Ng. “25 - 4 
sOkan J JB € SIK 0Yg3 (Kama J& sal 


9466. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Shalih bin Al Walid An-Narsi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Utsman bin Abi Shafwan Ats- 
Tsagafi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
ayahku berkata, “Aku pernah melihat Zaidah bin @udamah 
mendatangi Sufyan Ats-Tsauri. Ketika Sufyan melihatnya dan 
berteriak padanya, maka ditanyakan kepada Sufyan, "Memang 
ada apa dengan dia (Zaidah)?" Sufyan menjawab, “Syarik pernah 
memerintahkan untuk membagikan harta, kemudian dia 
menyerahkan tugas itu kepada orang ini'. Setelah itu, Sufyan 


565 


Hilyatul Auliya" 


berkata kepada Zaidah bin @udamah, “Syarik tidak tepat, 
karena dia merendahkan seseorang selain dirimu.” 


Bh PA AL 33 kan 
C5 SE IE PU 3 KG Kis da 


WE A3 53 3 J3 UB abs KI 
&- AP -  ... —, MEI MR 
UE Ear cede AP jasa S3 Uki gAh 


9467. Ibrahim bin Abdullah bin Ishag menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan 
kepada kami, Khusyasy Ash-Shufi menceritakan kepada kami, 
Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Dulu, penilaian Sufyan Ats-Tsauri sama dengan penilaian para 
sahabatnya dari Kufah, yaitu lebih mengutamakan Ali atas Abu 
Bakar dan Umar. Namun ketika dia tiba di Bashrah, dia menarik 
penilaiannya itu dan dia lebih mengutamakan Abu Bakar dan 
Umar atas Ali, tapi tetap lebih mengutamakan Ali atas 


, 


Utsman'. 


566 


Hilyatul Auliya” 


Gis dl KE 3 peti) Gis —AA 

A8 5 K2 SA Gis Gn A22 
Okita LA 1G ep Ip Ale Sis AI 
GAU dsi Me SE Ii ne gb Uu Ih 


9468. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Yahya 
Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Ali 
bin @adim menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku 
pernah mendengar Sufyan berkata, “Tidaklah Ali memerangi 
seorang pun, melainkan Ali lebih berhak atas kebenaran 
daripada orang itu?” 


6.9 RX Pa” 5 As 
WAS LB AS al) Uas -4414 


Hilyatul Auliya 


“ 


IE 9 


AN 


V3 GUSI eh 
CV ae 


9469. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sahl bin Askar 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al Firyabi 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 
pernah berkata, “Siapa saja yang mengatakan bahwa Ali lebih 
berhak atas khilafah daripada Abu Bakr dan Umar, berarti dia 
telah menyalahkan Abu Bakr, Umar, Ali serta kaum Muhajirin 
dan Anshar. Aku tidak tahu apakah amalannya akan diangkat ke 
langit atau tidak.” 


A8 


Care Tata (aanlal US AV. 


PA Pa LP, PP 3. 
Glngg 33 KAS Kas KS 3 J 2 Op KS IL 


BE SAS Ik BG tag - dr 


SKT HI Yok as lu 


- 


. 


SG BUG Sea OI JB Sad Jo AS CI 


568 


Hilyatul Auliya 


9470. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sahl bin Askar 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al Firyabi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Yahya berkata: Zakariya bin Adi menceritakan kepada kami dari 
Hafsh bin Ghiyats, dia berkata, “Aku pernah berkata kepada 
Sufyan Ats-Tsauri, Wahai Abu Abdullah, orang-orang bersikap 
berlebihan terhadap Al Mahdi, lalu bagaimana tanggapanmu 
tentang hal itu?' Sufyan menjawab, “Jika dia lewat di depan 
rumahmu, maka jangan lakukan apa pun untuknya, hingga 
orang-orang mengerumuninya .” 


MBA ob 3 Pm Ie GAS —4gvi 
ARE YAN ea ta a00 63 30 2. 5 
ka Op HS tas 3G PX 3 IR yaa 


GI IL HS iebih op land OUAL IG: 
Ca IL HS JB bad IE KG AN 


— Inah JB Old US GS JG Ia JG 
sik Bb GOAL JK —K3AS, Usb3 


569 


Hilyatul Auliya 


9471. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada 
kami, Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan 
kepada kami, Ali bin Sa'id Ar-Razi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Khalaf menceritakan kepada kami, Rawwad bin 
Al Jarrah menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan 
berkata kepada Atha" bin Muslim, “Bagaimana cintamu kepada 
Abu Bakar sekarang ini? Atha' menjawab, "Sangat kuat'. 
Sufyan bertanya lagi, “Bagaimana cintamu kepada Umar? 
Atha' menjawab, “Sangat kuat. Sufyan bertanya lagi, 
“Bagaimana cintamu kepada Ali? Atha' menjawab, “Sangat 
kuat'. Atha' menjelaskan luas dan kuatnya perasaan cintanya. 
Sufyan kemudian berkata, “Wahai Atha', “besarnya cintamu ini 
menghendaki adanya cap dengan cara dibakar di tengah 


, ” 


kepalamu'. 


SIS Ga KE SAS AV 


9472. Abdul Mun'im menceritakan kepada kami, Ahmad 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Ahmad bin Ashim 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abi Al Hawari 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Hafsh 
bin Ghiyats berkata, “Sufyan berkata, “Siapa saja yang tidak 


570 


Hilyatul Auliya" 


minum perasan anggur yang sudah dipermentasi, tidak 
memakan daging anak kambing, dan tidak mengusap dua khuff, 
maka curigailah dia akan mencelakakan agama kalian'.” 


3 KA BIS toni KE SAS 4 £VY 


ea) jN Sp Al Ae Cr XS Lag -JG eat 


3 Y Olsg 2s C3 LE Y A3 


9473. Abdul Mun'im menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Syu'aib menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abdullah bin Al Husain Al Asy'ari berkata: Aku 
mendengar Utsam bin Ali berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats- 
Tsauri berkata, “Tidak akan menyatu cinta kepada Ali dan 


, » 


Utsman kecuali di hati orang-orang yang mulia'. 


“3 G 


—lal Was Tp tp ISP GAS ge 


5, at k01 SO Pa AN S2 19 
Ola Pi Cal ons pl Was (ae 2 cr 


z# 
Pp 


2Js3 (ME 5 Ea JG ka Ka 


571 


Hilyatul Auliya”" 
ap: -—, 6 Mn On dg, 4 £L z 22 o 
TS PG BI AA AYI "Joas (Oka La 


9474. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada kami, 
Abu Ubaidah bin Akhi Hannad menceritakan kepada kami, 
@abishah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abbad bin As-Sammak berkata, “Aku mendengar 
Sufyan berakta, “Para pemimpin itu ada lima: Abu Bakar, Umar, 
Utsman, Ali dan Umar bin Abdil Aziz.” 


BAL Al KE YG ati) BAL —a1vo 


18 


10, TAG da - P tap 38. 
WAS CMS Gp SA AS Bl Ip AS 


GA AAA JL 1 denga 5 YAI Ie 


Aga IG SG OS ol JG GUA Is 


9475. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Hassan menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 
pernah ditanya tentang perasan anggur permentasi yang 
dijadikan suguhan. Dia menjawab, 'Jika minuman itu 


, ” 


memabukkan, maka janganlah kalian meminumnya'. 


572 


Hilyatul Auliya" 


JB IP Gis si KAL —44yI 
Jk | Ie Sd ran Aa cLA Gi Da 
" 4 


“1x3 ad J3 kaan Ig aa VI “ks I33 Anting 
LI SUN Ii Pa 
PAN kaslsc YI as 


9476. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Hammam As-Saukuni berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, 
dia berkata: Sufyan berkata, “Ucapan tidak akan benar kecuali 
dengan amalan. Ucapan dan amalan tidak akan benar kecuali 
dengan niat. Ucapan, amalan dan niat tidak akan benar kecuali 
dengan kesesuaian terhadap Sunnah.” 


Sah 13 GSM ae gi MATI KE Lg 
VI J33 JR Y 102 IG Ii Ep 
A53 ja 

9477. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abdul 
Wahhab bin Abdil Hakam berkata: Aku mendengar Yahya bin 


573 


Hilyatul Auliya" 


Yaman berkata, “Sufyan berkata, “Ucapan tidak akan diterima 
kecuali dengan amalan dan niat.” 


s 


L.4 R3 10, o “3, 
JB ES as Camntal UAS —44VA 
Lg LG 1 gn aa 20 10. 2 0 


Idris dini On Lag da 3 
Ana Gis (lp and Sia II Je BY 


s 


9478. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Abdullah bin Daud Al Mukharrimi berkata: Aku mendengar Zaid 
bin Al Hubab berkata, “Aku mendengar Ats-Tsauri berkata, 
Iman itu seperti pakaian. Jika engkau ingin, engkau dapat 
mengenakannya. Tapi jika kau menghendaki lain, engkau dapat 
melepaskannya.” 


k 


EL Al KE 3 haati 
Pep web badkebalen agan 
Jt Ul bi Nda Sad 
Dis adat ee g Ong ee jk ag 


: 
3 
: & 
& 
5 


574 


Hilyatul Auliya” 


ip Ls Ta 5 Paya dis 3 an 


9479. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abu Nasyith Muhammad bin harun —salah satu 
orang shalih— berkata: Aku mendengar Abu Shalih Al Farra'" 
berkata: Aku mendengar Yusuf bin Asbath berkata, “Aku 
mendengar Sufyan berkata, “Siapa saja yang tidak suka 
mendengar seseorang mengatakan, aku mukmin, insya Allah, 
maka menurut kami dia adalah penganut paham Murjiah'. 
Sufyan memanjangkan suaranya ketika mengatakan itu.” 


1 


SAS Cl Ae 3 KALI SAS AA: 


575 


Hilyatul Aliya ——  — 


9480. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Sa'id Ar-Ribathi menceritakan kepada kami, Ghiyats bin 
Wagid dari kalangan penduduk Ishthakhar menceritakan kepada 
kami, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan berkata, 
Sandarkanlah segala sesuatu yang tak kau ketahui kepada 
Allah, tapi janganlah kau menganut paham Murji ah. Ketahuilah 
bahwa apa pun yang menimpamu bersumber dari Allah, tapi 
janganlah kau menganut paham @adariyah .” 


Ghiyats berkata, “Aku juga mendengar sufyan berkata, 
Sungguh, kelompok Murjiah telah meninggalkan agama ini 


2.9 ” 


lebih lembut daripada kain Sabiri'. 


Pn AGS 8, 2 san 


o £ 1G o o 
- 4 ar - 2, 9. sg. Pati o naa 10 Apz 
S el 3 Tr bnr T, sa Pa Hd 


N 
“ 
no 
4 
N 
NX 
o 


“ja 


Dgjagh CAS Sp Ag SKY COLYI aa 2S 


9481. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Al Hasan bin Anbasah 
Al Warrag menceritakan kepada kami, Abu Bakr Al Hanafi 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar 


576 


Hilyatul Auliya 


Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Shalat dan zakat itu bagian dari 
iman, dan iman itu bisa bertambah. Orang-orang menurut kami 
adalah orang-orang beriman dan muslim. Akan tetapi iman itu 
bertingkat-tingkat. Dan Jibril lebih utama imannya daripada 
engkau'.” 


GIS 0gab Ip HA XS UAS —ALAY 
“Ika 3315 bag IE 5 3 KE YA 


SOAL JUS dala 5 G3 OLI Jas JB 


. - 


Je “- & OR V5 vgya : 2 CG 6,38 ES UI 
ist SA 53 Gi ak 3 as 23 il 


0 3 0 


JS « Sa SG Us IS 436 8 cod Oka 


- In JI Igo ala IS 33 Oa 


ea 
o£ 


Ar Ra 2315 1 Sa X5 Ab ta gall J3 


9482. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Daud berkata, “Seorang 
pria berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, “Engkau penganut 
paham gadariyah?' Sufyan menjawab, “Jika aku penganut 
paham gadariyah, maka aku adalah orang yang jahat. Jika aku 
bukan orang jahat, berarti engkau bebas'.” 


577 


Hilyatul Auliya" 


Abu Daud berkata, “Ketika orang Tsaur —maksudnya, 
Ibnu Zaid— datang ke Makkah, Sufyan memegang tangannya 
lalu membawanya masuk ke dalam warung dan berbicara 
dengannya. Sufyan kemudian berkata kepada orang yang 
mengenakan pakaian wol, “Pakaianmu ini bid'ah'. Orang yang 
mengenakan pakaian wol tersebut berkata, “Tindakanmu yang 
memegang tangan orang ini dan memasukannya ke warung juga 
bid'ah.” 


Ja ea era Ap Ip AL -46AY 


VA P0) IE IE ah 3 
-JL3 AI 3 ei3 J8 3 AE Sala 
DS SES saji Kis Lada Y AA Ata Sis Im Gl 


P4 ? 


Set 3 ab 0 IS og 


9483. Abdul Mun'im menceritakan kepada kami, Abu 
Sa'id Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 
kami, Musyrif bin Sa'id Al Wasithi menceritakan kepada kami, 
Abu Sa'id bin Syaraf menceritakan kepada kami, Abdul Wahid 


578 


Hilyatul Auliya'" 


bin Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ayyub 
berkata kepadaku, "Katakan pada Ats-Tsauri: Janganlah engkau 
berteman dengan Amr bin Ubaid. Aku kemudian 
menyampaikan perkataan itu kepada Ats-Tsauri, dan Ats-Tsauri 
berkata, “Aku menemukan beberapa hal padanya yang tak 
kutemukan pada orang lain”. Aku lantas menyampaikan 
perkataan Ats-Tsauri itu kepada Ayyub. Lalu Ayyub berkata 
padaku, “Karena hal-hal itulah aku mengkhawatirkan dia'.” 


KA SIS (eaikll AG GIS -ALA 
ye 3 AA Gas Bagai jak 3 Gas 
-JG bara AI IS ep IK Cis SU 


BIASA ala FA Gs ata HN SET GI LOKAL IU 


Jaa o AT 115 


9484. Abdul Mun'im menceritakan kepada kami, Ahmad 
menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Al Hadhrami 
menceritakan kepada kami, Ash-Shagr bin Addas Al Maliki 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdil Aziz Al Bashri 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan berkata, 
“Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, 
maka Allah akan mencurahkan dukungan padanya dan 
melindunginya dengan pemeliharaan'.” 


579 


Hilyatul Auliya" 


0 y.9. 118, - s G3 119, 
Op JH UAS Ja 33 SAE SAS —4 AO 


3 Ih 16 o 6 5 
& os 40 Ig ara an ae - o gt 


AA 
£ 2. 


PAP HA GEN 1G dai 
KA Ip dj bag Out Sie JG aa 


2 Lai . Tote MA im - 1 - 
Italy Co 21 bag 1 AG 2S —lp Ji An oma 


beb Jl Ip AI Arlas Ip GA 


9485. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ja'far bin Muhammad bin Rizg di Baghdad menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdinnur Al Mugri menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Ar-Rabi' menceritakan 
kepada kami dari Yahya bin Umar, dia berkata: Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Barang siapa yang memasang 
telinganya untuk menyimak orang yang suka melakukan bid'ah, 
dan dia tahu bahwa orang itu pelaku bid'ah, berarti dia telah 
keluar dari perlindungan Allah dan menyerahkan kepada dirinya 
sendiri.” 


. AN Ye ripa 2 0 S3 19, 

33 AP UAS IE 33 MAA USS AKAN 

BIS US 3 It en 23 NI Si cara 
2. YP DS 

LP LL. (-) e 8.9 “19, » P3 9 

JB JB DA 3 EL ES CA 3 


# 


Hilyatul Auliya 

Wa Y cra USA IS TE Sa sa 
I2 

tak 


9486. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Amr bin Abduwaih menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 
Abdullah bin Syakir menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Al 
Hawari menceritakan kepada kami, Hujrah bin Mudrik 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ats-Tsauri berkata, 
“Siapa saja yang mendengar perkataan bid'ah, maka janganlah 
dia menceritakannya ke teman-temannya, agar dia tidak 
memasukkannya ke dalam hati mereka'.” 


x0 4 8 ge “18 , “gg “16, 

“ al Ip DV ASe AAS apa —ALAV 
Kaka G2 0g so Anya AA 0.0.0.8 
na Olah PNS .-. chan Co CA 


An Yaa 2G AS Uu Iis Or 


9487. Muhammad menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Al Husain bin Ma'bad menceritakan kepada kami, Harun bin 
Ishag menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus 
menceritakan kepada kami, Atha" bin Muslim menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan berkata, 
“Tidaklah Ali berdebat dengan seseorang, melainkan dia pasti 
membungkamnya dengan dalil.” 


Hilyatul Auliya" 


- o o 3 16, 6 116, 0 o 
Pa (dgan ep Lgi Was “al WAS AL an 


te. 9 


KG h3 5 € cela OGYh AYI - JG Lagi 


- 


(rs LOL 1 Sl jne 


9488. Muhammad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Hasan bin @utaibah menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ayyub bin Suwaid 
menceritakan kepada kami dari Ats-Tsauri dia berkata, “Islam 
dan iman itu sama.” Ats-Tsauri kemudian membaca, “Lalu Kami 
keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya 
(negeri kaum Luth) itu. Maka Kami tidak mendapati di dalamnya 
(negeri itu), kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim 
(Luth).” (Os. Adz-Dzaariyaat (51): 35-36) 


oo. 


(dg lu ep ye wa 2 Kepra —42A4 


18 


cOLas 33 SAI IE SAS Blah IAI Gis 
6 ba J8 :IB bai 3 Lang Kis 


sah 1» ag 1513 Sa AN 3 


582 


Hilyatul Auliya" 
BEN AA FB AE GIE II ENG EL lo 
Hei 


9489. Muhammad menceritakan kepada kami, Amr bin 
Abduwaih menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ishag 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Affan 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin Asbath menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Sufyan berkata, “Wahai Yusuf, jika 
ada salam bagimu dari seorang Ahlusssunnah di Timur, maka 
kirimkanlah salam kepadanya. Dan jika engkau mendapatkan 
salam dari seorang Ahlussunnah di Barat, maka kirimkanlah 
salam kepadanya. Karena sungguh, Ahlussunnah wal jamaah itu 
sudah langka'.” 


AD KE GIS MA Gis —arA. 


Era v Bin 5 Aa Nat 23 Te 


8 aah La 4 1st ls Cas GarG di 
PT 


9490. Muhammad menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Sanjur Ar-Ramli menceritakan kepada kami, 


583 


Hilyatul Auliya" 


Muhammad bin Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada 
kami, Ishag bin Ismail menceritakan kepada kami, Waki' 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dia berkata, “Utsman 
bin Abi Shafiyah berkata, “Apabila membina hubungan 
persaudaraan dengan seseorang di jalan Allah, kemudian orang 
itu melakukan perbuatan bid'ah, dan aku tidak menjauhinya, 
berarti persaudaraanku itu bukan di jalan Allah.” 


2 


MS 3 mia K5 Jep Wa —agan 
des GI EAS 343 Al is oya 33 xi 


syal 3S HP Ken end 7 


9491. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada 
kami, Abu Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Abu Daud menceritakan kepada kami, Ibnu Khabig 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Yusuf 
bin Asbath berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
'Apabila engkau menyukai seseorang di jalan Allah, kemudian 
dia mengatakan perkara baru dalam Islam namun engkau tidak 
membencinya, berarti engkau tidak mencintainya di jalan 
Allah.” 


584 


Hilyatul Auliya" 


JA Gas (ea KS SAS —ALAY 


ae 33 AO Es € di akad kata aa 


9 P3 Kb EYD CS 4 BBG 
SP aa KG ae ala OI HA ENG 


9492. Abdul Mun'im menceritakan kepada kami, Ahmad 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Ahmad bin Ashim 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abi Al Hawari 
menceritakan kepada kami, Ali Al Makki menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami dari 
Abdul Wahid, dari Sufyan, dia berkata, “Sesungguhnya yang 
demikian itu merupakan ikhtiyar, atau ujian atau siksaan.” 
Sufyan berkata lagi, “Aku kemudian menyampaikan hal itu 
kepada Mahmud atau aku berdebat dengannya dalam hal itu. 
Aku katakan padanya, 'Ikhtiyar itu engkau harus rela 
menerimanya, ujian berarti engkau harus sabar dalam 


Hilyatul Auliya” 


menghadapinya, dan hukuman berarti engkau harus bertobat 
dari penyebabnya”.” 


Celas 3 ME 33 AI A2 Wis —ayar 


Si Ala SAS tel Pe ia Pa 3 
Okan Cas JG 3 & Pi SA sg uan 
CNN AG inadi yi uje Je 3 Kaji 
Tiny IMD St ush ladat CL 102 
Aa YAN SG aa oa WE eh tadi 
da Y JDU Us Ah Sp kn sg It 
La ECU Ata YUI Usa AL 
SLS BE Ga OB ari ai 233 Kl 


AAN oi KEL: L33 24 Ol (ala 2 ayal 
Tr TA An ol3 EN PAI ye YAA, 
Ss AN Da dad SM 2 AVI PA) 


586 


Hilyatul Auliya 


SAN Kara ja) au daki 


PPS "Il G3 ToA setu f 


P3 sa an Aa 2 data ". 


OB Tea BA Sn 2 Ha 
Y Su aa 3 BIT Oh 
DISS DI 2 Y Peran AAN 
Y 4155 0G ka SE BAL AI Pe 
3 EN KI epabeli ga ae GLEN Ai 
CEI idsi JA SP cinabeN aa yel 


587 


Hilyatul Auliya” 

S3 3 Ir end KAS KA at 
An Ha 3 2 A3 an Sp Ul 
GL Sara Sa AAat 2232 V3 ena 
sg balas 25 Esa Anti data DE Sp 
Dae et 3 Dirayaa «It PKn Gp 
HE ed BN mellas DI Ia Ui ad tts 
AB Al al DUS Fan Ja ul SG 
Di A5 V3 AR LG Ipa IG U 


LN 


9493. Abdullah bin Muhammad bin Atha' menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin 
Muslim menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib 
menceritakan kepada kami, Mubarak Abu Hammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri membacakan kepada Ali bin Al Hasan, “Ketahuilah 


588 


Hilyatul Auliya' 


bahwa Sunnah itu ada dua bagian: (1) Sunnah yang 
mengambilnya merupakan petunjuk dan meninggalkannya 
merupakan kesesatan, dan (2) Sunnah yang mengambilnya 
merupakan petunjuk dan meninggalkannya bukanlah kesesatan. 
Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan nafilah 
(sunah) sebelum amalan fardhu dilaksanakan. Sesungguhnya 
Allah mempunyai hak pada malam hari, yang tidak akan 
diterima-Nya pada siang hari, dan Allah juga mempunyai hak 
pada siang hari, yang tidak akan diterima-Nya pada malam hari. 


Sunggguh, Allah akan menghisab seorang hamba pada 
Hari Kiamat kelak dengan amalan-amalan fardhu. Jika si hamba 
datang dengan membawa amalan-amalan fardhu secara 
sempurna, maka amalan fardhu dan nafilahnya akan diterima. 
Tapi jika dia melalaikan dan menyia-nyiakan amalan fardhu, 
maka amalan-amalan nafilah akan dijadikan sebagai ganti 
amalan-amalan fardhu. Lalu, jika menghendaki, Allah akan 
mengampuninya. Namun jika Allah menghendaki lain, maka Dia 
akan menyiksanya. Amalan fardhu yang paling utama untuk 
dilaksanakan adalah menghentikan yang haram dan kezaliman. 
Allah & berfirman di dalam kitab-Nya, "Sungguh, Allah 
menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya. (Os. An-Nisaa (4): 58) 


Allah & berfirman, “Sungguh, Allah sebaik-baik yang 
memberi pengajaran kepadamu'. (Os. An-Nisaa' (41: 58) 


Allah juga berfirman, “Bawalah bekal, karena 
sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa' (Os. Al Bagarah 
(2): 197) 


Sungguh, yang dimaksud dengan ketakwaan tersebut 
adalah menghindari hal-hal hasil kezhaliman, dengan tidak 


589 


Hilyatul Auliya" 


mengambilnya dan membelanjakan atau menggunakannya untuk 
melakukan kebaikan. 


Saudaraku, bertakwalah kepada Allah, jujurlah dalam 
bertutur kata, murnikanlah niatmu, dan lakukanlah berbagai 
kebaikan, tanpa ada unsur penipuan dan kelicikan di dalamnya. 
Sebab Allah melihatmu, meski engkau tidak melihat-Nya. Dia 
senantiasa bersamamu, di mana pun kamu berada. Tak ada satu 
pun mengenai dirimu yang tidak diketahui-Nya. Jangan 
berusaha menipu Allah, sehingga Dia akan mengelabuimu. 
Karena siapa saja yang berusaha menipu Allah, maka Allah 
akan mengelabuinya dan mencopot keimanan dari hatinya, 
tanpa dia sadari. Janganlah engkau melakukan tipu daya jahat 
terhadap seorang pun dari kaum muslimin. Karena tipu daya 
jahat itu hanya akan berbalik kepada pelakunya. Jangan sekali- 
kali engkau bersikap lalim terhadap seorang pun dari kaum 
muslimin. Karena Allah H berfirman, "Wahai manusia! 
Sesungguhnya kezhalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu 
sendiri. (@s. Yunus (10): 23) 


Janganlah engkau mengelabui seorang pun dari kaum 
muslimin. Sebab, kami menerima berita dari Rasulullah 8, 
bahwa beliau bersabda, 'Barang siapa yang mengelabui seorang 
mukmin, berarti dia telah membebaskan diri dari golongan 
orang-orang mukmin'. Jangan sekali-kali menipu seorang pun 
dari kaum mukminin, karena itu akan menjadi bintik 
kemunafikan di dalam hatimu. Jangan sekali-kali engkau dengki 
atau menggunjing, karena itulah menghilangkan kebaikan- 
kebaikanmu. Dulu, ada salah seorang fukaha yang berwudhu 
karena menggunjing, sebagaimana dia berwudhu setelah 
berhadats. Perbaikilah batiniahmu, niscaya Allah akan 
memperbaiki lahiriahmu. Perbaikilah hubunganmu dengan 


590 


Hilyatul Auliya” 


Allah, niscaya Allah memperbaiki hubunganmu dengan sesama 
manusia. Beramallah untuk akhiratmu, niscaya Allah 
mencukupimu dalam urusan duniamu. Tukarlah duniamu untuk 
akhiratmu, niscaya engkau beruntung di dunia dan akhirat. Tapi 
jangan tukar akhiratmu dengan duniamu, karena engkau akan 
rugi di dunia dan akhirat.” 


ga 16, aa | s1 1 1G, 
KE SAS KAI Ip OKI Gis —atat 


2 s0 3g Kara 8 oz y0 
SH Cr Moe K5 uje 22 yag s Y 
SI “dai ea ha Pa LAI 6 dbs aa 


Ola Hr sala Hj Sl BS eh cadas GI 


9494. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdus bin Kamil menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Hasan Al Jauhari menceritakan kepada 
kami, dia berkata, “Aku mendengar Bisyr bin Al Harits berkata, 
Yang aku jadikan pegangan, bahkan yang aku jadikan 
pegangan sepenuhnya, adalah Jami' Sufyan (hadits-hadits yang 
dihimpun oleh Sufyan).” 


P & - 19, 4 Pai “19 
Or adl Bs Wa cola Was -9440 


2 0. (3 aa CAB Era Nu 80, TS 
XS Tag Iga ym G3 Kala Cap :JB 


' 7 132 0. “3 :, iB 
IAI LAU Olah Gp ME LA Isis SAN 


591 


Hilyatul Auliya" 


H5 B3 con Sa Ab IaiLG Use GG ISI 
KALA JG G3 Ikan 


9495. Sulaiman menceritakan kepada kami, Zakariya As- 
Saji menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Salamah bin Syabib berkata: Aku mendengar Abdurrazzag 
berkata: Aku mendengar Muhammad bin Muslim Ath-Thaifi 
berkata, “Apabila engkau melihat orang Irak, maka 
berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Tapi jika engkau 
melihat Sufyan Ats-Tsauri, maka mohonlah surga kepada 
Allah.” 


2 5 o- € - G 1 “10, 
Bo KS SS Ol Gis -agan 


2. “10, gn 7 » ab 
Sg II KE AS EA Il oi kat yi KP 


IG :Jsi TU Oa La JG AF) 


: 


& RB 38, 4 AU - 
Jus (33 «Jas Oa 3 daa GI 


9496. Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Maryam menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yusuf Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
“Aku tak pernah bertanya kepada Abu Hanifah tentang apa 
pun. Dia terkadang menemuiku, dan dialah yang bertanya 
padaku.” 


592 


Hilyatul Anya. 


Jo Hj MA SA KA AS SA KAV 
Ian ia de A3 A3 Si3 udi 33 


| 


1 
N tw 


GELI ul 3g an tera 5815 83 


SA SL ISI dpi Lem LO IE daa 


UG Giaa Cai OA us£ 


9497. Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Shalih bin Al Walid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yahya Al Azdi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Daud Al Khuraibi menceritakan kepada kami dari 
Tamim, dari Abu Ishag Al Fazari, dia berkata, “Aku mendengar 
Al Auza'i berkata, “Apabila Ibnu Aun dan Sufyan Ats-Tsauri 
wafat, maka semua orang sama saja kedudukannya'.” 


Ro (3 


BBI SE SAS DKI SAS —ALAA 
Kara Te) SIS Ju 5 Ka 
AL 193925 JW S8 na Oa big :JE 


45 SS Ai Pd Ji ed 3 32 


NN 


2 L-0, 


an Sabah 


593 


Hilyatul Auliya" 


9498. Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ayahku 
menceritakan kepadaku, Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan berkata, 
“Dulu dikatakan, mohon perlindunganlah kalian dari fitnah ahli 
ibadah yang jahil dan alim yang fasik. Karena fitnah keduanya 
akan mengenai semua orang yang terkena fitnah.” 


15 


3Ja 85 IRI Bis Sina Wis arah 


Sip Ps £ 5 2 A4 pi P oz 
Pes - DI cg IP RA IG GA 3 


9499. Sulaiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Abu Hisyam Ar-Rifa'i 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Daud 
bin Yahya bin Yaman menceritakan dari ayahnya, dia berkata, 
“Seseorang berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, Aku 
mencintaimu”. Mendengar itu, Sufyan berkata, “Bagaimana 
mungkin engkau tidak mencintaiku, karena aku bukanlah 
sepupuku dan bukan pula tetanggaku'.” 


594 


Hilyatul Auliya' 


- 
10 jo & 


Ih SAS KA 3 OK Bas —90.. 


ogah AA, Lb nyaa 8 20 


# 


BA JB JB 5 Aa Ka 
BAN WAE ci AA PB Ag SU 
Coal 2 Do GS Ya 


9500. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Mufarrij Abu Syuja' 
menceritakan kepada kami, Abu Zaid Muhammad bin Hasan 
menceritakan kepada kami dari Ibnul Mubarak, dia berkata, 
“Sufyan berkata, “Berhati-hatilah kalian terhadap orang-orang 
terdekat, karena dia bisa membuat hati menjadi keras. Tahanlah 
kemarahan dan jangan banyak tertawa, karena itu bisa 
mematikan hati.” 


aa Li «? EA aa Ne 25 


Oo. 


3 SG Cagil in eh 3 aan 
Ge KIS JI 3 JG aka 5 


Pd 
” ri 


IE ASI Ha EL JE Wa PN IT 


595 


Hilyatul Auliya" 


9501. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Zakariya As-Saji menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Musa Al Harasyi menceritakan kepada kami, Hammad bin Isa 
Al Juhani menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku pernah 
melihat Sufyan Ats-Tsauri memakan sesuatu di Makkah, 
kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam pasir dan 
menggosok-gosokannya. Melihat hal itu, maka aku pun berkata, 
Wahai Abu Abdullah, alangkah baiknya jika engkau 
mencucinya?!” Dia menjawab, (Dunia) itu hanyalah hari-hari 
yang sedikit.” 


4 Td Pd . 


o 0 46, 4 9 “80, 
a da Was iban Was -90.Y 


£ 


GEN IS Kyai II LE JI 
d Y3 “ada Y BS 4 Lin 53 3 KEY 


9502. Sulaiman menceritakan kepada kami, Mu'adz bin 
Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Basysyar 
menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Apabila 
engkau melihat orang-orang mengerumuni seseorang, tentu 
engkau ingin seperti orang itu Namun ketika engkau 
mendapatkan ujian karena hal itu, engkau ingin selamat dari 
mereka tanpa mengalami kekurangan dan tidak pula 
mendapatkan keuntungan'.” 


at (BI LIS Pap Oku JB J6 ia 


596 


Hilyatul Auliya" 


Ker) yi GP asal Gal 


9503. Sulaiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad bin Shadagah menceritakan kepada kami, Ali bin 
Muhammad bin Al Madha menceritakan kepada kami, Khalaf 
bin Tamim menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin 
Najiyah, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Aku mengetahui cinta seseorang kepada dunia, melalui 
kepasrahannya terhadap orang-orang yang memiliki dunia.” 


o # 


MEA Gta 33 IAI Sis -—a0. 4 

Ii G0 Te YAA 2 1 aa Ti 
ds Saga Gp ae AI A6 lbr. LA Ie « baya 
Iga Cena RR SS DAA ON OoaEG IA 


Aa Li Ja Dl Cie Inka SAI 


597 


Hilyatul Auliya”" 


0,3, 


-7 -.. 1.1 8. 01 so 4 Gg 
Ela cap & 233 A P3 II Il Aa era) 
selag Irma IN JS Sian LG AI 

D1 Kena pp Ta 


9504. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Abu Bakr bin Abi Ashim menceritakan kepada kami, Al Husain 
bin Al Hasan Al Marwazi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata, 
“Orang-orang mengklaim bahwa Sufyan biasa mengakhirkan 
shalat Ashar, padahal aku bersaksi bahwa masjid-masjid di 
tempat kami yang terburu-buru (melaksanakannya). (Mereka 
juga mengklaim bahwa Sufyan biasa mengkonsumsi perasan 
anggur yang sudah difermentasi, padahal aku bersaksi bahwa 
ketika aku menyebutkan obat untuknya ketika dia sakit, lalu aku 
berkata padanya, 'Aku ambilkan perasan anggur untukmu,” dia 
menjawab, “Tidak, tapi berilah aku madu dan air putih'.” 


3 Was Gal ep Kei (Lis —40.0 
KA GA UUS et ai 5 Kc 
aa PES one 3 IM BIS dapa 


es “ia ri AE gb sOA JB IE 


? 


| 


An SL IK TA NS tah ta 
BI 43 jak lam Ab "Jlas Gas AA by! 


pt 


598 


Hilyatul Auliya" 


9505. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Abu Bakr bin Abi Ashim menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Al Husain Al Marwazi menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sufyan berkata, “Majma' At-Taimi 
melihatku mengenakan bawahan usang, lalu dia memanggilku 
dan berkata, “Ambillah uang ini, lalu belilah kain bawahan'. Dia 
menyerahkan uang empat dirham padaku.” 


A8 


Wa - 3 Was IL Gas —90.1 


&.255 J6 Gi SB et 2 ia j3 
1 R3 Al Kg TN Ai Ce Ah Je 


9506. Ahmad menceritakan kepada kami, Abu Bakr 
menceritakan kepada kami, Abu Umair menceritakan kepada 
kami, Abu Sahl Al Hakam Al Kalbi menceritakan kepada kami, 
dia berkata, “Aku mampir di tempat Sufyan Ats-Tsauri, lalu 
aku menyapanya, “Wahai Abu Abdullah”. Mendengar itu, dia 
mendongakan kepalanya ke arahku, lalu berkata, “Ini adalah 
sapaan penduduk wilayah lain.” 


Pa UJ 2 16 9 “18, | 
Was te 1 Bab IAI GAS —40.V 


. Hilyatul Auliya" 


HI AA Ip Ki 3 Jb IS bagi Oa 


WARS 23k pH san SI 


—-) 
. 
.. 


9507. Ahmad menceritakan kepada kami, Abu Bakr 
menceritakan kepada kami, Abu Umair menceritakan kepada 
kami, Abdul Ghaffar bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
dia berkata, “Apabila Sufyan Ats-Tsauri ditanya tentang 
sesuatu dari berbagai keanehan ini, maka dia memberi isyarat 
dengan tangannya ke arah Mugatil bin Sulaiman. Maksudnya, 
dia hendak mengatakan, “Pergilah kepadanya'.” 


28 2 16 


Hadi ta AA Sa 5 Aneh dh 


9508. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Abu Bakr bin Ashim menceritakan kepada kami, Abu Ja'far 
Muhammad bin Daud menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Apabila Sufyan 
melihat seseorang mengenakan tutup kepala syasyiyah, dia tak 
mau bicara dengannya.” 


— 


600 


Hilyatul Auliya" 


OA 0 LX. 20 2g 250 2 P A - 
Co mrtat eh Jaa A3 KS tuaS AI ae 
YP po JA 3 ed 

TN TA o T2 : Ce 6. 8 An: 0. KT 
233 AS SAS 1d Lagi Olah Las Jb 

o. 2 - pi Eedrd « 3 Pi s3 40 5 - Can 
S3 Ia Jatas PIA SI G3 Anta Una 
Pd 25, 4 3 - 4 . - 1 Tax 8 8. 
313 Ker Ls haram LG “Ad Sola Aa aa 


WOL Gran JG aU jat ST sag 


WS aah Kl Lita D3 II3 SSI Oi gai 
Seda Gg 0 je rae 


9509. Ahmad menceritakan kepada kami, Abu Bakr 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Al Bazzar 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid bin Khunais 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Suatu hari, aku duduk-duduk bersama Sa'id 
bin As-Sa'ib Ath-Tha 'ifi. Sa'id kemudian menangis hingga aku 
iba padanya. Aku katakan padanya, Wahai Sa'id, gerangan apa 
yang membuatmu menangis? Padahal engkau menyimakku 
menuturkan para penghuni surga?" Sa'id menjawab, “Wahai 
Sufyan, tak adanya yang menghalangiku untuk menangis. Jika 
kebetulan engkau sedang menyebutkan keutamaan orang baik, 
engkau tentu melihatku berbeda dengannya'. Mendengar 


601 


Hilyatul Auliya' 


penjelasan itu, aku berkata, “Dia memang berhak untuk 
menangis.” 


BIL Al KE 33 kabil GAL —401. 


( tot “1 @. Cage 0 o gr 
UAS ujan G3 AB WS BE 5 X3 


6 S5 Ea - JG CA dg Ep 2 
1 ja ap tp Gp Ski UT 


” 


.9 


2 3gp Sg ISA sa ea & 3 Ag gi 


pad 


9510. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, @utaibah bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid Al 
Khunaisi menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku 
mendengar seseorang berkata kepada Sufyan, “Seandainya 
engkau menyebarkan ilmu yang kau miliki dengan harapan Allah 
akan menjadikannya bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, 
niscaya engkau akan diberikan pahala karena hal itu'. 
Mendengar ungkapan itu, Sufyan berkata, “Demi Allah, 
seandainya aku mengetahui seseorang yang mencari ilmu ini 


602 


Hilyatul Anliya” 


dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah, niscaya akulah 
yang akan mendatanginya dirumahnya, lalu aku sampaikan ilmu 
yang ada padaku untuknya, yang aku harap Allah akan 


memanfaatkannya baginya'. 


is —4011 


. 


49, RGS LP, 1g 
MIS SAS 05 (lu 


Na — 


159 4 ag “12 P9 4 “1G, 8 ct 
Oka Lag 18 eng IP MS Uas 3 


2 IE SL AI Le ge SN aa Pr Ca 
4 


JL IM EL eh MI SB 216 


9511. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, @utaibah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Aku 
mendapatkan berita bahwa kelak akan datang suatu masa, 
dimana pada masa itu hati manusia dipenuhi dengan perasaan 
cinta dunia, sehingga tak bisa dimasuki perasaan takut kepada 
Allah. Sufyan kemudian berkata, 'Engkau tentu memahami hal 
itu. Sebab, jika engkau mengisi satu kantong dengan sesuatu 
sampai penuh, kemudian engkau ingin memasukkan hal lain ke 


603 


Hilyatul Auliya” 
dalam kantong tersebut, maka engkau takkan menemukan celah 
kosong di dalam kantong tersebut.” 

Pa MO 1G Aa 
BIS IIS Uas lal MS -—901Y 

a A Cat o ka ai “4 H3 bot 
G3 Okan Lag JG mh USS AAS 
KANE CP #33 AH TES 8 el Ine 15 


Hg Si HA gi Hb OI YANG "Ika 


9512. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, @utaibah menceritakan kepada 
kami, Al Khunaisi menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata ketika menyampaikan 
hadits kepada orang-orang dan telah selesai darinya, “Datanglah 
kalian kepada sang tabib'. Maksudnya, Wuhaib bin Al Ward.” 


2 
o ni 30 492 


(das cal (Kis -401Y 


AA Tab Ale IK 193 a33 


604 


Hilyatul Auliya 


9513. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ahmad bin Yazid menceritakan kepada kami, Abu Ghassan 
Ahmad bin Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Al Ashma'i berkata, “Adapun 
Sufyan Ats-Tsauri, dia berpesan agar kitab-kitabnya dipendam. 
Dia juga menyesali tulisannya tentang suatu kaum, dan dia 
berkata, “Aku terdorong melakukan itu karena ingin 
mendapatkan popularitas'.” 


LARI AB ala HAL 


? 


& 

N tw 
- 
C 


“ 3 Pi 2 9 o 
Dl su JB Zi Sp SAI MI 

9514. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Yusuf menceritakan 
kepada kami, Ibnu Ghazalah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sufyan berkata, “Orang durhaka yang mengharapkan 
rahmat Allah, lebih dekat dengan Allah daripada ahli ibadah 
yang menilai bahwa dia tidak akan mendapatkan apa yang ada 
di sisi Allah kecuali karena amalnya.” 


o “1 0 Ag 69 7 A9, 
an, II ep IEP ASAS UM Usa —-901o 
0 “Gg o KOK £ Lt o 4 - “19, Lp 


605 


Hilyatul Auliya” 


an ya ale a#. -- TA mua 
ARA Gajah AKG Obat OS :Iab3 LAI 


. 


Jia Ode 33 JA IE sig TER Lag! 


GI Op sa ata BAN JUS bani Jp ata 
JUS AE GG Of AKG in sa AI K2 
Ip Y JAY tao soung ena Jus 


9515. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ahmad bin Yazid menceritakan kepada kami, Harun bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Muhammad bin An-Nu'man berkata, “Sufyan 
pernah sakit di Makkah. Saat itu, dia bersama Al Auza'i. 
Abdushshamad bin Ali kemudian menemuinya, namun dia 
malah memalingkan wajahnya ke dinding. Melihat hal itu, Al 
Auza'i berkata kepada Abdushshamad, “Abu Abdullah tidak bisa 
tidur semalam. Boleh jadi dia sedang ingin tidur. Sufyan 
kemudian berkata, “Aku tidak tidur, aku tidak tidur. 
Abdushshamad kemudian berdiri. Al Auza'i lantas berkata 
kepada Sufyan, “Engkau akan dibunuh, karena tak ada seorang 
pun yang menemanimu'.” 


606 


Hilyatul Auliya' 


- 


SIS On 33 Ke sal (GAS —4011 
) It IM AL Bis Jala 


sebab Seda idea 


3 


Ie EA da SI IG ji AI AK 
HI Pa Yi | Cie as 
Up US CON ja EL Eta IE Jala 
setia Of BARU ag Ge 35 K3 Ji 
KAN AS 3 IE 3 JB IS 33 
NIa Ya aa AD SIS GAS ES Ye 33 
263 KAL ES bol AS II d6 
Gale 3 aral Ae DI AS 43 
AC 2G LAN aras AJE AN ai 
KAS UU Et SIS US 5 ut cbah BI 


BA 


is 
.O 
, 
PAN 


607 


Hilyatul Auliya” 
Jas 3 JG Kay IL JS Gasa 

IK Of JUS jl 9 LAI JAN ga 
Kaka IL KAS Int Y Ita Lo JAS 
A8 II Kl us GK HL IS 
2 JUS BEE Batan pln CT BER sa 


4 


SIB Ate BUKET AU Je BT Y fatin 


BAN Sy JG Sik Ul salah el 
Ia Ol dl KE au be OI JUS uji 
UU IS 3 ayu YUL Ogan 
Jis mes Gs nii II sai SU oat 


608 


Hilyatul Auliya" 


9516. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abu Bakr bin Ma'dan menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Khabig menceritakan kepada kami (ha ): 


Abdul Mun'im bin Umar bin Abdullah juga menceritakan 
kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan 
kepada kami, Al Hadhrami menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Khabig menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin 
Humaid menceritakan kepada kami dari Al Mufadhdhal bin Al 
Muhalhil, dia berkata, “Aku berangkat untuk menunaikan ibadah 
haji bersama Sufyan Ats-Tsauri. Ketika kami berada di Makkah, 
kami bertemu dengan Al Auza'i. Lalu, aku, Al Auza'i dan Sufyan 
berkumpul dalam satu rumah.” 


Al Mufadhdhal bin Al Muhalhil melanjutkan, “Yang 
memimpin pelaksanaan ibadah haji pada tahun itu adalah 
Abdushshamad bin Ali Al Hasyimi. Lalu, seseorang mengetuk 
pintu. Kami bertanya, “Siapa itu? Orang yang mengetuk pintu 
menjawab, “Amir”. Ats-Tsauri kemudian berdiri dan masuk ke 
tempat persembunyian, sementara Al Auza'i berdiri dan 
menjemput yang mengetuk pintu. Abdushshamad bin Ali 
kemudian berkata kepada Al Auza'i, "Siapa engkau, ya Syaikh? 
Al Auza'i menjawab, Abu Amr Al Auza'i'. Abdushshamad 
berkata, “Semoga Allah memanjangkan umurmu dengan penuh 
keselamatan. Kami pernah menerima suratmu, dan kami selalu 
akan memenuhi keperluanmu. Bagaimana kabar Sufyan'?” 


Al Mufadhdhal melanjutkan, “Aku menjawab, “Sufyan 
masuk ke tempat persembunyiannya. Al Auza'i kemudian masuk 
ke tempat itu mengikuti Sufyan. Dia lantas berkata kepada 
Sufyan, “Amir itu datang hanya untuk menemuimu'. Sufyan 
kemudian keluar dari tempat persembunyiannya dalam keadaan 


Hilyatul Auliya" 


marah. Dia berkata, “Semoga keselamatan tercurah bagi kalian. 
Bagaimana kabar kalian?” Abdushshamad lantas berkata kepada 
Sufyan, “Aku datang padamu untuk menulis manasik ini 
darimu'. Mendengar penjelasan itu, Sufyan berkata kepada 
Abdushshamad, “Maukah engkau aku tunjukkan kepada sesuatu 
yang lebih bermanfaat bagimu daripada hal itu?' Abdushshamad 
menjawab, “Apa itu? Sufyan berkata, “Meninggalkan apa yang 
kau lakukan”. Abdushshamad bertanya lagi, “Lalu, apa yang 
harus aku lakukan terhadap Amirul Mukminin Abu Ja'far?' 
Sufyan menjawab, “Jika engkau menghendaki Allah, niscaya dia 
akan membuatmu tidak memerlukan Abu Ja'far”. Al Auza'i 
berkata kepada Sufyan, “Wahai Abu Abdullah, mereka tidak 
akan merasa puas kecuali jika mereka dihormati'. Mendengar 
perkataan itu, Al Auza'i berkata, “Wahai Abu Amr, kita tidak 
mampu untuk memenggal mereka, namun kita dapat menyakiti 
mereka dengan perbuatan yang engkau lihat ini'.” 


Mufadhdhal melanjutkan, “Al Auza'i kemudian melirik ke 
arahku dan berkata, “Berdirilah, tinggalkanlah tempat ini. 
Sungguh, aku tak merasa nyaman karena orang ini. Dia akan 
mengirimkan orang yang akan menggantung leher kita. 
Sungguh, orang seperti ini tak pantas dipedulikan'.” 


3 Ti 


AKI "3 IS IP 21 Gakaa Kar —901V 


£ PA 


pi 3 IAI Eh es daas dag Oka La 


610 


Hilyatul Auliya' 
sai 3 Lah IPP LD gl 
AL AG 3 Rp SP Ka JG seal, 

| 3 le 


9517. Al @adhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin 
Al Hasan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Khabig 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin Asbath menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Aku tak pernah sedikit pun melihat ada yang zuhud 
terhadap kepemimpinan. Engkau bisa melihat seseorang yang 
zuhud terhadap makanan, minuman, harta dan pakaian. Namun 
apabila dia zuhud terhadap kepemimpinan, maka dia akan 
menjaganya sekaligus menghindarinya.” 


0 » Oo “19, P3 p 16 , P ah 


JG JB AI Ka 33 Aa Ig Kis aa 


“. . 


Sula Ce AS 2 celaan PI "| da 


611 


Hilyatul Auliya” 


9518. Al @adhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Khabig menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Menatap wajah 
orang yang zhalim itu dosa. Janganlah kalian melihat para 
pemimpin yang sesat, melainkan dengan pengingkaran hati 
kalian terhadapnya, agar amalan kalian tidak terhapuskan'.” 

- PN rc 


2 25 Sal Was HA y 


SIS —4014 


a o 


CAS dea kata Ip Al K2 LIS EA 3 
and JI ab V3 0G JG JG IE jl 
251 T- 8- x o oti . 

SI na laga Is an) Y3 


9519. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Ali bin Al Jarud menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Sa'id Al Kindi menceritakan kepada kami, Abu Khalid 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Janganlah kalian melihat rumah mereka dan jangan 
pula menoleh mereka, ketika kalian melintas dengan 
mengendarai kendaraan .” 


-) “4 o £ £ “4 


ep aa KAS IA ki MS -—9orY. 


Lag dpat G3 LAK 1JG dit SAS (alas 


Hilyatul Auliya" 


Ok Ad yg Jsi5 aa Oa 
CI ia Latet og JUS 3g HA 


9520. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Salm bin 
Isham menceritakan kepada kami, Rustah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Khair berkata: Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata ketika orang-orang 
menuturkan perihal Sultan dan menyebutkan permintaan 
mereka kepada Ats-Tsauri, “Apakah kalian melihat aku takut 
akan dihinakan orang mereka. Sungguh, aku hanya khawatir 
akan penghormatan mereka.” 


BA AS re Ig GAS IKI P1 tara —40YA 
ep AN Ae 2 o- NN Olah 33 40 39 Sis RS 5 


“Isis TEA ot BL ena JG cik 
Bil Oein IL Kab) 3 KE Sg 


cal XS ut 6: La3 knua SG t es # 


“n “ 
La. 
A 


Hilyatul Auliya" 


9521. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Salamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Yahya bin Sulaim Ath-Thaifi berkata, “Muhammad 
bin Ibrahim Al Hasyimi mengirimkan uang dua ratus dinar untuk 
Sufyan Ats-Tsauri melalui seorang utusan, namun dia enggan 
menerimanya. Aku (Yahya) kemudian berkata kepada Sufyan, 
'Wahai Abu Abdullah, sepertinya engkau tidak menganggap 
uang itu halal. Sufyan menjawab, "Benar, ayah dan kakek 
moyangku biasa menerima pemberian, namun aku tidak suka 
merendahkan mereka'.” 


? (ara EA han 152 Kara —9OYY 


20 19 Go 40 
Cia 33 Ia Cita AYI KS Gp 
Sr ana AI LS JG ya Fe 
as. rak AP SN AN 1 aa 3 ji 3 
3G Cia SS L : Jlas Ciag ya wis ls 
- Pd T . 2 e Pi 1 «as at s8 - 

Pn “ La 

o 8.3 o? o ap, . Lo 

Pi JG 3 (bulu £ sam 

9522. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 

Abu Arubah menceritakan kepada kami, Al Ismaili menceritakan 


kepada kami, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, 
Abu Syihab menceritakan kepada kami, dia berkata, “Suatu 


AN 


614 


Ba ae Ea  maa— Hyatt Auiliya 
malam, aku bersama Sufyan Ats-Tsauri. Dia kemudian melihat 
api dari kejauhan. Dia bertanya, “Apa itu?' Aku menjawab, 'Api 
kepala keamanan negara'. Sufyan kemudian berkata, “Bawa 
kami pergi melalui jalur yang lain. Kami tidak ingin mencari 
petunjuk arah dengan api mereka,” atau dia mengatakan, 
“dengan cahaya mereka.” 


B3 SAT SAS ge 33 AA SAS —01Y 
(ae 33 AI KE GIS ISU bah AN ye 


g 
Ina TE o 4 s0. 16 & 6, 10 K Tebar 110 
"JB (elu $$ AU ba ot Op IS Was 


JE3 UB Oman II Oa bagi Hi sj 
bs AI Mur D0 3 As ds 


4 Bi - st? Pe - 
ASG AG PESIL AYI oa 3 ISU Ss 
Eenakl nat 5 IKI 9 OSE 1JE3 sag FE 


(&5 2 Y3 Ii 1 225 Y :J6 L 
1 J3 (da ahh S5 ya Kara -JG Ie ta 


615 


Hilyatul Auliya" 


Cb JB Senaia mmal GKER SE sudh KAT 


3 - - 3x Pri 12 a1s 
BG Dai UNS Bel Ls 23 A3 
o Lo 5 , 

SUESIY IAYI la 3 Ja & 


9523. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ubaidillah Ad-Darimi Al Anthaki menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Khabig menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Jannad menceritakan kepada kami, Atha' bin Muslim 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Setelah diangkat 
sebagai khalifah, Al Mahdi mengirim utusan untuk memanggil 
Sufyan Ats-Tsauri. Setelah Sufyan masuk menemuinya, Al 
Mahdi melepas cincinnya lalu melemparkan cincin itu ke arah 
Sufyan. Dia berkata, “Wahai Abu Abdullah, itu cincinku. Maka 
beramallah di tengah umat sesuai dengan Al Gur'an dan 
Sunnah!' Sufyan kemudian mengambil cincin itu dengan 
tangannya, lalu berkata, “Wahai Amirul Mukminin, apa 
engkau mengizinkanku untuk berbicara'?” 


Ubaid berkata, “Aku bertanya kepada Atha', Wahai Abu 
Makhlad, Sufyan mengatakan padanya: Wahai Amirul 
Mukminin?!” Atha' bin Muslim menjawab, 'Benar'.” 


Atha' melanjutkan penuturannya, “Sufyan kembali 
berkata, “Aku mau berbicara dengan syarat aku dijamin aman? 


616 


Hilyatul Auliya" 


Al Mahdi berkata, “Baiklah. Sufyan kemudian berkata, “Jangan 
mengirim utusan padaku hingga aku datang padamu, dan 

jangan memberiku apa pun hingga aku meminta padamu'. 

Mendengar perkataan Sufyan, Al Mahdi naik pitam dan 
hampir saja berniat buruk padanya. Beruntung Sekretaris Al 
Mahdi berkata padanya, “Bukankah Anda sudah memberinya 
jaminan keamanan, wahai Amirul Mukminin?” 'Betul,' jawabnya. 


Setelah keluar, teman-teman Sufyan mencelanya. Mereka 
berkata, "Apa yang menghalangimu (untuk  mematuhinya) 
wahai Abu Abdullah? Amirul Mukminin hanya 
memerintahkanmu untuk beramal sesuai Al @ur'an dan 
Sunnah?!' Mendengar perkataan seperti itu, Sufyan 
menganggap rendah akal mereka. Setelah itu Sufyan melarikan 
diri ke Bashrah.” 


(- a43 “18, 

GIS C1IE 3 JAE SAS —A01t 
-£ 003 40 30.3 apa 0... 40 
GAN IA YG KA ag it ji Cc 

OA A4 K3 e- P3 KP, 2, “9 - 
LIS JG cah GP IS UAS cela Pig ea 
2 :, Kn Ipa '., Pa Na 04, Ko. 8 NA Get 
“39 Oo 2g & Eebria uas SI Okutn an 

tts o, Eat LI 3g. ox 1G 

Gelas PO Ag AS Eihds La 


K3 sada 3 So 3 J3 te Cl KE 


3 


ASK AGS yi 


8 o- 


Al Ig 


617 


Hilyatul Auliya” 


9524. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Isa menceritakan kepada kami, Al 
Husain bin Mu'adz Al Hajabi menceritakan kepada kami, Abu 
Hisyam menceritakan kepada kami, Daud menceritakan kepada 
kami dari ayahnya, dia berkata, “Suatu ketika aku berjalan 
bersama Sufyan Ats-Tsauri, dan kami melintasi seorang prajurit 
yang tengah tertidur, sementara waktu shalat telah tiba. Aku 
kemudian membangunkan prajurit itu, namun Sufyan berkata, 
“Jangan! Aku berkata, Wahai Abu Abdullah, dia harus shalat'. 
Sufyan berkata, “Biarkan saja dia, semoga Allah tidak 
memberinya rahmat! Karena orang-orang tidak akan merasa 
tenteram, hingga orang seperti ini tidur.” 


3 8 av 13, - 3 ah “59, 
al XS Was Ide ep KL WAS -90Yo 
b o- 90 4g4 1-19, Ta 3 TA de 10 
Can IS Op MA UAS Ala MI es Sp 
z 


OP JB BL IP AMIN EC al 3g 
A33 SS Gale NB da IS Dian 


9525. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Abbas Al Baladi di Malathiyyah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada 
kami dari Abu As-Sari, dari Al Asyja'i, dari Sufyan, dia berkata, 
“Jika salah seorang dari mereka menanyakan arah jalan 
padamu, maka jangan tunjukkan dia jalan.” 


618 


Hilyatul Auliya 


@ 


Bi ob 3 pai Ke Gile aon 


. 
KO LP 409 15 3 9 K0 


SE Wa 2, j0 A00 € Ta & P, 
CI toa AI PA ba IL IP 


ox Oo, 882 y o ' T- 4 ox 
emas G oa A8 1S Ceng de Clesb 
IS Mi at SSI El UG 1 Kan 


. 


i g Ta 4 T & o- G cs 
ES Gini Oh Ca dl ee jl JUS 
CBU eB KL GB USU JB 
: Pi 2:3 "gi 5 Dar 
A33 se CG JG les GS II 


9526. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ja'far 
bin Wahb menceritakan kepada kami, Ahmad —yakni Ibnu 
Sinan— menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata: Aku mendengar 
Sufyan berkata, “Setelah aku ditangkap (di Makkah), aku 
dihadapkan kepada Al Mahdi. Aku berkata pada diriku, “Engkau 
sudah tertangkap wahai jiwaku, maka tabahlah'. Ketika aku 
dihadapkan, ternyata aku bertemu dengan Abu Ubaidullah 
(menteri Al Mahdi), Abu Ubaidullah kemudian bertanya 


619 


Hilyatul Auliya” 


kepadaku, 'Bukankah engkau Sufyan Ats-Tsauri?' Aku 
menjawab, “Benar'. Dia berkata, "Suratmu kadang kami terima'. 
Aku berkata, "Aku tak pernah menulis surat untukmu, sekali 


pun. Dia berkata, “Lalu untuk urusan apa dia menemui Al 
Mahdi.” 


DK Gas aa KE GIS —90YV 
40 3.T- 29, o, 5 7 20 : ra “10 
PMS AS ea Ul 33 SG SI SAS (3413 


TM 
£ 
& 
t 
Fe 


(SI Cab ES aa ate JAS 
Ai 


9527. Abdul Mun'im menceritakan kepada kami, Ahmad 
Abu Daud menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi An- 
Nadhr menceritakan kepada kami, Khalaf bin Tamim Al Kufi 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Sungguh, ada seseorang yang meminjam 
hewan tunggangan, pelana atau bahkan hanya tali kekangnya 
dari para penguasa, namun hal itu mampu membuat hatinya 
berubah terhadap mereka.” 


620 


. Hilyatul Auliya" 
3 ai “SPI Ie Lag 1G KS 
B5 ad US ia Ii gp be mb ji 
ea DE ALS 2JE elo Leg Ol 
, FP Arr GEA Sl OA Gang IN 

1 WS « “ata Te Al Ph 3 23 ye 


3 


JG ab GL YA AI 


n9 


Opa Sip 20 Sit Fla PI JI 
5 o s7 Pa 4 “1 4 2 
AS Ji Ol JS MS 1G ea Has 

Ae “as at Oleh O1ar 26 


9528. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Muhammad bin Sahl bin Askar berkata: Aku 
mendengar Abdurrazzag berkata, “Abu Ja'far Al Khasysyabin 
mengirim (pasukan) ketika Sufyan melarikan diri ke Makkah. 
Abu Ja'far kemudian berkata (kepada pasukannya), “Jika kalian 
melihat Sufyan, maka saliblah dia'!” 


Abdurrazzag melanjutkan, “Lalu para tukang kayu datang 
dan memasang kayu (salib). Setelah itu, diserulah Sufyan (agar 
menyerahkan diri). Ternyata, kepala Sufyan berada di ruangan 


621 


Hilyatul Auliya" 


Fudhail bin Iyadh dan kedua kakinya berada di ruangan Ibnu 
Uyainah. Mereka berkata kepadanya, “Wahai Abu Abdullah, 
takutlah engkau kepada Allah dan jangan sampai para musuh 
senang melihat bencana yang menimpa kita”. Sufyan kemudian 
maju menuju tirai (Ka'bah) dan memasukinya, kemudian 
menggenggamnya. Dia berkata, “Aku berlepas diri dari-Nya jika 
sampai Abu Ja'far memasuki Makkah'.” 


Abdurrazzag meneruskan, “Abu Ja'far kemudian 
meninggal dunia sebelum sempat memasuki kota Makkah. Hal 
itu kemudian “disampaikan kepada Sufyan, namun dia tidak 
memberikan komentar apa pun.” 


Pe dada & se Gis -40ya 
o- 3g (SI “19 


AE II SAS gaga HAK 
Jas Ls NP 25 BI ata Th OS -JG “gplagil 


, Pp Lor 9 & 9 
Lela yaa Jl Ah SAN Sabah SAI 


9529. Abu Bakr Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Jawwas menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdil 
Wahhab menceritakan kepadaku, dia berkata, “Wuhaib Al 
Makki pernah berkata, “Apa yang dilakukan oleh orang yang di 
Irak, yang bersikap kasar terhadap penguasa dan mendekati 
orang-orang yang fakir. Apa yang dilakukannya'?” 


622 


Hilyatul Auliya 


2g Gak St ye ab “pa 


9530 Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Muhammad Al Bairuti menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abi Daud Al Azdi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abdurrazzag berkata, 
“Abu Ja'far mencengkeram kerah  Ats-Tsauri dan 
menghadapkan wajahnya ke Ka'bah, lalu berkata, “Ya Tuhanku, 
demi pemilik bangunan ini, orang seperti apakah melihat diriku 
ini? Sufyan menjawab, “Demi pemilik bangunan ini, aku 
melihatmu sebagai orang yang terjahat'. Abu Ja'far kemudian 
melepaskan cengkeraman tangannya.” 


623 


Hilyatul Auliya' 


“50 KAT o s4 7 “LG, 

WAS ol Ep KS Dl WAS —90YA 
193 Bas « s4 10 A0. Aa an NA 20 al 
S3 4 0 . Ng 9 h G7 £ 29 
Ola Lis JB OK GH KO uh Si 


3 02901 d3 so. £ » 3 Pn 3 Gs. 9 
Ta 3D Ap SAS P1 Sadap Gilang Cl 
“4 


udi 933 Dllis ya BO IN an un 


9531. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Sa'd 
bin Muhammad menceritakan kepada kam Muhammad bin 
Zahir menceritakan kepada kami bahwa Yahya bin Yaman 
berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Abu Ja'far 
tak menginginkan aku. Demi Allah, seandainya aku berdiri di 
hadapannya, akan kukatakan padanya, “Bangkitlah engkau dari 
kedudukanmu, karena ada orang lain selain dirimu yang lebih 
berhak terhadapnya'.” 


H3 LES SAE FI GAS —A0YY 
og TS TS ta 219, - - - pan he 
SA Jb JB 206 UAS Olah Sh Hah HAL 


JG pede alas Y 20 ek Ja 5 


624 


Hilyatul Auliya' 


8. 
3 YES JG 
9532. Abu Muhammad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Sa'd menceritakan kepadaku, Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ibnul Mubarak berkata, “Disarankan kepada 
Sufyan Ats-Tsauri, “Alangkah baiknya jika engkau menemui 
mereka'. Sufyan menjawab, “Aku takut Allah akan menanyaiku 
tentang apa yang kukatakan di sana'. Dikatakan kepadanya, 
“Engkau katakan saja dan engkau jaga dirimu'. Sufyan berkata, 
“Kalian menyuruhku berenang tanpa harus basah pakaianku'?” 


Hayyan berkata, “Aku juga mendengar bahwa Sufyan 
berkata, “Aku tidak takut terhadap siksaan mereka. Akan tetapi, 
yang aku khawatirkan adalah mereka membujukku dengan 
dunia yang mereka miliki, sehingga aku tak lagi mampu melihat 
keburukan mereka sebagai keburukan'.” 


Hilyatul Auliya" 


L 


SAE A5 cal ama, & 3 SY 


JP Aa Oh S3 II OA Jas arak 
JA OA JS GUS IG Il Ka 


1JG Sosial ab333 selada H3 ILE SI MI 
sal IG Cola Ba AS 1G 3 
2G Ae 326 ALENA J! ss £ A era 


A 38, 


BI ega GO IG cammladl Ga Un 
TEA Ria 


9533. Abu Muhammad menceritakan kepada kami, Al 
Fath bin Idris menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Yazid 
bin Abi Hakim berkata, “Ketika kami berada di Masjidil haram, 
orang-orang kemudian melakukan bai'at. Saat itu, Sufyan 
mengenakan pakaian atasan dan bawahan yang serba baru. Dia 
lantas mendatangi seorang miskin yang mengenakan sepasang 
pakaian usang. Dia berkata padanya, "Maukah engkau 
mengambil pakaianku yang baru ini, dan memberiku pakaianmu 
yang usang itu'?” 


— 


Yazid melanjutkan ceritanya, “Seolah mendapat durian 
runtuh, orang itu segera menjawab, “Tentu saja mau'. Dia lantas 


626 


Hilyatul Auliya" 


memberikan pakaian usangnya kepada Sufyan dan mengambil 
pakaian baru darinya, kemudian mengenakannya. Setelah itu, 
dia datang ke masjid. Para penjaga kemudian menangkapnya 
dan mengusirnya ke luar masjid. Mereka berkata padanya, 
Wahai gembel, apa yang kau lakukan di sini.” 


ME DS HE Jl Kis -4ort 
II Ops 33 LE SAS dab 3 


Ox. P Pa Na 2 4 
2 Kas ia dl de Set Hj tega 
Pe og N 


IP 3 Lip3 GA oJh Ii Aa: 


“ 


ALA ag Apaan By 5 AA 


Par. « - 
“0 J3 Lah at CL Pa Toga Isa ak 
S3 ag DV 5 SUN SI LA 


A 


:I JS cad CU G3 Nu 3 


N 


WA 3 F4 BB jan MB 


627 


Hilyatul Auliya” 


9534. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abu Al Hasan bin Azh-Zhahrani menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Harun Abu Za'far menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Al Firyabi berkata: Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Aku dibawa menghadap 
Abu Ja'far di Mina, lalu kukatakan padanya, “Takutlah engkau 
kepada Allah. Sungguh, engkau bisa menduduki posisi ini dan 
bisa berada di tempat ini karena pedang (jasa) kaum Muhajirin 
dan Anshar dulu, padahal anak-anak mereka mati kelaparan. 
Umar bin Al Khaththab melaksanakan ibadah haji, namun dia 
hanya membelanjakan uang sebesar lima belas dinar. Dia juga 
singgah di bawah pohon ini. Abu Ja'far berkata padaku, 
“Apakah engkau ingin aku menjadi sepertimu?" Aku menjawab, 
“Tidak, jangan jadi seperti diriku. Tapi engkau harus lebih 
rendah dari posisimu sekarang, dan lebih tinggi dari apa yang 
aku raih. Abu Ja'far lantas berkata padaku, “Keluarlah 
engkau.” 


Abu Ja'far berkata, “Demikianlah yang ditulis Bisyr bin Al 
Harits dariku.” 


- o ng o 3g “10, 3 na Pet, o 
Sop op elas j2 IS INI A3 3 
La tata Sa Ta Pon AA Oo. 
gi 9 Ola akar 0 | ca J8 5 


Io bas ds ds cad Ii 
E) Uas 3 J3 NS Pa ale & Is: 315 “3315 


Hilyatul Auliya" 


UBI cglSy Udah ang 3 Uas Uno dl LS 


33 SAS Cab SAI SI S3 AL 
“ an XS ul ja C2 (iss 154 KI 5 


2 


33 Gb SS OA Sl SI AS 


. 2. 55 Pa & 6. ato 2 2 5 -? :8 
233 ra aa aa Sepah Gb AL 
1 o 
AN Kn Dlbap cana 
9535. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Rustum Al Ashbahani menceritakan kepadaku, 


Muhammad bin Isham bin Yazid Khair menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata, “Sufyan 


629 


Hilyatul Auliya 


mengutusku untuk menyampaikan surat kepada Al Mahdi dan 
menterinya, yaitu Abu Abdullah dan Ya'gub bin Daud. Aku 
kemudian dihadapkan kepada Al Mahdi dan dia memotong 
pembicaraanku. Dia berkata, “Seandainya Abu Abdullah (Sufyan) 
mendatangi kami, niscaya kami akan menjabat tangannya 
dengan tangan kami, mengenakan pakaian atasan dan 
bawahan, lalu berangkat (bersamanya) menuju pasar untuk 
melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah orang seperti 
Abu Abdullah bersembunyi dari kami, datanglah para gari kalian 
kepada kami, kemudian mereka menyampaikan perintah, 
larangan dan nasihat kepada kami. Mereka, demi Allah, 
menangis untukku, dan aku pun pura-pura menangis untuk 
mereka. Sebelum mereka memberikan kejutan untukku, salah 
seorang dari mereka mengeluarkan tulisan dari lengan bajunya, 
yang berisi, “Tolong lakukan ini dan itu untukku'. Maka aku pun 
melakukan hal itu untuk mereka, namun aku mengutuk mereka 
karena hal itu'. 


Sufyan menulis surat itu untuk Al Mahdi, karena dia 
sudah terlalu lama dalam pelariannya. Dia meminta Al Mahdi 
memberinya jaminan keamanan, kemudian Al Mahdi pun 
menjamin keamanannya. Aku kemudian menemui Sufyan di 
Bashrah dengan jaminan keamanan itu. Setelah itu, dia berkata 
(padaku), “Temuilah keluargamu, karena engkau sudah terlalu 
lama meninggalkan mereka, sehingga menyusahkan mereka. 
Temuilah aku di Kufah. Aku akan menunggumu sampai kau 
datang”. Setelah itu, Sufyan jatuh sakit di Bashrah, lalu 
meninggal dunia —semoga Allah marahmatinya—.” 


Hilyatul Anliya 


& s o 4 OT 16, 
8 SAS CK Op Ola Uas —90Y1 


Ig da PE Lap IE 3 5 
NG ka P Ola - ai Ap Je Isis 


or 


5 ta sai pn Ka 3 JUS Ls 
Aa pal) SLR If pas Ss 
ren au tg 33 
se aa 5 ui 2 Jai 

5 As YA PA 1 AB sb GI ob 
Gd 3 Ga 5 ja Ja joki ag 
1 A3 CG Jab 158 alas Le Jana 3 ceme 


Yu halah CAK SY tas 


Ca 
Gx 
t 
. 


9536. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Rustum menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku 
mendengar Muhammad bin Isham bin Yazid berkata: Ayahku 
berkata, “Ketika Sufyan akan mengutusku menemui Al Mahdi, 


631 


Hilyatul Auliya' 


aku berkata padanya, “Aku adalah orang yang polos, sehingga 
aku khawatir melakukan kesalahan yang bisa membongkar 
pelarianmu'. Mendengar itu, dia berkata padaku, “Engkau lihat 
orang-orang yang mendatangiku. Aku berkata kepada salah 
seorang dari mereka, berdasarkan dugaan bahwa aku sudah 
memberikan kebaikan kepada mereka. Aku sudah ridha 
terhadapmu. Katakanlah apa yang kau ketahui, tapi jangan 
katakan apa yang tidak kau ketahui.” 


Muhammad melanjutkan: Ayahku berkata, “Setelah aku 
kembali lagi kepada Sufyan, aku tanyakan kepadanya, 
“Mengapa engkau melarikan diri dari orang-orang itu. Orang itu 
mengatakan, “Seandainya Abu Abdullah datang (kepada kami), 
niscaya aku akan berangkat bersamanya ke pasar untuk 
melakukan amar ma'ruf nahi mungkar'. Mendengar perkataan 
itu, Sufyan berkata, “Wahai orang yang mengantuk, (aku tidak 
akan menemui dia) sampai dia mengamalkan apa yang dia 
ketahui. Apabila dia telah mengamalkan apa yang dia ketahui, 
maka tak ada hal lain kecuali mendukung dan mengajarinya 
tentang apa saja yang tidak diketahuinya'.” 


KA 


Gis IA 33 Sl aa CA (GAS -40YV 


: 


ge ye Aa Soda baja 
3 Pep 5 gd IS us eng Iis 


PI TN 0... 533 1 3 Ata, 8 
AG NAS KS II ah yi Obat Ga 


632 


Hilyatul Auliya" 


SE R3 Cejal ASNI jAh CIRII IIS GA YI III 


3 ET AN SNN 1x & 4» 
AS LL OS IA Olah SG 3 seh AS 


3 
SSI ceoabal SP Ialaia GAS LS SAN 
bea 


9537. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
Abu Hafsh Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, “Sufyan mendiktekan 
untukku redaksi surat yang akan dia kirimkan kepada Al Mahdi. 
Dia berkata, “Tulislah: Dari Sufyan bin Sa'id, untuk Muhammad 
bin Abdullah. Aku menyela, 'Jika engkau menulis redaksi 
seperti ini, Al Mahdi tidak akan membacanya'. Sufyan berkata, 
“Jika demikian, tulislah apa yang engkau mau'. Maka aku pun 
menulis redaksi yang kumau. Setelah itu, Sufyan berkata, 
“Sesungguhnya aku menyanjungmu kepada Allah, Dzat yang 
tidak ada tuhan melainkan Dia, Yang Maha Suci dan Maha 
Tinggi, Dialah Pemilik segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu'. Aku berkata kepada Sufyan, “Siapa yang 
pernah menulis pembukaan ini? Sufyan menjawab, “Manshur 
pernah menyebutkan padaku dari Ibrahim, bahwa dialah yang 


, ” 


pernah menulisnya. 


633 


Hilyatul Aliya 
: 13 Karta IA 33 MAN Paten (AL —G0YA 
T a KO, Lo o - o 
ala 1 AP Bis 3 di yi 5 
- o 0 - pa 20 2. 3 “18, Go 
Oka Las JG ai 2 5 WAS Natal 
5 9 1 ZAT z st o “1, Ae, 24 P s 
SA SAI ANT aka AA 2 Jaa Aa 


9538. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Hasan bin @utaibah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Khalaf Al Asgalani menceritakan kepada 
kami, Radzadz bin Al Jarrah menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
“Celakanya umat ini adalah ketiga orang yang terkebiri menjadi 
pemimpin'.” 


2 pap Sis lala GAS -9oraA 
N5 KN 33 SAT CS dejjad! pall 
Siber Je -JG “3g Ne Arin ed Was (ag £ 


Saat Kis Lali LI JB ena 


KI naa SEN aa P 323 


634 


Hilyatul Auliya' 


9539. Sulaiman menceritakan kepada kami, Amr bin Abi 
Ath-Thahir Al Mishri menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al 
Husain Al Kufi di Mesir menceritakan kepada kami, Abu Sa'id 
Ats-Tsa'labi menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Ats-Tsa'lab berkata, “Aku mempelajari 
tujuh puluh dua tipu muslihat untuk menyikapi anjing, dan tak 
ada satu pun darinya yang lebih baik daripada aku tidak melihat 
anjing, dan dia juga tidak melihatku.” 


Lag 1JE aja 3 XS Gis -A01. 


mala Ea Jis Ter bah Pa AE 
de ka ji Gis be baka. Eentmkat! 2d 3 
Opa Lag Isis SI ap Al aa Lag 16 
HE Lp ITN BALAI 34 Jaka Tr 
WK ISU Lip LN JB :JB IN Oa 
A3 aa et Atas Aga sa CtEN3 Inai 
Ia HE AW ya DL IE cg V3 SI 


9540. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Musa Al Mishshishi menceritakan 


635 


Hilyatul Auliya” 


kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ibrahim bin Al Hasan 
Al Migsami berkata: Abu Sa'id Ats-Tsa'labi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Al 
Mubarak berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
“Aku tak melihat perumpamaan yang begitu tepat untuk para 
penguasa, kecuali apa yang dikatakan oleh Ats-Tsa'lab. Dia 
berkata, “Aku mengetahui tujuh puluh lebih tipu muslihat untuk 
menyikapi anjing, dan aku tidak melihat yang lebih baik 
daripada aku tidak melihat anjing, dan dia juga tidak 
melihatku.” 

Sufyan berkata, “Tidak ada yang lebih baik bagi 
penguasa daripada dia melihatmu dimana engkau tak 
melihatnya. 


Bao “9 


Oa op ME Ml KE SAS -A06A 

2 Gis OA 3 Ora Gi AA 
GP Crgkia GI ME HIS bei DA Hi 
BI Uta ea Je Ele31 1JB da AL 


ask pp ai: du 


4 


UBI AG Ih ah ai Ad Ken aai 


8 4 
AP 


SS dop UB GAN SA IG ES Ia 


Hilyatul Auliya" 
kah CU JB Is DS Uh SG 
PA P2 SB Kah ati g SI SA 363 113 
Is Hi de Fts bls : du di 


Ba 273 JEANG Sya 2: 
AB AI) Isis DI GG CI, OLYL 


» Pd P4 8 - 


6 
ng 
— 


Lg as Sl Jus Anh IL ju 


25 33 Ikelet HIS " Lag Tr Hp 
se JUS pd 33 jab As IU Lg 


« 
— 
Ua 

AN 

» 

Es 

s LN 


Na -—— 


JAN 


& 


. 


P, £ 
37 Pe | P 4, PP 8 4 
KAA Cegah AS na SIG LAGI SI 5 
A o 2 
JI ads Y 
9541. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Harun bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Syadzan An-Naisaburi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Mas'ud menceritakan kepadaku 
dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, “Aku dibawa menghadap Al 
Mahdi di Mina. Setelah aku menyerahkan kepemimpinan 


kepadanya (berbai'at padanya), dia berkata padaku, “Tuan, kami 
sudah mencarimu, namun engkau tak bisa kami temukan. Maka, 


1 
N 


637 


— Hilyatul Auliya" 


segala puji bagi Allah yang telah mendatangkanmu. Maka, 
ajukanlah permintaanmu kepada kami'. Aku berkata, “Engkau 
sudah memenuhi bumi dengan kezhaliman dan kesewenang- 
wenangan. Maka takutlah engkau kepada Allah, dan hendaklah 


1, » 


engkau mengambil pelajaran dalam hal itu'. 


Sufyan melanjutkan, “Al Mahdi menundukkan kepalanya 
lalu mengangkatnya dan berkata, “Bagaimana pendapatmu jika 
aku tidak mampu mengangkatnya”. Aku berkata, “Berarti 
engkau harus melepaskan jabatanmu untuk orang lain”. Dia 
menganggukkan kepalanya, kemudian berkata, “Ajukanlah 
permintaanmu pada kami!' Aku berkata, “Anak-anak kaum 
Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka 
dengan baik berada di depan pintu. Takutlah engkau kepada 
Allah, dan berikanlah hak mereka'.” 


Sufyan meneruskan, “Dia menganggukkan kepalanya. 
Setelah itu, Abu Abdullah berkata, “Tuan, sampaikanlah 
keperluanmu kepada kami'. Aku berkata, “Apa lagi yang harus 
aku sampaikan'.” 


Ismail bin Abi Khalid menceritakan padaku, dia berkata, 
“Umar bin Al Khaththab melaksanakan ibadah haji, kemudian 
dia berkata kepada bendaharanya, “Berapa biaya yang aku 
habiskan?” Dia menjawab, “Belasan dinar”. Di sini, aku melihat 
hal-hal yang tak mampu dilakukan orang setangguh gunung 
sekalipun.” 


638 


Na AA Auliya" 


Jp GP Si Sai ah mh SA 


SIN AU Ah Dag aa 
SAS 333 LI 3 IE 


9542. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abu Bakr bin Ma'dan menceritakan kepada kami, Abu 
Bakr bin Sallam menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Ibrahim Al Farra” berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 
mengirim surat untuk Al Mahdi yang berisi, “Engkau telah 
membuang, mengusir dan menakutiku, dan Allah ada di antara 
aku dan engkau. Aku harap, Allah memberikan pilihan padaku 
sebelum datang balasan surat ini.” 


Ibrahim berkata, “Ketika surat balasan datang, Sufyan 
sudah meninggal dunia.” 


bi JG MN ea Sis dad 
SB Ie AE AG Isi dai SL 


639 


Hilyatul Auliya" 
Af - 51 8 2 1 #. T (3 T pa « 
CA Balai Li NE ENG LL BN 
| 84 87 2. Te 
Jaga Ol SM 


9543. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Hamdan menuliskan untukku: 
Muhammad bin Khalaf Al Asgalani menceritakan kepada kami, 
Al Masyrafi Az-Zahid menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Demi Allah, tidak 
ada yang menghalangiku untuk mendatangi mereka karena aku 
tidak melihat mereka melakukan ketaatan. Hanya saja, aku 
adalah orang yang suka makanan enak, sehingga aku takut 
mereka akan merusakku (dengan memberikan makanan- 
makanan enak).” 


ne SAE IG dag Wa Sis 
das Ot jaan Gi Sula iki EN 
M3 JUS 2 SI am bt ekp 
Pas OA Hara & 3 SI hh 


649 


Hilyatul Auliya' 


9544. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ishag bin Ahmad Al Farisi menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Ashim menceritakan kepada kami, Abu Abdullah Al 
Anbari menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bakr Al 
Hanafi berkata, “Sungguh mengherankan orang-orang 
membandingkan Mis'ar dengan Sufyan. Ketika komandan 
prajurit mengutus seseorang kepada Mis'ar untuk 
menyampaikan, “Engkau mempunyai bagian pada hari ini, 
Mis'ar mau melakukan perjalanan sejauh tiga farsakh untuk 
mengambilnya. Sedangkan ketika Sufyan ditawari dunia, dia 
justru melarikan diri darinya.” 


» A oo 


o- “19, AA o 
IE GIS ALE II MI KE SIS -—9oto 


£ 


jus nan ui Ni at) 
SG DA Gaya GAN Gopi AL ae 
Ip KE Nm 10 Ja UE G3 mall 5 KS 
SIS BS GA FP ISU Jab Ia EA 


-. 


641 


Hilyatul Auliya”" 

18, Ti 53 C5 HS SE AM 
2 batas olah Ip 33 Ips idle 
MEN Bip II 9 JAN ia SEM conis Ia 


Ist Ke ad Li let BI V $3IS GS "dak 


” 


BA 2 S Owl pa Z5 


9545. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad bin Al Abbas menceritakan 
kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, 
Sahl bin Ashim menceritakan kepada kami, Abu Abdullah 
Muhammad bin Ibrahim Al-Laitsi menceritakan kepadaku, Wahb 
bin Ismail menceritakan kepadaku, dia berkata, 


“Ketika aku berada di Makkah bersama Sufyan Ats-Tsauri 
dan Al Auza'i, tiba-tiba Sufyan sakit. Muhammad bin Ibrahim 
kemudian mendatanginya untuk menjenguknya. Ketika 
dikatakan kepada Sufyan, “Ini ada Muhammad bin Ibrahim,' 
Sufyan bangkit lalu masuk kamar kecil dan tetap berada di sana, 
hingga aku merasa tak enak hati kepada Muhammad bin 
Ibrahim, karena Sufyan terlalu lama berada di kamar kecil. 


Setelah itu, Sufyan keluar dari kamar kecil dan 
menghampiri kami sambil mengucapkan salam, 'Semoga 
keselamatan senantiasa tercurah bagi kalian. Bagaimana kabar 
kalian? Dia lantas menghempaskan dirinya, sedangkan 
Muhammad bin Ibrahim duduk termangu. Sufyan memalingkan 


642 


Hilyatul Auliya' 


wajahnya ke arah dinding. Tak sepatah kata pun keluar dari 
bibirnya hingga Muhammad keluar dari tempatnya. Keesokan 
harinya, Muhammad mengirim surat untuk mengucapkan salam 
bagi Sufyan, selain mengatakan, “Bagaimana perasaanmu? 
Seandainya bukan karena aku tahu bahwa tak ada seorang pun 
yang begitu engkau benci di kota Makkah ini melebihi aku, 


, » 


niscaya aku akan mendatangimu'. 


BIKE oh ate II AI KE GIS —4041 


4 
s 


Kara BIS Ls ea 3 na NS 
AN en 


1353 dai Sat Aa JG Oo 251 


"SIN LG SN IA DIES SLIAN 


9546. Abdullah bin Abbas bin Hamdan menceritakan 
kepada kami, Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Abu 
Ashim Al Bajali menceritakan kepada kami, Ibnu Yaman 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku pernah 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata —ketika orang-orang 
menyebutkan pihak penguasa—, “Seandainya mereka makan 
emas, pasti kita sudah makan batu kerikil.” 


Td 


a43 0 AGA 8, 3 8 9 119, 
JAS 3 IS Cl KE SAS —A LV 


dgn 19, Ai NO Aa SA AN st PA 
AE SAS teplag IE IPA AS USUS Ega ui 


Hilyatul Auliya” 


9547. Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Muhammad bin Furak menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Sabig menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats- 
Tsauri berkata, "Menatap wajah orang yang zhalim itu dosa'.” 


DNA op JA 13 Ml KE SAS —A0LA 


Gg 
Pal 
K0. 


da Il Gis dead yan 2 al) Gis 
Ia as SA JB 13 BN 3 bg IP 


| 0 £ 01x Pa « 

AN bang Ol LAS sa PU) 65 
9548. Abdullah Muhammad bin Ma'dan menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada 
kami, Abu Taubah menceritakan kepada kami dari Yusuf bin 
Asbath, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Siapa yang 
mendoakan panjang umur bagi orang yang zhalim, berarti dia 

suka jika orang itu terus bermaksiat kepada Allah.” 


Hilyatul Auliya" 


Ni Karta —94044 


4 o 
L9 


25 Ssa A2 pa PE KE SAS 
NE aan Kas «mah gn His Kara Uban 


£ z 


ea dekan ta 


9549. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abu Al Fawaris menceritakan kepada kami, Abdul Ghaffar bin 
Ahmad menceritakan kepada kami, Mazdad bin Jamil 
menceritakan kepada kami, Khalaf bin Tamim menceritakan 
kepada kami, Najiyah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Ats-Tsauri berkata, “Sungguh, aku mengetahui 
cinta seseorang kepada dunia dari ketundukannya terhadap 
orang-orang yang memiliki dunia.” 


» Iis 9g ra) "SG Ea -J6 cikal ha Sl 


& 


Hilyatul Auliya" 


9550. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Ali menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash- 
Shaghani menceritakan kepada kami, Ishag bin Ismail 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Bakr 
Al Abid berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
“Tidak ada kebaikan pada gari yang mengagungkan dunia.” 


1G 2 ih ut (GAS -9001 


o 5 


- 13 aa Sta Pi 1 40 PE Te hape 
emas J :d Ola UAS OK OP SR as 


J3 yang Al ISP REI de Ga 5 


z 3, . Pa - o 2 (- 
YA NY (aan JSI dilana) gema la ea 
3, 2 » , IA 4 4 2 

3 Kenny A3 A4 SSB Ia 108 Sele 


o 4 - 2 

Kab Sale 3 Lag Alas VI 

9551. Ayahku dan Al @adhi menceritakan kepada kami 
dalam jamaah, mereka berkata: Al Hasan bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Anbasah menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Nabi Isa putra 
Maryam #2 menceritakan kepada kami, “Dekatkanlah diri kalian 
kepada Allah dengan membenci orang-orang yang suka 
bermaksiat, dan carilah keridhaan-Nya dengan menjauhkan diri 


646 


Hilyatul Auliya" 


dari mereka.” Orang-orang bertanya, “Jika demikian, lalu 
siapakah orang yang dapat kami jadikan sebagai teman?” Beliau 
menjawab, “Yaitu orang yang melihatnya mengingatkan kalian 
kepada Allah, amalannya memotivasi kalian kepada hari akhirat, 
dan tutur katanya menambah amal kebajikan kalian.” 


4,02 


IA Gis Kental Bp ALE GAS —9001 
BA ALIY deal OJK 3 A3 
Ob Ol oi GA oi SEN oi Oi Gi ga 


-J6 Nuh v ya da Ta Ep IS as 
SA G3 ORA SRG cad! Jl sad Leg cab 


8 Gd JS ja YAI 5 pu 


da II 30 ES Las WA 1G KE) eat 
AD IE dad Le db de Ia 


Hilyatul Auliya 
Jen Judi d Jus LI IS JG wa 
inap DI LIS EL GM AN 


ade "Ng MN ie YA 


9552. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Al Husain bin Harun Ash-Shubahi di Ramalah 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Harun bin Sulaiman 
bin Yahya bin Abi Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Al Farj maula Ma'n bin Za'idah menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Ketika Sufyan Ats-Tsauri menjadi 
buronan, dia melarikan diri ke Yaman. Maka aku pun 
memberitahukan Ma'n bin Zaidah perihal kedatangannya (ke 
sana). Lalu Ma'n pun memberinya jaminan keamanan dan 
memerintahkan agar menyantuninya seribu dinar, namun dia 
tidak mau menerimanya. Pada musim haji, Sufyan 
meninggalkan sebuah mantel di tempatku yang biasa dia 
gunakan untuk membersihkan tempatnya ketika hendak shalat. 
Namun aku tak bertemu lagi dengannya kecuali di tempat 
wukuf. Di tempat itu, dia berkata padaku, “Wahai Abdullah, 
mana mantelku?' Aku menjawab, “Ini dia'. Dia berkata, “Berikan 
padaku'. Lalu aku pun menyerahkan mantel itu padanya.” 

Abdullah meneruskan, “Setelah menyelesaikan ibadah 
haji, Sufyan pergi ke Bashrah. Dia singgah di sebuah warung di 
samping kediaman Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin 
Mahdi.” 


Abdullah melanjutkan, “Pemilik warung tersebut 
mengatakan padaku, “Pada malam sebelum meninggal dunia, 


643 


Hilyatul Auliya" 


Sufyan berdiri kemudian membersihkan tempat untuk shalat 
dengan mantel tersebut, hingga aku menghitungnya melakukan 
itu sebanyak lima puluh kali. Setelah itu, dia meninggal dunia di 
penghujung malam. Semoga Allah merahmatinya .” 


NA bea ala! Op STAN ea —9o0or 

WAS CE 33 JAMI SAS ena oi MA 3 

Bb ia 3 3 Gis ada FI 

Ie G SES BI s3 d3 GA K3 Setan 

One AMI Si FA akal PAN AG AI 

AB BY Ml KE UG Uh DJ Ap 
| 


G Ta & o- - - 2 La ato uas 18 0 


ear Ora 


9553. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Al Mundzir bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Abu Al Walid menceritakan kepada kami, Zaid bin Abi Khidisy 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan bertemu 
dengan Syarik, setelah Syarik menjabat gadhi Kufah. Sufyan 
kemudian berkata, “Wahai Abdullah, setelah Islam, fikih dan 
kebaikan, mungkinkah engkau menjabat sebagai gadhi'. 


649 


Hilyatul Auliya" 


Mendengar perkataan demikian, Syarik berkata, “Wahai Abu 
Abdullah, orang-orang memerlukan gadhi'. Sufyan menimpali, 
"Wahai Abu Abdullah, orang-orang membutuhkan prajurit 
keamanan .” 


PE YM AG 3 G5 -9004 

Kara eka 2 2 Kis Pj Gis ebi 
bag SE RA IG SS mi Ya 
AG) #emdidl yad 3 2 Isis asal Da 


Olg213 Ce NE Sal at Oa d3 

Al ab Bil Ogkan Sad oeb 
4 6 8, PNP PA Tp 3 8, P 4 

Dike Ikmka GS cias ME Imah 3 Obl3 


: 


ak KU Gap PER S3 “ea P3 On 
LG IE cok Ja yordi ASI Hita 


3 Pa 


Dab PE V3 alah IL ea V3 CA JA 


650 


Hilyatul Auliya" 
SE IG LE YG AS LS sai Y 
Ip MSN Ia JIE V3 AN V3 AL Ta 
3 SY LI BY Ea OS 
Ia C3 CI OP LE GI kai V3 ar 
Op D3 AINI ep ea AI GS 
3533 Ia Ol Hail 36 2 Op coal 
Ha Laba ob Da HN “ta H3 s6 BA 


Y BB BE on OK Bli Je al onai 
be Pasti Ika 389 dahi VI OIL 


CA ARI 58 « ab Tb Te 
perdak eang: IE 
anda BE KT SI ag 


Ca 4.3 Na Oa “tegal Ag Is ANE | ala 


33 
“Gs 


651 


Hilyatul Auliya" 
- -Z 3 £ 2 0x 
AE KG ttp dgZnlag an 19 “5 , 


2. 


AN ST AG 3G olah ih Aas At 
le 545 Oi Copa AN AL Ja si 
bb hg “dg L J£ PN 3 Al dala AMI 


.. Pd 


BE Voita 2G JAE AI ga YEL cola 
SIG pil 3 H3 V3 daa Denai 
TI oil EN cet wal ab 


-) 
PP 


Aa 3G AI ab ga NI ne Ia A9 
Sila K3 AA LA 5 US el 
Ul A3 cod AG AKI 3 WI Blah 


ox 4 


3 Aa $ 23 Dal IE JAST | Sf — ISI 2l— 


652 


Hilyatul Auliya” 


yana 2 Di 5 A3 sen beda ap 3 


9554. Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Atha” 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muslim menceritakan kepada kami, Salamah 
bin Syabib menceritakan kepada kami, Mubarak Abu 
Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada Ali bin Al Hasan 
As-Sulaimi, “Hindarilah apa saja yang bisa merusak amal dan 
hatimu. Sungguh, hatimu akan rusak gara-gara bergaul dengan 
mereka yang cinta dunia, tamak dan kawan-kawan syetan yang 
suka membelanjakan hartanya bukan untuk menaati Allah. 
Hindarilah apa saja yang bisa merusak agamamu. Sungguh, 
agamamu akan rusak gara-gara bergaul dengan mereka yang 
banyak bicara. Hindarilah apa saja yang bisa merusak 
kehidupanmu. Sungguh, kehidupanmu bisa rusak gara-gara 
bergaul dengan orang-orang yang tamak dan biasa mengumbar 
syahwat. 


Hindarilah bergaul dengan orang-orang yang berwatak 
kasar, dan bergaullah hanya dengan orang yang beriman. 
Janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang yang 
bertakwa. Janganlah bersahabat dengan orang yang suka 
berbuat dosa. Janganlah bergaul dengannya dan jangan pula 
bergaul dengan sahabatnya. Jangan memberi makan padanya 
dan jangan pula memberi makan orang yang memberi makan 
padanya. Jangan mencintai orang yang mencintainya. Jangan 
ceritakan rahasiamu padanya, jangan tersenyum di hadapannya, 


653 


Hilyatul Auliya" 


dan jangan memberi kelapangan tempat duduk untuknya. Jika 
engkau melakukan sedikit saja dari larangan tersebut, berarti 
engkau telah memutuskan tali penguat Islam. 


Janganlah engkau mendatangi pintu para penguasa. 
Jangan pula mendatangi pintu orang-orang yang mendatangi 
pintu para penguasa dan pintu orang-orang yang keinginannya 
sama dengan mereka. Sebab, fitnah mereka itu seperti fitnah 
Dajjal. Jika salah seorang dari mereka mendatangimu, maka 
tataplah dia dengan wajah yang muram. Jangan sedikit pun 
pedulikan mereka, karena akan mengakibatkan mereka menilai 
bahwa diri mereka berada di atas kebenaran, sehingga engkau 
menjadi pembantu mereka. Sebab, tidaklah mereka bergaul 
dengan seseorang melainkan mereka akan mengotorinya. 
Jadilah engkau seperti tumbuhan limau yang enak baunya dan 
nikmat rasanya. 


Janganlah engkau menyaingi orang-orang yang diberikan 
dunia di dunia mereka, niscaya engkau akan dicintai semua 
orang. Janganlah engkau melakukan maksiat, sehingga engkau 
berhak mendapatkan murka Allah. 


Ketahuilah, tak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi 
Allah daripada Nabi Adam #&. Allah menciptakan tanah untuk 
bahan bakunya dengan tangan-Nya langsung, menghembuskan 
roh-Nya kepadanya, dan memuliakannya dengan 
memerintahkan para malaikat-Nya agar bersujud kepadanya dan 
menempatkannya di surga. Namun demikian, Allah kemudian 
mengusirnya dari surga gara-gara dia melakukan satu dosa. 


Perlu engkau ketahui juga saudaraku, bahwa Allah tidak 
akan memasukkan seseorang ke dalam surga gara-gara maksiat 
yang dilakukannya, dan bahwa Nabi Daud #& turun ke 


654 


Hilyatul Auliya" 


tingkatannya gara-gara hanya melakukan satu dosa. Seandainya 
kita melakukan dosa seperti dosa yang dilakukan Nabi Daud ini, 
pasti kita akan mengatakan bahwa itu bukanlah sebuah dosa. 
Maka, bertakwalah engkau saudaraku kepada Allah, dan 
hindarilah maksiat beserta orang-orang yang suka 
melakukannya. Karena orang-orang yang suka melakukan 
kemasiatan itu pasti mendapatkan murka Allah. Jadilah engkau 
sosok yang dermawan terhadap saudaramu, baik menyangkut 
harta maupun nyawamu. Jangan menipu mereka, baik dalam 
keadaan sepi maupun ramai. 


Bencilah orang-orang jahil dan benci pula pergaulan 
dengan mereka. Bencilah orang-orang yang durhaka dan benci 
pula pergaulan dengan mereka. Karena orang-orang yang 
bergaul dengan mereka tidak akan pernah selamat, kecuali 
mereka yang dilindungi Allah. 


Jika engkau sedang bersama orang-orang, maka 
perbanyaklah senyum dan tampakkan wajah yang cerah. Tapi 
jika engkau sedang sendirian, maka engkau harus banyak 
menangis, resah dan sedih. Karena kami pernah mendapatkan 
kabar, wallahu a'lam, bahwa mayoritas kebaikan yang 
ditemukan seorang mukmin pada hari kiamat kelak adalah gara- 
gara keresahan dan kesedihan. Jangan pernah menampakkan 
kekhusyu'an dan kepatuhan munafik, atau menampakkan 
kekhusyu'an di wajahmu, padahal itu tidak ada dalam hatimu.” 


655 


Hilyatul Auliya” 


1, 3 s2 A Bp 19, 
wa CBU ba ht Ha wd— —-94000 


AN ae 


o- 30 3.3 
IS 3 KS 


SP Gis ia Rab Il OKE 3 IA 


Peka 3 
Os ui 
MESIN 3 IA Gis gl WA 
Kesra “js 25 ERA TA pe H3 Xx 
2 - pad 


1 


3 HE 5 AL A2 JB 1G ug 
as J0 Ga Ui it Hj S2 
"ie 33 AKAN AS Gp saia JI Gi € # sia 
na 2 dj mn JS 


Di ika 2. pai ai - : aa Jus 


Hilyatul Auliya" 


Bp pa Ba 


A26 JB KR PE dani Hata G3 JS 
Ao GS os j3 Ta Tj AS on 
Je oi La (jab gih Us ai Fe eh 


“8 Aa 


s Ta ja S. dilas 1 &: Ja Toska 
na 


9555. Sa'id bin Muhammad An-Nagid menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin 
Numair menceritakan kepada kami (ha ): 


Ayahku juga menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Ishag menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Ashim 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Numair berkata, “Aku bertemu Sufyan 
Ats-Tsauri di antara Shafa dan Marwah. Dia menjabat tanganku 


657 


Hilyatul Auliya 


dan mengucapkan salam padaku. Setelah itu dia pulang ke 
rumahnya. Ternyata, Abdushshamad bin Ali sudah 
menunggunya di depan pintu rumahnya. Saat itu, 
Abdushshamad adalah gubernur Makkah. Ketika melihat 
Sufyan, Abdushshamad berkata, “Aku tak mengetahui seorang 
pun di tengah kaum muslimin yang begitu pandai mengelabui 
mereka melebihi dirimu'. Sufyan menanggapi, “Aku sedang 
berada dalam situasi yang begitu genting bagiku ketimbang 
menemuimu'. Saat itu, Sufyan sedang bersiap-siap untuk 
melaksanakan shalat. Abdushshamad kemudian memberitahu 
Sufyan, bahwa ada suatu kaum yang mendatanginya dan 
memberitahukannya bahwa mereka sudah melihat hilal 
Dzulhijjah. Maka Sufyan pun memerintahkan Abdushshamad 
agar menyuruh seseorang naik ke atas bukit dan 
memberitahukan hal itu. Saat itu, tangan Sufyan menjabat 
tangan orang itu (orang itu adalah aku, Abdullah bin Numair). 
Dia meninggalkan Abdushshamad duduk di depan pintu. Aku 
kemudian dibawa menuju meja makan yang berisi sisa-sisa 
makanan: roti yang sudah dicabik-cabik dan keju yang sudah 
dipotong-potong. Kami kemudian makan bersama.” 


Abdullah bin  Numair melanjutkan ceritanya, 
“Abdushshamad kemudian meraih tangan Sufyan dan 
membawanya menghadap Al Mandi, yang saat itu berada di 
Mina. Ketika melihatnya, Sufyan berteriak dengan suara yang 
keras, “Tenda-tenda apa ini. Kemah-kemah apa ini. Umar 
pernah melaksanakan ibadah haji, kemudian dia bertanya 
(kepada bendaharanya), 'Berapa banyak biaya yang kita 
gelontorkan untuk ibadah haji kita ini?” Dijawab, “Sekian dinar”. 
Dia menyebutkan jumlah yang sangat sedikit. Namun Sa'd 


658 


Hilyatul Auliya 


menambahkan: (Umar berkata:) “Sungguh, kita sudah 
berlebihan.” 


Ta Wis Sallal ba Kis -9001 
39 Aa Gis (EU Alta 


PA 


£ 
Ju Je ae BT 35 AH JS JB JB ar Ul 


4 ae A0 at 
Cile 42 sa aa 


Su SIA Ta SA J Je k year Ola 


9556. Abu Bakr Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami, Abu Hisyam 
Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, An-Nadhr bin Abi Zur'ah 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Mubarak bin Sa'id 
berkata padaku di Moshil, “Datangilah Sufyan, dan sampaikan 
padanya bahwa bekalku sudah habis dan pakaianku sudah 


659 


Hilyatul Auliya" 


bolong-bolong. Katakan padanya agar mengirim surat kepada 
penguasa Mosul, mudah-mudahan dia mau memberikan sesuatu 
yang dapat aku kenakan dan menghias diri'. Aku kemudian 
datang ke Kufah dan menemui Sufyan Ats-Tsauri. Setelah 
bertemu, aku sampaikan padanya apa yang dikatakan Mubarak 
padaku. Setelah menyimaknya, Sufyan lantas masuk ke dalam 
rumah dan mengeluarkan guci yang berisi potongan-potongan 
kertas kering. Dia kemudian menebarkannya di tanah dan 
berkata, “Seandainya Mubarak rela dengan yang seperti ini, 
maka tak perlu ada sesuatu yang dilakukan untuknya di Mushil. 
Ini Kami hanya mempunyai kitab'.” 


4 6 o ' 19 
23 AG GIS edi Ho IM AG Was 
e Is 3 0, Pr 1 APLI, 5 1 . 


Ea Us ep udi F1 Ma Sae Ag 


9557. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan dan 
Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Shalih Al Ijli menceritakan kepada kami, Mubarak bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan mengirim surat 
padaku, yang berisi: Amma Ba'du. Bersikap baiklah terhadap 
keluargamu, dan hendaknya kematian selalu menghiasi hatimu. 
Wassalam.” 


660 


Hilyatul Auliya 
0. o aA s » Loe “1, 
YAT Yi IS Cp Ml hg AS —900A 


Par 1,9 , GG a33 h 4 Pn" 
10 tgl et aw . 50 at 40 “ o- Mura 
Cc Ala WI ATI Sana cr al IS Kan 


Isa Aina aa Pee 


3 GAN IE Ke ey elu 
JBS IL ia 3 SPIN Ie IS IE Da3 


Ap Aas 


9558. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Zakariya 
menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan 
kepada kami, Sahl bin Ashim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Muhammad bin Abi Manshur atau 
yang lainnya berkata, “Sufyan mencela seseorang sahabatnya 
yang berniat untuk terlibat dalam urusan mereka (para penguasa 
yang lalim). Orang itu kemudian berkata kepada Sufyan, “Wahai 
Abu Abdullah, aku ini memiliki tanggungan. Mendengar 
pernyataan ini, Sufyan berkata, “Lebih baik engkau memasang 
kotak amal di lehermu kemudian mengemis, daripada ikut 
terlibat dalam urusan mereka.” 


661 


Hilyatul Auliya' 


49 a- 10 Ah 

yak u yaa ci al IX Tara —09004 
uga 3, 3s o ag o o- 
"hn wa (BS, 3 ep AN K3 Kara 


L9 


an 33 Ye pe e Aan NIS Mela 5 
Lesi DLL Iis US JB Lea da 


Int dah og ala 3 Oles P3 talas 


# 


0 Fe 


A3 BU Ia Ae pb NI R3 W333 
Ites ts du IS as pt 
(3 Ga PAS UN ia 
IG Sa Bf sb Gl uas sad Na Se 
akh Je bb dig IE TSI 
3 J IE ab P3 pin LL 9 pAb TEA 


| 


La » 
jan 5 Aa 8 JAN H3 -JG asing Sana Y 


662 


Hilyatul Auliya" 


9559. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Zakariya 
menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan 
kepada kami, Sahl bin Ashim menceritakan kepada kami dari 
Wahb bin Ismail Al Asadi, dia berkata, “Ketika kami sedang 
bersama Sufyan Ats-Tsauri, tiba-tiba seseorang mendatanginya 
dan mengajukan pertanyaan padanya tentang suatu 
permasalahan. Saat itu, orang tersebut memakai penutup kepala 
berwarna hitam. Sufyan menatap orang itu, lalu berpaling 
darinya. Orang itu bertanya lagi padanya, namun Sufyan 
berpaling darinya. Orang itu kemudian berkata kepada Sufyan, 
Wahai Abu Abdullah, orang-orang bertanya padamu dan 
engkau menjawab pertanyaan mereka. Namun ketika aku 
bertanya padamu, namun orang hanya menatapku kemudian 
berpaling dariku'. Sufyan berkata kepada orang itu, “Perkara 
yang engkau tanyakan padaku ini, apa yang kau inginkan 
darinya?” Dia menjawab, “Yang sesuai sunnah'. Sufyan berkata, 
Benda yang ada di atas kepalamu itu, dia termasuk sunnah 
yang mana. Itu adalah orang jahat yang bernama Abu Muslim. 


, »” 


Jangan ikuti kebiasaannya . 


Wahb melanjutkan, “Orang itu kemudian mencabut 
penutup kepalanya dan meletakannya. Tidak lama kemudian, 
dia bangkit dan pergi.” 


ERA Jain 


663 


Hilyatul Auliya 
Pd Pa 2 Pi 3 P3 Fe Ge A1 
AO, Spa Jas SA bg JG 
2 at Sui cha :JB belah ? UG H3 


or. 


255 Tas ni MA 3 sn tail 


” 


#9 o : 
Ar Ja cJN 


— 


N 


5 
Ko 


9560. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Sa'd bin Muhammad Al Bairuti menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Zahran menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku 
mendengar Ats-Tsauri berkata, “Hal yang paling aku benci 
adalah jika aku melihat mereka berdiri shalat.” 


Yahya bin Yaman melanjutkan, “Sufyan pernah melihat 
seseorang mengenakan penutup kepala berwarna hitam, dan 
menyebutkan persoalan haji padanya. Sufyan kemudian berkata 
kepadanya, “Engkau melepaskan penutup kepalamu itu 
(pahalanya) sebanding dengan melakukan ibadah haji.” 


Kasi 


cOlaaa pl SAS cl 32 GIS 401 

o ai Ap a LA -.. o (3 8 

3 KE as LK Aa HI ala) Was 
-A - Aa 0 Pp P3 0 KTA p 

Lenlakan Er Okat Sis Udar CS JB th 


0. KT 3g SNN TE 4 
3 ajaa SI Cash Is GI da Ui 
Z bea 


Na Auliya 
IA na ag. PW aa - o 343 z0 “1 


& pa aa ng 1d 4 S3 
Da 


“ 


9561. Abdullah menceritakan kepada kami, Ibnu Ma'dan 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sabig menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Aku pernah duduk di dekat Sufyan 
saat Syarik dimintai menjadi gadhi. Sufyan kemudian berkata, 
'Siapa pun orangnya pasti melakukan pengrusakan”. Akan 
tetapi, Manshur bin Al Mu'tamir ditangkap oleh Daud bin Ali, 
kemudian diperintahkan untuk terus berdiri hingga kedua 
telapak kakinya bengkak. Daud kemudian memberikan mandat 
kepada Manshur bin Al Mu'tamir, dan Manshur menyimpannya 
di celah yang ada di rumahnya. Dia tidak mengeluarkan mandat 
tersebut sampai dirinya meninggal dunia.” 


bar KeU a 2 IN Fc PI Gis -—401r 
Lag P 2G II AA Nu TN AN aa 3 
4 "3 AL Lo LK X0 A. $ A 20 
Igh HE BL LAS Iris HA Fa 


o£ 


US « aa JL AI ASI 33 dadi OA HS 


665 


Hilyatul Auliya 


9562. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Ghannam menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Al Mutsanna Al Bazzar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Bisyr bin Al Harits berkata, “Aku 
mendengar Yahya bin Yaman berkata, “Suatu malam, Sufyan 
dan Ibrahim bin Adham berdebat sampai pagi. Keduanya saling 
mengingatkan satu sama lain”. Lalu ditanyakan (kepada Yahya 
bin Yaman, “Wahai Abu Nashr, (keduanya berdebat dalam 
urusan apa?” Yahya bin Yaman menjawab, “(Dalam Urusan 
kaum muslimin .” 


33 gd Gis 4 A Cis -a01r 
ea PA 


8.0 


233 oa A Gaib desu tag 6 
Ap Ka Tea 


9563. Abu Bakr menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Hubasy menceritakan kepada kami, Abu Sa'id Al Asyajj 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Yaman berkata, “Aku 
sering melihat Sufyan menundukkan kepala dan berjalan cepat 
ketika mengiringi jenazah budak, baik budak laki-laki maupun 
budak perempuan .” 


666 


Hilyatul Auliya” 


hg NAN Ka nc K3 ana —4014 


9564. Abu Bakar menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Hubasy menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdullah bin Ja'far Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abdullah bin Daud berkata: Aku 
mendengar Sufyan berkata, “Apabila seorang ahli ibadah 
diridhai oleh para tetangganya, berarti dia adalah seorang 
penjilat.” 


s4 (-) Feng Pa - dr 
ISS 3 MA SAS 3 gl Gis -90o10 
# 
., ra 119, LD 10 bi Boo 118, LX P 
MU gl Parag BA Na Mg 
4 Pn 


| AI ala sa Il 5 3 aga sn 


# 


667 


Hilyatul Auliya" 


& Ar (Aan RA 2. AI 213 JS 3 FR Mesh 12 


R3 


GAB aa aa Lita ag IE Ke 


9565. Abu Bakr menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Muhammad bin Ugbah menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Said menceritakan kepada kami, Abu Khalid menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan berkata, 
“Seyogyanya keluarga orang yang akan meninggal dunia 
mentalginkannya untuk mengucapkan syahadat. Karena apabila 
malaikat maut telah memegang nyawanya, maka terhentilah 
perkataannya dan terputuslah pengetahuannya, sehingga 
hilangiah kesadarannya karena sakaratul maut. Seandainya 
tangannya memegang pedang, niscaya dia akan menebas 
ayahnya, jika mampu melakukannya.” 


Lo o a44 o Ao. “10, 
Ojaar IS Ep Al KS Mod -9011 


4 4 


en 2 s1 48, FO o -, af 1.3, 
BASA AE yA UAS cola Sa Bas 


4 “1 0 1 & sa 24 1. PI 2 A ana 
Sh GB DU Se YA Id 35 
IE SULE LELE SU NI Leg Oka 
P3 
2 


9566. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar bin Ma'dan menceritakan kepada 
kami, Abu Amir Ad-Dimasygi menceritakan kepada kami, Al 


663 


Hilyatul Auliya” 


Walid menceritakan kepada kami, Atha' Al Khafaf 
mengabarkan kepadaku, dia berkata, “Aku tak pernah bertemu 
Sufyan Ats-Tsauri melainkan dia sedang menangis. Aku 
bertanya padanya, “Mengapa engkau menangis? Dia menjawab, 
“Aku takut tertulis dalam Ummul Kitab sebagai orang yang 
celaka.” 


10 4-2 


KA AS AK 3 NE NSAS A01 
# 


gg z pd 


o 


DAS Gaduh Bas 3 Ie 
2 Ka AS KS OKI 5 2 


AA 


“ 


yaaa S5 5 389 PA ra) Gitete 55 JG 
ST cs Ui Pb GA JUS Ia ag Utts 


a 


S3 3 SK K3 Oglarah as 212 Cg AU 
Ia PW BS & AI 


9567. Makhlad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Abi Syaibah menceritakan kepada 
kami, Az-Zubairi bin Bakkar menceritakan kepada kami, Ayyub 
bin Sulaiman menceritakan kepadaku, Abdul Aziz bin Abi Khalid 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan melewati Al 
@adhi yang sedang melucu di hadapan orang-orang. Dia 
kemudian berkata kepada Al @adhi, “Wahai Syaikh, tidak 
tahukah engkau bahwa Allah memiliki suatu hari dimana Dia 


669 


Hilyatul Auliya 


akan mengumpulkan para pelaku kebatilan pada hari itu? Sejak 
saat itu, ucapan itu terus membekas di benak Al M@adhi hingga 
dia menghadap Allah &.” 


H3 5 AI M5 13 A2 GAS —401A 


LIL IE SN 3 hg CAS P3 

T B3 Ke IR Ia Cdi Lag aa 
"IE NS & « 2 

Bea JENIS OS V3 eps la 


9568. Muhammad bin Abdurrahman bin Al Fadhl 
menceritakan kepada kami, Al Fath bin Idris memberitahukan 
kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Fayyadh menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Abi Al Hakim menceritakan kepada 
kami, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berdoa, 
Wahai Dzat yang apabila diminta memberi, namun jika tidak 
diminta marah, dimana tak ada seorang pun seperti Dia 
melainkan hanya Dia seorang.” 


c “10, Lai 3 P a07 (3 
SIS Baal Ep KAI UAS 901 
Ph Pa 15 


COLI 5 Kek ALA ( L AI 


670 


Hilyatul Auliya" 


A - o - PA Pa) 8 4G 
2 Jaa Olah Cas 1 Je AI as Te 5 


2 & oz 2. A BB gai 
3 TA) Ol tas 


9569. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Al Abbas Al Jammal menceritakan kepada kami, Hammam bin 
Muhammad bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, 
dia berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Kami 
mendapat berita bahwa lautan itu muncul dari geriba'.” 


4 
“j0 


9 fr o 3 eT “56, 
IS AK Ip OKE Kas —90y. 


“3 


Iis REI dana Gl LAS 1s dad arA 


9570. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Ahmad bin Asad 
menceritakan kepada kami (ha ”: 


Muhammad bin Ali juga menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abdullah bin Muhammad Al Baghawi 


671 


Hilyatul Alya  — ''— 


berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al Asyajj berkata: Aku 
mendengar Yahya bin Yaman berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-tsauri berkata, “Siapa saja yang tidak membaca (Al Our 'an) 
dengan ghunnah, berarti dia tidak membacalnya) dengan baik.” 


Aa 3, NG o 4 1 “49, 
KE IS KA Ip Ola toa —AOVN 


LAS IG YEN GEA up Gi ll 
“GL 9 PP AN 5 Oo, AL a NA LS UPDA 
33 Ia 33 SA PI TS Idgai Coy Ola 


-8 1 LA Pa» pr. 2. 5 da Pa Pari 1 
3 Ia ba 3 ba PU 3 era Il 


9571. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali Al 
Bubahari menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Syammas 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Yaman menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Sebaik-baik manusia adalah orang yang kembali dari 
kemudaannya kepada bacaannya, dan seburuk-buruk manusia 
adalah orang yang kembali dari bacaannya kepada 


kemudaannya.” 
PN 38. “19, : Pr) 
KA ep XS IS UN BIS —AOVY 
10 3g LA, Ju 3 e, Ai “1,0, La f 
( ( - 
KE IS Ola Na SAI 


672 


Hilyatul Auliya” 


- » 07 0 #x 4 2 3 o Pa o 
Pase CP 3 uY 0 TIA Uas ra 
s bar “.. 

"Me Pa Lo oz - 2 Ap 
NAS Ea GAB OI Ga ES AT 
3 OP CH IA Ga NS 


9572. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ahmad bin Abi Yahya menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar An-Nu'man menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Daud bin Shubaih Al Bazzar menceritakan kepada kami, Ali bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Bisyr bin Al Harits berkata dari Yahya bin Yaman, 
dia berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Aku 
lebih suka membeli dari orang licik tapi mudah, daripada 
membeli dari seorang gari yang suka membaca (tapi tidak 
mengamalkan) .” 


Be Kal 3 b Ie SIS -90vY 


19, 5 .. - ap 3. P3 "ga 3. 3,0 £ 
was Chant Op Ide Koas SG 3 LA ep KA 


IL gu LA ok a32 ,0 G' £ 
"Jaa Tu Uas Sak J6 JS Op alas 


8 


ni .1 220 o : of- Pd gtr Lo . 0 : an 
VI Ig LEG cela Kg 


“$ 


673 


Hilyatul Auliya 


9573. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 
kami, Ali bin Sa'id menceritakan kepada kami, Muawiyah bin 
Shalih menceritakan kepada kami, Yahya bin Ma'in 
menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-tsauri 
berkata, “Janganlah kalian bersahabat dengan para gari. Akan 
tetapi, bersahabatlah kalian dengan para pemuda.” 


AE, “6 ab Sega 4 6 
JA 1 KE IS UN WAS —doV£ 


# 


NG gi Cara CAN 3 422 Opa Mr A3 8 o- (Ls 


“ 


Ka: 


“ 


si G3 dj bui J6 J6 p ag 
GI 5 “153 Ta 3g 15 


9574. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Jamil, dia berkata, 
“Sufyan pernah berkata, “Mereka adalah para gari yang fasik. 
Mereka masuk di antara Allah dan orang-orang yang 
menghendaki-Nya .” 


674 


Hilyatul Auliya" 


Bh Tang Ca na) 3 Uks Je St) 


9575. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan dan 
Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Shalih Al Ijli menceritakan kepada kami, Mubarak bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan menulis surat 
kepadaku: Amma ba'du. Berbuat baiklah kepada orang-orang 
yang menjadi tanggunganmu, dan hendaklah kematian 
senantiasa berada di hatimu. Wassalam.” 


WE IS JAN 23 Int Sis -goy 


YG apa kat 3 OUT Ip AP AE (SEL 


Ohie 3 BI SIS ce DH LA Gis 


BB AG del dai lagi SL Lag 6 


ARENA 


9576. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abbas Al Asgathi dan Muhammad bin Utsman bin Sa'id Adh- 
Dharir menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ahmad 
bin Yunus menceritakan kepada kami, Al Mu'afa bin Imran 


675 


Hilyatul Auliya" 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Orang-orang terlelap tidur. Mereka baru 
akan sadar setelah mengalami kematian.” 


“ A 
| 1,3 PT: 


Se SA YOU Gis -80VV 
J3 rt Den U 2Ia bad yA 33 


9577. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abu Hushain Al Wadi'i menceritakan kepada kami, Ubaid bin 
Ya'isy menceritakan kepada kami, Bakr bin Muhammad Al Abid 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku berkata kepada 
Sufyan Ats-Tsauri, “Tolong tunjukkan aku kepada seseorang 
yang aku dapat berguru padanya!' Sufyan menjawab, “Itu adalah 


barang unik yang tidak akan dapat ditemukan'. 


4 
os 


G1 “16, L. o 4 1 “19, 
Gatal! USAS CI Ep Ole oa —90VA 


ate ! “18, 4 o 7 LA, 23 41 o 
(BI SIS cg 33 KA AS kai G3 


2 £ ' 4 a 9 & 2 oo. KUKA 
OS La idgis Lagi Olah Lab 1G 


JA FS Jak Ob 


676 


— Hilyatul Auliya” 


9578. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Al Abbas bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Yunus menceritakan kepada kami, Al Mu'afa menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, "Adalah suatu hal yang aneh jika seseorang menduga 
kebaikan pada diri orang yang biasa melakukan keburukan'.” 


3g 


“19 3 oT “10, 
IS IS Cola UAS —90YA 


Hn at A3 33 GAN GAS KEL 
Al J5 JB 2G 


"JG dai atas Kara Ne 
Ph Bb enaeli SS ISI 2 Es ada Is 2 ls 


3 CP SIS bla HS kap 3 slag Hb 


9579. Sulaiman menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Hisyam Al Mustamli menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Arafah menceritakan kepada kami, Ammar bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Rasulullah $& bersabda, “Apabila 
seorang mukmin mempunyai rumah sebesar sarang burung, 


mempunyai air dan roti, maka itu semua termasuk 
kesenangan'” 
2,06 Ba 19, z 16, 
23 PLS tea gl oAS AOA, 
0 Pa AE 40 116, ng 
3 IA Ie Kata me Ae Cc 35 Okis Am Aa 


Hilyatul Auliya" 
19 8, 3 dag z ' 
CG Lae GA Olah Jab db ag 


ARA yag el Bab :Jb 


9580. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ahmad bin Yazid menceritakan kepada kami, Imran bin 
Abdirrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus 
menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri ditanya, “Dengan 
apa engkau mengenal Tuhanmu?” Sufyan menjawab, “Dengan 
hancurnya tekad dan buyarnya semangat.” 


40 3g 


Ne A5 HI kana gl Pe —90AN 

jab gn be HEM y Oh 
His Landa AU KE AK das ag 
ale GAES alih II kah ala | sal 
H3 BA Jing JLN ga Laga dl 
Jaket 1IE SEL ebi Ta AG aga " OS 


678 


Hilyatul Auliya” 

S-.. aa an ea z s T- TAN AN AR . 2. 

AI Ls Igkastg «ayal as 29 Te 9 
« ? | eh NG & 

«na Ga Seratah 2 9R G3 Igkaas «Gay! 


3. 


CST 9 KOS abg IP GAS LIA 
Je Sein Lang Oh ia OA NI 
Me G Ketan (4159 Ana ya Wegia A 
Ie LI ASI Je Bp uas 3 abu msi 


AN Ang Ing PS AU 


9581. Ayahku menceritakan kepada kami, Abu Abdullah 
Muhammad bin Ishag bin Al Walid menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar bin Yazid 
berkata: Abdurrahman bin Mahdi berkata, “Amirul Mukminin 
menyeret Sufyan ke pengadilan, namun Sufyan berpura-pura 
bodoh, agar dirinya dilepaskan dari jeratan tersebut. Ketika 
mengetahui bahwa Sufyan berpura-pura bodoh, maka Sultan 
pun melepaskannya, dan Sufyan pun melarikan diri dari Sultan. 
Dia bermukim di rumah Abdurrahman dan Yahya bin Sa'id 
selama sepuluh tahun lebih. Ketika dia hendak meninggal dunia, 
orang-orang berkata padanya, “Kemana kami harus membawa 
jenazahmu nanti? Sufyan menjawab, “Mandikan, kafani dan 
letakkanlah jenazahku di keranda, lalu gotonglah kerandaku 
untuk berkeliling di antara kalian”. Maka mereka pun melakukan 
hal itu. Mereka kemudian meletakkan jenazahnya di pintu 


679 


Hilyatul Auliya" 


Masjid Jami. Tak lama kemudian, sultan datang dan 
menyingkap kain yang menutupi wajah jenazah Sufyan. Setelah 
itu, dia menenggelamkan jenazahnya ke dalam air yang 
bercampur kafur. Lalu dia menulis surat untuk Sultan Agung, 
"Aku menemukan jenazah Sufyan di keranda dalam keadaan 
sudah dimandikan dan  dikafani. Aku kemudian 
menenggelamkannya ke dalam air yang bercampur kafur, seraya 
menunggu titah darimu terkait dengannya'. Lalu jatuhlah ke air 
tersebut seribu sumara yang kemudian menyatu dengan jenazah 
Sufyan. Jenazahnya baru dimakamkan beberapa hari 
kemudian.” 


Kara AS Ka LI Kura Kara —30AY 
J6 (c BA alba oa Kara Ie Sl Was 


P o 20, Le 0 0 3 69 LI WP AKI Ne 
B3 ha Gp & Da J Ir OLAL 
Sa Jain ASN Ana 0G TA 2st YG 


680 


Hilyatul Anliya" 


9582. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 
kami, Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu Khabig 
menceritakan kepada kami, Ali bin Hisyam Al @urasyi 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 
pernah mendatangi penjual mata uang di Makkah, untuk 
membeli dirham dengan alat tukar dinar (menukar dinarnya 
dengan dirham). Sufyan kemudian memberikan dinar miliknya 
kepada sang penjual. Sufyan juga masih mempunyai uang dinar 
lainnya. Uang dinar ini kemudian jatuh dari tangan Sufyan, dan 
dia pun mencari-carinya. Ternyata uang itu jatuh di dekat uang 
dinar lainnya. Sang penjual mata uang kemudian berkata 
“ kepada Sufyan, “Ambillah uang dinarmu itu'. Sufyan berkata, 
“Aku tak bisa mengenali mana dinarku'. Sang penjual 
menyarankan, 'Kalau begitu, ambil saja yang bobotnya agak 
kurang berat'. Sufyan menanggapi, “Boleh jadi bobot dinarku 
lebih berat”. Sufyan lantas meninggalkan semua uang dinar itu 
dan pergi.” 


Gis ob 3 et A2 -30AY 


ea dah Sa "ag Rea 
CAN Ikas J Je wal ade 1G 
TAMA! an Cena k "damai g aa ih 
IE Blag Ha0i3 kang wis das deg 


681 


Hilyatul Auliya 


“ 


Bb3 JI db Ag SLALU Eh cie 
desi ate Sean gb Gp 
BA IA IS BA LB Ka 

BEN sia YEN SR alah 


9583. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada 
kami, Ahmad menceritakan kepada kami, Abu Ya'gub Al 
Marwazi menceritakan kepada kami, Ibnu Khabig menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Yusuf bin Asbath berkata kepadaku, 
“Sufyan Ats-Tsauri berkata kepadaku ketika aku berada di 
dalam masjid, “Wahai Yusuf, ambilkan aku alat untuk bersuci. 
Aku mau berwudhu'. Maka aku pun mengambilkannya. Dia 
kemudian mengambil alat itu dengan tangan kanannya, 
sementara tangan kirinya berada di pipinya. Aku lantas tidur 
dan baru terjaga saat fajar terbit. Aku melihat Sufyan, dan 
ternyata alat itu masih berada di tangannya seperti semula. Aku 
berkata, “Wahai Abu Abdilah, fajar sudah terbit'. Dia menjawab, 
“Sejak engkau memberikan alat ini padaku, aku terus merenung 
tentang akhirat sampai detik ini.” 


KA AS (all KE KAL -0At 


8 TT LP, AA A | 3... AS, 
25 Fi Ega AS CE Pu, “ 40 al o ( 
di SE ee TA TA 


—£ « Aa La BP 
a 8 AN Ba RU LL 20 118 - es 35 : A 
TE TP J S . 


682 


Hilyatul Auliya 
ka dya HE Ian "dos DAN Lap 16 
stay Inai TSS Ol GAN ga AINI Has 7239 


Aa sa Sp ja KE 


9584. Abdul Mun'im menceritakan kepada kami, Ahmad 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ubaid 
menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan 
kepada kami, Sahl bin Ashim menceritakan kepada kami dari 
Khalaf bin Tamim, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats- 
Tsauri berkata, “Penglihatan kedua mata untuk melihat dunia, 
sedangkan penglihatan mata hati untuk melihat akhirat. 
Sungguh, ada seseorang yang dapat melihat dengan kedua 
matanya, namun dia tidak memetik manfaat apa pun dengan 
penglihatannya itu. Tapi apabila dia dapat melihat dengan mata 
hatinya, dipastikan dia dapat memetik manfaat.” 


era) Sg Kera —940Ao 
33 SEN SS BALAI Ag al 3) Sis 


“ 
pd “, 


Na 


"Jk PES Ve Ta Pn Celta «yaa Ag HS Sal 


Es a33 sad IG ga £ 


Ya 
Oon 
Ra 
G5 “ 
-— 


Hilyatul Auliya' 


9585. Abdul Mun'im menceritakan kepada kami, Ahmad 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Yazid Ad-Dimasygi 
menceritakan kepada kami, Al Musayyab bin Wadhih 
menceritakan kepada kami, salah seorang sahabat kami 
menceritakan kepadaku dari Sufyan, dia berkata, “Aku pernah 
bertemu salah seorang dari sekian banyak saudara, lalu aku 
menjadi orang yang lalai karena hal itu selama satu bulan.” 


SE BIS teri KE SAS —A0AN 


1 IN SAS BANI MAA 33 J2 Gis 
Oke MOP arah HARI S3 136 dd 
Be JG JUS at BS Ito Cat - JG 


Hanana ab dl ya Ii big Ska Ge tru) 
BAN FN 


9586. Abdul Mun'im menceritakan kepada kami, Ahmad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Abbas Ad- 
Dimasygi menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Al Hawari 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku berkata kepada 
Ahmad bin Syabbawaih bahwa Abu Shafwan mengatakan, 
“Tubuh tak pernah lelah untuk mengejar niatnya'. Ahmad bin 
Syabbawaih kemudian berkata, “Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
“Tubuh tak pernah lelah untuk mengejar puncak niatnya. Oleh 


684 


Hilyatul Auliya' 


karena itu, dahulukanlah niat, kemudian telusurilah jalan untuk 
meraihnya .” 


ea Nat lang 


. 


eU) o| Ta 3 Hara Site Da AP EA 


EN Jaa SAN bs Si agan 


9587. Abdul Mun'im menceritakan kepada kami, Ahmad 
menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin Ubaid menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Bisyr bin Al Harits berkata: Aku 
mendengar Yahya bin Sa'id Al @aththan berkata: Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Sungguh, keinginan 
yang paling buruk adalah engkau mengumpulkan dunia melalui 
amalan akhirat.” 


a 


FA Gis Laku 9 IE SAS —30AA 
Ie ya oi Jk da Ia J6 aa 
De ja 2 AS bagan 


685 


Hilyatul Auliya" 


9588. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Hamzah menceritakan kepada kami, Ali bin 
Sahl Al Baghdadi menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Akan dikatakan kepada orang yang meninggal dunia, 
ketika dia masih berada di atas kerandanya, “Simaklah 
sanjungan orang lain terhadap dirimu'.” 


4.0.7 PA 3g 


KN ai KA SAS 39 352 Gis —- —40A4 


. 2 o £Tor 19, p & a24 


“ 


J8 bt 


Ba 


2 ...9 P Pn ut x s 23 ata 4 
Okal 263 AYI 5 3 Gl API IL LS 
- 2, -, - 2. - 


g Lo. ta (RAP UK BNP KUN PRA 
VI SE eLahg GE SIS AI 
L 


3 Fa PARI (akan Lis aa 


9589. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Hakim menceritakan kepada kami, 
Abu Khaulah Maimun bin Salamah menceritakan kepada kami, 


686 


Hilyatul Auliya 


Barakah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Yusuf bin 
Asbath menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ketika aku 
berada di Kufah, sedang mencetak susu di kalangan Bani Al 
Ahmar, tiba-tiba Sufyan datang dan duduk di sisiku. Dia 
kemudian berbicara padaku lalu berkata, “Wahai Yusuf, 
janganlah engkau berterima kasih kecuali kepada orang yang 
diketahui bahwa dia merupakan tempat untuk berterima kasih”. 
Aku berkata, “Apa yang dimaksud dari tempat untuk berterima 
kasih, wahai Abu Abdullah? Dia menjawab, “Apabila aku 
memberimu kebaikan, maka akulah yang harus lebih 
menyembunyikannya daripada engkau, dan akulah yang harus 
lebih malu daripada engkau. Berterima kasihlah (terhadap orang 
seperti itu). Jika tidak demikian, maka jangan berterima kasih.” 


KA 


3 ME SIS Cage Ip AAA UAS —4 0, 


2 Ia aan al Haa Lp 29 GI Kera Na 


- GA 1 .3 04, o t.f d 04 : -22 2 of 
Ae J3 Opa CA AS G3 Ukam Cah 


2 


Les, 


9590. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Hamzah menceritakan kepada kami, As-Sari bin 
Yahya menceritakan kepada kami, Abu Hudbah menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Aku melihat Sufyan Ats-Tsauri 
mengambil rambutnya, kemudian memberikan sehelai roti 
kepada tukang bekam.” 


687 


Hilyatul Auliya" 


SAS IE Kp Ii LAI SAS JR 3 UE 
AS IA KPM NS 3 ikal 
ea GE SI IST seh & 


9591. Muhammad bin Ahmad bin Salm menceritakan 
kepada kami, Ali bin Jamil menceritakan kepada kami, Syu'aib 
bin Harb menceritakan kepada kami, dia berkata, “Seorang 
wanita mendatangi Ats-tsauri, lalu berkata, “Sungguh, anakku 
telah menelantarkan aku dan meninggalkan pekerjaannya'. 
Sufyan balik bertanya, “Lalu, di bidang apa anakmu 
berkonsentrasi?” Perempuan itu menjawab, “Di bidang Hadits'. 
Sufyan berkata, “Jika demikian, maka ikhlaskanlah dia dan 
berharaplah pahala atas hal itu'. 


pp IP Cie uje Gi It ls aon 


Yah as u 3 2 ya kara sg 35 Ir 


bur 
PSA G1 Cik - uga £ 


N 


oo. 
2N 
ON 
| 
- 
N 


. 
kap 


KA IE Je SI IE 


Pad 


688 


kanan an ab nan ni nm AYLA MUNYO 


9592. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abdul Aziz bin Abi Raja menceritakan kepada kami, Amr bin 
Tsaur menceritakan kepada kami, Musa bin Khalid ipar/mertua 
Al Firyabi menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak 
menceritakan kepada kami dari Ats-Tsauri, dia berkata, 
“Sesungguhnya balasan itu bergantung pada kesabaran.” 


o- 


o - “10, NA GP, 
25 IE 3 IS AS MA UAS —AOAY 


L Kn ig aan J8 J6 de kara 
II AB La sha IE YAI asi 


8 91 212 £. 
KE Ola ls 


9593. Muhammad menceritakan kepada kami, Umar bin 
Abdi Rabbih Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Al 
Husain bin Syakir As-Samargandi menceritakan kepada kami, 
Ibnu Khabig menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Umari 
berkata, “Sufyan berkata, “Alangkah indahnya sikap rendah hati 
yang dipraktikan orang-orang kaya di majelis orang-orang tak 
berpunya. Tapi alangkah buruknya kecongkakan orang-orang 
miskin di tempat orang-orang kaya'. Al Umari juga berkata, 


689 


Hilyatul Auliya 


Wahai sekalian para gari, silakan nikmati dunia itu, karena 
sejatinya Sufyan Ats-Tsauri telah tiada”.” 


P3 


s0, o a23 e 8 9. 16, 
AIA KS Op Wil IS Lon —90A4 


£ 


(D) Ola II (His 


da Gg 2 das Ala ja 


“ tadi 


ND 2 


SI NIK 


9594. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Ibnu Ma'dan menceritakan kepada kami (/ha”): 


Muhammad bin Ali juga menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abdullah Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Abu 
Al Musyrif Ahmad bin Ahmad bin Agil menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, Ubaid bin Jannad menceritakan kepada kami dari Atha' 
bin Muslim, dia berkata, “Sufyan pernah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, “Siang melakukan tugasnya”. Ditanyakan 


690 


Hilyatul Auliya" 


kepadanya, “Apakah dalam hal ini ada pahala?” Dia menjawab, 
“Dalam hal ini ada kesenangan'.” 


“ 


2.07 “19 - A AA “LP, 
Ip KI AS IE Sp SP AS —9040 

4 Pe 0 - - “1,6 5 Aa P/ AA 
& ta 53 ts Ia : Eri ts Te - . | p . 


4 
£ 


383 Ia 5 2 DB aah Anta JG Lb 
Pr ai Ob t33 JUS M3 gih 


9595. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad Al Abbasi menceritakan kepada kami, 
Ibnu Khabig menceritakan kepada kami, Yusuf bin Asbath 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 
pernah ditanya tentang suatu permasalahan, dan saat itu dia 
sedang membeli sesuatu. Dia kemudian berkata, “Tunggu dulu, 
karena hatiku sedang terkait dengan dirhamku'.” 


“ - 


KE A FI pa GAS —4 041 


140 40 KP, Kns La 20 ag TP - “8 - 
Op KI IS YG OLS Ep AS gg (3! Ne 
s1 Ka 8 Fa 


er, Ana BY) bara ri Ka Oa L “ls 
4 


691 


Hilyatul Auliya 

sa 2 ip 57 a. P3 Pi - T- Kn dea 

ala ASUS CP Ta us le Kl, 
ega 9 Ha yak 


9596. Al @adhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 
Ibrahim dan Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Ahmad bin Ali bin Al Jarud 
menceritakan kepada kami, Abu Sa'id Al Asyajj menceritakan 
kepada kami, Ibnu Yaman menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Sufyan Ats-tsauri berkata, “Sesungguhnya dunia itu tak 
ubahnya sehelai roti yang dibubuhi madu, kemudian dihinggapi 
lalap yang lantas melepaskan kedua sayapnya di sana. Apabila 
sayap itu jatuh di roti yang kering, maka roti itu akan tetap 


, ” 


selamat tak ternoda olehnya'. 


KAN yha Je an 


9597. Abu Muhammad bin Hayyan dan Muhammad bin 
Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Sa'id 
Al Asyajj menceritakan kepada kami, Ibnu Yaman menceritakan 


692 


Hilyatul Auliya 


kepada kami, dia berkata, “Sufyan berkata, “@ais pernah 
berpapasan dengan sekelompok orang yang sedang baku 
hantam. @ais bertanya, “Karena apa mereka baku hantam? 
Sungguh, rupanya dunia telah begitu besar di mata mereka'.” 


o £ 3 


IE SIS SA aa USS -404A 


G3 sea 2x5 p SAN 33 AI 1 


Aa ii II A3 25 HA Ia 2 AN aa 


9598. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 
Isa bin Maisarah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Bukan orang yang 
dalam pemahaman agamanya jika dia tidak menganggap 
bencana sebagai nikmat, dan kelapangan sebagai petaka'.” 


4 4 
s 


Lyn 3 Kab ai 3 (GAS —g044 


Sa KB 3 ot PB ya aa, 
cola KS SeNya) WAS cola ap £ Wa 


693 


Hilyatul Auliya”" 


Pal Pa 


J3 ea DI sis JG JB cemani 3 
BE Uas SIS sets Ia MSI AM ea 


9599. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Abu Al 
Fawaris menceritakan kepada kami, Yahya bin Utsman 
menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari salah seorang dari 
mereka, dia berkata, “Seorang pria berkata, “Nikmat Allah 
berupa memperjalankan aku ke berbagai tempat di muka bumi, 
jauh lebih besar daripada nikmat-Nya padaku berupa 
pemberian-Nya untukku.” 


va ABIS 33 jl Gis 1. 
Es J6 Okan 32 2 BG Kera Me Ceata 
JG SALA sih GS Je 5 Ita 


Pu Ai ul A25 1 Ol Aa L 


694 


Hilyatul Auliya' 


13 5 Ol ep 13 jae OA ab aa 
“2 0 Ga . a 8 

JE 1333 Ini Y JA 2 OB Alka Jak 

z Toro 3x 0 . 2,0 NA s£ 

La 253 cela 3S V3 USAI 9 ARI 1JE G3 


LN Sp dion | sap Je A33 
D Ava TI TNI Ol aan Ng 


Ke, K3 2 Ay) yaa 56 BY II Ati 2 


PEN ai 

9600. Abu Muhammad menceritakan kepada kami, Abu 

Al Fawaris menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan 
kepada kami, Al Firyabi menceritakan kepada kami dari Sufyan, 
dia berkata, “Ada seorang rahib mendatangi rahib lainnya, lalu 
berkata, “Bagaimana penilaianmu tentang semangatmu?" Rahib 
yang ditanya menjawab, “Aku rasa, tak ada seorang pun yang 
mendengar surga dan neraka disebutkan, kemudian datang 
suatu masa padanya, baik siang atau pun malam, kemudian dia 
tidak melaksanakan shalat pada masa itu'. Rahib pertama 
bertanya lagi, “Bagaimana ingatanmu terhadap kematian? 
Rahib yang ditanya menjawab, “Tidaklah aku mengangkat satu 
kaki dan menjejakkan kaki satunya melainkan aku menilai diriku 
sudah mati'. Setelah itu, dia berkata, “Sungguh, aku benar-benar 
melaksanakan shalat dan menangis, hingga rerumputan tumbuh 
subur karena air mataku'. Dia juga berkata, “Sungguh, lebih baik 


ol cl o Ala 


” 


AN 


695 


Hilyatul Auliya" 


engkau tertawa tapi mengakui dosa-dosamu daripada menangis 
tapi penuh kepura-puraan dengan amalanmu. Sebab, shalat/doa 
orang yang pura-pura itu tidak akan melewati bagian atas 
kepalanya”. Rahib pertama berkata, “Berilah aku wasiat!” Rahib 
kedua berkata, “Bersikap zuhudlah di dunia, dan jangan 
menyaingi para pemiliknya. Tinggallah engkau di sana seperti 
lebah. Apabila dia hinggap di sebatang ranting, dia tidak 
merusaknya. Jika dia makan, dia makan yang baik-baik. Jika dia 
menaruh, dia juga menaruh yang baik-baik. Aku memberikan 
nasihat karena Allah, seperti nasihat anjing bagi mereka yang 
memiliknya. Mereka memukul dan mengusir anjing tersebut, 
namun anjing tersebut tetap mengelilingi/berada di dekat 


Ke TA La IE AAS III aan il 


# 


LA. 


berada tah Pb Aj Ud eU 
JUS Ill 4 BB cl, KG an Uh 


Le 


696 


Hilyatul Auliya" 


- 


a35 KP « 
Te SI Te S3 3 


9601. Al @adhi Abu Ahmad dan Abu Muhammad bin 
Hayyan menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ahmad 
bin Ali bin Al Jarud menceritakan kepada kami, Abu Sa'id Al 
Asyajj menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar 
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abdil Malik 
bin Abjar, dia berkata, “Sufyan mengirim utusan kepadaku saat 
aku sedang berada di Abbadan. Aku kemudian mendatanginya 
di Bashrah. Ternyata saat itu dia sedang sakit perut.” 


Abdurrahman meneruskan, “Sufyan akan meminta 
pendapatku. Aku kemudian kembali kepadanya untuk 
menjelaskan obat sakit perut tersebut. Ternyata saat itu dia 
sudah meninggal dunia. Ternyata pula, di mulutnya ada gandum 
Ghubaira.” 


Abdurrahman meneruskan, “Abu Khalid kemudian 
berkata, “Mulut yang mana, mulut yang mana, mulut yang 
mana ?” 


Ie Ga IG Al ke Wis pa en 5 
SI R5 JB JB dara MN Ke AI 


697 


Hilyatul Auliya" 


“ 
£ 


323 ga Dita: ah 3 Gal kal -JG 23 
Par ga Sites ah 


9602. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Khabig menceritakan kepada kami, Abdurrahman 
bin Abdullah Al Bashri menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Seorang lelaki berkata kepada Sufyan, “Berilah aku wasiat! 
Sufyan berkata, “Bekerjalah untuk duniamu sesuai dengan masa 
dimana engkau akan berada di sana, dan beramallah untuk 
akhiratmu sesuai dengan masa dimana engkau akan berada di 
sana. Wassalam'.” 


AP 13 IA Gis JAM Cia A1 .Y 

H Sig LAS IE cas YA AG Cas 
sa NP dag Oa Ai Ap sa 
Y5 AB AI Ip gia SI ge Ls IA 


Kuan anik 


9603. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Khabig menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Yusuf bin Asbath berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Tak ada ucapan yang dilipatgandakan (pahalanya) 


693 


Hilyatul Auliya 


seperti ucapan alhamdulillaah, dan tak ada ucapan yang lebih 
dapat memotong punggung iblis seperti ucapan Jaa ilaaha 
Illallaah.” 


- « 


KE 33 SA GAS KA 


Si ph Ia IX LI 1 edi Tp 2 Al ie 


a 
| LN 


WS 91. £ 


2 1 Tn Rn TAN cal 


9604. Abu Muhammad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Nashih menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abdul Aziz bin Aban berkata: Aku mendengar Ats- 
Tsauri berkata, “Kami tak pernah menemukan sesuatu yang 
lebih berguna baik dalam urusan agama maupun dunia, 
daripada saudara yang mendapatkan taufik dari Allah.” 


“oo. o a23 10 » 8 o- Ye 
Pagi LD Io Cp ia AS UoaS -—910 
40 Lana Opi 15 at 40 3 19, 


TAN HAL Pa Dina 25 "3 Kara una 


“- 


N 


“. 


“ 


2 bad SI K3 3 Sie ta) S3 JG 
sial Is EU AA IIS Ai 


699 


Hilyatul Auliya" 


9605. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Al Abbas 
menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan 
kepada kami, Sahl bin Ashim menceritakan kepada kami dari 
Mahmud Ad-Dimasygi, dia berkata, “Seorang lelaki mendatangi 
Sufyan Ats-Tsauri kemudian mengeluhkan musibah yang 
menderanya. Setelah mendengarkan keluhannya, Sufyan 
berkata padanya, “Menurutmu, tak adakah seseorang yang lebih 
mudah untuk mendengarkannya daripada aku?" Orang itu balik 
bertanya, “Memangnya kenapa?" Sufyan berkata, “Apakah 
engkau tak menemukan tempat untuk menyampaikan keluhan 
selain kepadaku?" Orang itu berkata, “Aku hanya ingin engkau 
mendoakan aku'. Sufyan kemudian berkata padanya, “Apakah 
engkau yang mengatur atau yang diatur? Orang itu menjawab, 
“Justru aku yang diatur”. Sufyan berkata, “Kalau begitu, 


, ” 


bersikaplah ridha atas apa yang telah ditetapkan untukmu'. 
8 o- 49, Pang o & 8 ge “16, , 
IS IS IP Ih Ml Ae UAS MT 


3 Feng “1,6, - to o s3 o & 
(egg Gate USAI cLagarg 3 JAE 23 AI 


700 


Hilyatul Auliya" 


Ju Yak | IE SIS oamg GIRI Gis 


Te JA bapa Oa ih 


Ne raba &-o. 


hh 3 Si J3 mala Tata 


9606. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Abbas Ad-Duri menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ali bin Fudhail 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku melihat Sufyan 
sujud di sekitar Ka'bah, kemudian aku thawaf tujuh putaran, 
namun dia belum mengangkat kepalanya juga.” 


“19, ad o » o- ep 
WS KE H3 OM AE SAS 41. V 


3 G3 LG 33 3 Gis buaH 
Ibn Iban PF Se ppi Ih f bala Ata Tea) 


- 


Ha Ika Geni Ia leh Ss 


9607. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Abu Ar-Rabi' Ar-Risydini menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku 
melihat Sufyan shalat di masjidil Haram setelah Maghrib, 


701 


Hilyatul Auliya - 


kemudian dia sujud lama sekali, dan dia belum mengangkat 
kepalanya sampai adzan Isya berkumandang.” 


SI wa See AT Tana BATAN 
Pd ” FA (UR 


"s 


daan Cp II bag 25 -JG GI 25 IS 
an Je .j pr nda Gi LAS TPT Song 


KET PSI II Ie cAEI AI 8333 


" 


9608. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi berkata: Aku 
mendengar Abu Ashim berkata, “Sufyan berkata, “Aku ingin 
kembali dari urusan ini dengan penuh kesederhanaan.” 


44 » a43 “16 5 0 “10 2 
JB CS UAS ala WAS -41.4 
0 3g 2 4 
IP AE His "dpi cidha AAN UI 
ot. ne “00 Ao. » Z 4 P 
Pe ea S3 ana molek MG aa 
ABS 33 Ega 
9609. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 


An-Nadhr Al Ijli berkata: Muhammad bin Harb menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sufyan berkata, “Mengucapkan 


702 


Hilyatul Auliya 
alhamdulillaah adalah dzikir dan syukur. Dan tak ada dzikir yang 
sekaligus merupakan ungkapan syukur selain ucapan tersebut.” 


4 4 


KE Ip AAS SAS im SAS AAN 


“ 


£ 


Al XS es Te) era Ch Ig Pa AS u 
JL al Gl - JG Oa aa SI u 


rd 


9610. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Muhammad bin Abdil Aziz bin Abi Rizmah menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Abdullah 
bin Al Mubarak, dari Sufyan, dia berkata, “Ilmu itu berdasarkan 
atsar.” 


JB CAKE WAS halal SIS ATA 
Ora BIM ES db Il 3 Eng 335 
Oa yg Okaly S 3D 5. OS JS daa 
BM 5 
9611. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Abbas bin Abi Thalib 


menceritakan kepadaku, Ahmad bin Imran Al Akhnasi 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar Hafsh 


703 


Hilyatul Auliya" 


bin Ghiyats menyebutkan Ats-Tsauri, dia berkata, “Dulu, Sufyan 
dan majelis Sufyan biasa dihibur karena menjauhkan diri dari 


JB CAKE WS dalil SAS AMAN 
33 GA SAS 13 aj KAN bag 


. 


Ke! Ha 2 4 


9612. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al 
Fadh! bin Sahl berkata: Muawiyah bin Amr menceritakan 
kepada kami, Daud bin Yahya menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Jika engkau mempunyai suatu keperluan dari seorang 
gari, maka hadapkanlah dia dengan orang-orang yang memiliki 


4 “ 
“1 La 


KAL Cl KS H3 kata) SAS -A1AY 


PB ae 33 A3 Vie Ben 5 A8 


704 


—— Hilyatul Auliya" 


ES JB BI Ate GAS 


(3 £ 
Oa 


JA GEA Goa Ot 


9613. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Abdil Malik bin Zanuawaih menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dia berkata, “Apabila 
aku sudah bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri, maka aku tak 
merindukan siapa pun.” 


Jas 3 KE SAS Cant) SAS AMAL 


- 0 


4 Ga? o 44 2 ia 0. 1: 
2Igig Olata LAS 1 JaR3 BAN KS Lah 1G 


flat BL MA «pem Aaj 2 ask 


9614. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Sahl menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abdurrazzag berkata, “Aku mendengar Sufyan 
berkata, “Tanyakanlah padaku tentang tafsir dan manasik, 


, ” 


karena aku menguasai kedua hal itu'. 


705 


Hilyatul Auliya' 
of 20 oL 0, 4 £ PN”. «y3 0“ 
GA AI CS IS "dara ea Olkaen LS 
2E.. 4 PA NN Aa £e 

03 LA ala « Sal! Lela (gak 


9615. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, Abu Sa'id Al Asyajj menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Yaman Al Ijli menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
“Aku memang menginginkan terkena berbagai macam penyakit 
agar meninggal, tapi sekarang aku ingin meninggal dunia secara 


, ” 


mendadak'. 


La NA “19, o “0, 
"JB AAS AS eimatal Cod 4114 


: 


En 
Y 
£ 


Y adi S1 deg AL DS: 
Y 


9616. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Sa'id Al Kindi Al Asyajj menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abu Nu'aim Al Ahwal berkata, “Dulu, apabila 
Sufyan Ats-Tsauri sudah ingat mati, maka dia tidak berguna 
selama berhari-hari. Selama itu, apabila dia ditanya tentang 
sesuatu, dia hanya menjawab, “Aku tidak tahu, aku tidak tahu'.” 


706 


Hilyatul Auliya” 
o 3g 19, PL) “10, 
Ep SP LAS ceaalal ab —41IA 
Ja Ha - SAS Gan 


1. Op e tea sa CA 3 aa 


1 


ee 


9616 mim. Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
bin Abi An-Nadhr menceritakan kepada kami, Abu An-Nadhr 
Hasyim bin Al Gasim menceritakan kepada kami, Ubaidullah Al 
Asyja'i menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku 
mendengar Sufyan Ats-tsauri berkata, “Ambillah sekarang 
lempengan ini dari orang-orang, tapi jangan periksa apa yang di 
baliknya.” 


IK 3 OK Oi d3 33, peraih Gi 


Is Ibu J3 NE REA 3 
B3 BY 3 SIB. 2 Jb 9 erapa ee PR 


707 


Hilyatul Auliya" 


PA PA 


:JB dilas adasi 33 VJ SB R3 
23 S3 ehh OK Aa Is 3326 
SL OLES ce oU USG pak 
325 Gl € - cars IE bo jasa SG 3S HS 
H3 ria cela SG (3 SK aya dl dd 5 
BA GB aji Ke Ea bnit3 Fi 


£ A3 ” ana - : 


SAI IA total ji Otela JG ea dpt kah 


3G dpat pi GA Sa 5 sg 


NN 4 o. o LA - .. 2 oo o 2G o- 
oT- 1 P3 » 20, 
SS J3 al Ka 


9617. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Arim Abu An- 
Nu'man menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mengunjungi Abu Manshur untuk menjenguknya. Setelah 
bertemu, dia berkata padaku, “Sufyan pernah menginap di 
rumah ini, dan saat itu di rumah ini ada burung bulbul 


708 


Hilyatul Auliya" 


kepunyaan anakku. Sufyan lantas bertanya, “Mengapa burung 
ini dikurung dalam sangkar? Bukankah lebih baik jika dia 
dilepaskan?” Aku menjawab, “Burung itu milik anakku, dan dia 
akan memberikannya untukmu'. Sufyan berkata, “Tidak, aku 
tidak akan menerimanya dengan cuma-cuma. Tapi aku akan 
memberi anakmu satu dinar”. Sufyan kemudian mengambil 
burung itu dan melepaskannya. Maka burung itu pun pergi 
untuk mencari makan, namun kemudian kembali lagi pada sore 
hari. Dia lalu tinggal di area sekitar rumah. Ketika Sufyan 
meninggal dunia, burung tersebut mengiringi jenazahnya dan 
hinggap di makamnya. Bahkan dia sering mendatangi 
makamnya selama beberapa hari. Terkadang dia bermalam di 
makamnya, dan terkadang pula kembali ke rumah. Beberapa 
waktu setelah itu, orang-orang mendapati burung itu mati di 
dekat makam Sufyan, lalu mereka pun menguburnya di makam 
Sufyan atau di sampingnya.” 


Sulaiman bin Manshur berkata, “Demikianlah peristiwa 
yang diriwayatkan oleh Arim, yaitu Bisyr bin Manshur As- 
Sulami. Sufyan memang pernah bersembunyi di rumahnya di 
Bashrah, setelah sufyan meninggalkan rumah Abdurrahman bin 
Mahdi. Dan di rumah Bisyr pula Sufyan meninggal dunia — 
semoga Allah merahmatinya.” 


“1 


Ya SAS AMA 


Cs 


Para 9, yo £ 
se ia IA 33 


da ba Jk Ci Ola CS colsh ar Pa Was 


Hilyatul Auliya' 
sb Abg ba GA HER ad GA JATI A3 AI 
Ag AE AR lo 


9618. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Al Haitsam bin Khalaf Ad-Duri menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, 
Bisyr bin Jadzan menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats- 
Tsauri, dia berkata, “Tak ada uang yang mengandung pahala 
begitu besar melebihi uang yang diberikan pemilik merpati, 
untuk membebaskan merpati itu.” 


9619. Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Jawwas Al Hanafi menceritakan kepada kami, 
@abishah bin Ugbah menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Aku menghadiahi Sufyan sesuatu, dan dia menerimanya dariku, 
kemudian dia mengeratkan "persahabatan denganku dengan 
memberikan senampan nasi yang dibawanya.” 


710 


Hilyatul Auliya" 
fr s9o Ae or LG, 
IP AS AA Op Ole Maa A1. 


3 1,0 


BO KE ES ebi AN 9 db 5 


3 
Ol ae Oa ls 


EKA 
N 
—- 
an 
N 
ta 
Cc 
CX 
t: 
ag 


- 


bisG Ga lo Jd! CH “K5 353 Halal Wi 
Kanag dibi CI es GAM OI ly ons 
MAN WA Kala WS Gi 


9620. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Shalih bin Al Walid An-Narsi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abi Shafwan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata, 
“Muawiyah dan Abdul Wahhab putera Abdul Majid mendatangi 
kami, dan kedua orang ini memang sering berbuat baik dan 
memberikan hadiah kepada Sufyan.” 


Ayahku melanjutkan, “Suatu hari, aku melihat Sufyan 
berada di antara para penjual gandum. Dia berkata padaku, 
Sungguh, dua orang sepupumu itu sangat baik padaku, bahkan 


711 


Hilyatul Auliya" 


sudah terlalu baik terhadapku. Aku telah menemui orang yang 
mengelola barang daganganku, dan aku mengambil uang dua 
dinar darinya untuk membeli gandum, yang akan kuberikan 
kepada kedua sepupumu itu'. Sufyan kemudian membeli 
gandum dan memberikannya kepada mereka berdua.” 


- o Lo o 2 Da Ii 1G , 
EP 3 KA Ip Ola Was —A1YA 


Lp 3S LAS JB AS alta ji Gis 


- SA AR NA P En AU 

o3 Ma Jb Okah CP Chal GP LIL 0 ea 
ea 8, 8 Pa / -, 
DS) aa GK IE 


9621. Sulaiman bin Ahmad bin Ali menceritakan kepada 
kami, Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Yahya bin Yaman menceritakan dari 
ayahnya, dari Sufyan, dia berkata, “Tidaklah seseorang 
meletakkan tangannya di piring orang lain, melainkan dia 
menjadi hina karena hal itu.” 


- o a07 “10, 4 Pai 1G, 
SAS Op AA Usa COLA Usas —91YY 


Oia Gp 215 CP 25 - JG Tetat) alam | boas 


. KA a 25 2 P3 K2 CIA G o- 4 8. 
SE 3 Okals Into JG “aa! DAK 


Pa 
£ 


SBB SAB cpt Oa 53 SI 


712 


Hilyatul Auliya" 


syaa | Jai Se ES as ida 


353 

9622. Sulaiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin 

Ali menceritakan kepada kami, Abu Hisyam Ar-Rifa'i 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Daud 
bin Yahya menceritakan dari ayahnya, dia berkata, “Sufyan Ats- 
Tsauri naik untuk mengumandangkan adzan Ashar, dan 
meninggalkan sepasang sandalnya di Mihrab. Ketika dia hampir 
mulai mengumandangkan adzan, dia melihat keponakannya 
mengambil sepasang sandalnya. Setelah melaksanakan shalat, 
dia pun mengirimkan uang sepuluh dirham untuk keponakannya 


0 Ser “1G, 

si Olsalu UAS —41YY 

Pi “. 1 . 8 o AG 8 - - o 

Cr OP 3 LS LEAN FN : 
"4 - o 4 Pa 

ii Ol 3 Ul 5 

dp og A5 AS UB Ka & Ira Oa 
z# T an | 1 38 Ot 8. 

9623. Sulaiman menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Al Husain Al Anmathi menceritakan kepada kami, Yahya 


bin Ayyub Al Magabiri menceritakan kepada kami, Al Hiwari bin 
Abi Al Hawari Abu Isa menceritakan kepada kami, dia berkata, 


NA 
4 o 
Bag tis 
Cw 
IN 


713 


Hilyatul Auliya' 


“Aku melihat Sufyan berdiri shalat hingga kedua matanya 
mengantuk, kemudian shalat duduk hingga keadaannya lunglai, 
kemudian dia berbaring dan melaksanakan shalat sambil 
berbaring.” 


PJ 


KAT Gis SAT 33 Ola Gis —a1yg 

CAS CA 3 JA IS GI ae 3 

Ip Sbs F at GBI SL SE JG LA 
Ntanran Kte BI doi MI 


9624. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Muammal 
bin Ihab menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri pernah 
melaksanakan shalat, kemudian dia menoleh ke arah seorang 
pemuda dan berkata, Jika kalian tak mau shalat sekarang, 
kapan lagi?” 

AS 33 KA SAS OU SAS —ANYO 


- 


Was BIA aah 31 IRI G3 SAN 
JG Iya HE Oil ag JG OK 3 & 


aa 4 22 ah Gl antap ear: O deni 


714 


Hilyatul Auliya" 


9625. Sulaiman menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Asad Al Bajali menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Yaman menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku melihat 
Sufyan keluar rumah untuk berkeliling pada malam hari. Dia 
meneteskan air ke kedua matanya untuk mengusir kantuk.” 


4 


Ily Was SAI 33 OLI Gis —A1Y1 


SIA Gl 3 AA II eaah 33 


2 £. 2 492 


BPI KE Ea Nag ah A5 2 


- 


LAN Ahatl L33 eaga 21 IE 5 DAA 


SI PEN 335 as Ja Usa 
IG PI Fi 9S BE TG 
LAN 103 He Ia Un se Jl 
Y ebi ag EL ola IE eat Si 


715 


Hilyatul Auliya” 

Desai Ia MR IG Bp BS ai 
BB BI BR ya danggh las SNN sja 
& SU Pp 3 SAE 2 5 3 AN okar 


UI £ Os 3 LM Je "ha F: ng ab el 


4 
£ 


sela 3 He palet Y ES 2 abal Sa AA 
si BS ES Nag Hesaga SN JG AS au. 
Ah AA £ Aan all Asi 


9626. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Mufarrij bin Syuja' 
Al Maushili menceritakan kepada kami, Abu Zaid Muhammad 
bin Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku 
mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata, “Aku tak pernah 
bergaul dengan seseorang yang lebih banyak begadang (untuk 
beribadah) daripada Sufyan .” 


Abu Zaid melanjutkan, “Ibnu Mahdi juga berkata, “Aku 
pernah memperhatikannya (Sufyan) dari satu malam ke malam 
lainnya, dan dia tidak pernah tidur melainkan pada awal malam. 
Setelah itu dia terbangun karena terkejut dan dipenuhi dengan 
perasaan takut. Dia berseru, “Api neraka. Api neraka telah 
menghilangkan kantukku dan syahwatku,” seakan dia sedang 
berbicara dengan seseorang di dalam rumah. Setelah itu, dia 


716 


Hilyatul Auliya' 


meminta air wudhu dibawa ke hadapannya, kemudian dia pun 
berwudhu. Setelah berwudhu, dia berdoa, “Ya Allah, 
sesungguhnya Engkau mengetahui hajatku tanpa harus 
diberitahu tentang apa yang aku pinta. Aku hanya meminta-Mu 
membebaskan aku dari api neraka. Ya Allah, perasaan gelisah 
telah membuatku tak dapat memejamkan mata karena takut, 
sehingga aku tak bisa merasa aman. Semua ini merupakan 
nikmat yang Engkau curahkan padaku. Seperti itu pula yang 
Engkau lakukan kepada para kekasih dan orang-orang yang 
menaati-Mu. Tuhanku, sesungguhnya aku telah mengetahui 
bahwa seandainya aku sudah mempunyai alasan untuk 
menyendiri, maka aku takkan bersama orang lain sekejap pun'. 
Setelah itu, dia beranjak shalat. Tangisan menghalanginya untuk 
membaca Al @ur'an dengan suara yang jelas, sehingga aku pun 
tidak dapat menyimak bacaannya dengan jelas, karena derasnya 
tangisannya'. 


Ibnu Mahdi melanjutkan, “Aku tidak sanggup untuk 
memandangnya (Sufyan) karena merasa malu dan segan 


, »” 


padanya'. 


AA 
s 


PP AP 19, Lg a43 
KS IS CS Ap LS il 


# 


GAS —ANYV 


2 
os 
o 


- 409 PNP TP 19, Ctto. 13 Te 409 
ol deh DH Hay UAS COLA up KPI Cp 


“ 


z 47 89 ox . “ 4 £ 
2 A5 Il 30 G3 okt 3 ES pas 
GUS ATI IS So bb AI 3 Ki K6 


717 


Hilyatul Auliya' 


- 


Bi e2 3 oz (2 0 Fc 4 doa £ LA, 04 S o- pa 
GS SN GI BELT Il 5 di X3 UI 


LA ati 3 Sa VW UI 3 Ki 


N an MA 1.1 Pn LA 
Ag dai 96 celana G3 akal wa 


9627. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Ma'dan menceritakan kepada 
kami, Yusuf bin Sa'id bin Muslim menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Ishag bin Ibrahim Al Hunaini 
berkata, “Ketika kami berada di Majlis Ats-Tsauri, saat itu dia 
bertanya kepada orang per orang tentang apa yang 
dilakukannya pada malam hari, lalu yang ditanya pun 
memberitahukan apa yang dilakukannya, hingga semua orang 
melakukan itu. Mereka kemudian berkata, “Wahai Abu Abdullah, 
engkau bertanya kepada kami dan kami sudah memberitahukan 
padamu. Sekarang, beritahukanlah kepada kami tentang apa 
yang engkau lakukan pada malam hari. Sufyan kemudian 
berkata, “Bagiku, bagian awal malam adalah waktu untuk tidur 
sesukanya, dan aku tidak akan menghalanginya. Namun apabila 
aku sudah terjaga, maka demi Allah, aku tidak akan tidur lagi.” 


.. 


IE SIS OES Ip MAS jl BS —A1YA 


718 


Hilyatul Auliya" 
93 seb Gi Ii II LP UN IL 
GD AL SI S3 - JG Fa Lay 


9628. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ismail 
bin Abi Al Harits menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hasan 
bin Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Al Mubarak, dia 
berkata, “Aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang 
seseorang yang akan shalat, “Dengan niat apakah dia 
melaksanakan shalatnya?" Sufyan menjawab, “Dia berniat untuk 
bemunajat pada Tuhannya '.” 


M 


Op Ips Bis y32 2 GIS —a1ya 


Me IP SIAK AS bagai SIS DIK 


ES XI MMS LAIN Ga OS SI 


( Inai Gala j3 (2 sai EM) sa 3 JG 


dsb GL Se S6 gas IYA Ll 


719 


HeliyatuAni ya aa ma 


9629. Abu Muhammad menceritakan kepada kami, 
Abbas bin Hamdan menceritakan kepada kami, Al Hadhrami 
menceritakan kepada kami, Hamdan bin Jabir Adh-Dhabbi — 
salah seorang yang #sigah— menceritakan kepada kami, Abu 
Zaid Abtsur menceritakan kepada kami, dia berkata, “Suatu 
malam, Sufyan membaca firman Allah &, “Sesungguhnya kami 
dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa 
takut (akan diadzab):. (Os. Ath-Thuur (52):26) Dia kemudian 
keluar dan berlari (karena merasa takut akan siksa Allah), hingga 
orang-orang menyusulinya. Saat masih muda, orang-orang juga 
pernah berkumpul di dekatnya dan berseru kepadanya terkait 
dengan ibadahnya, “Kurangilah ibadahmu ini.” 


s4 


IP Bi SE YA, 


fe 


SIS AA. 
SENIN JIE 1 KR GAS DIA 3 IAI 
& 14 14, Pa 2 9 PN £ 0 Ia C2 
6 Ju da3 HE Pa aan Da JG 
o 3 Fed P3 o 2. 8 
JAN LN idsi bi AL LA bal 


9630. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Ma'dan menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad Al Baghdadi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Bisyr bin Al Harits 
berkata: @asim Al Jurmi berkata: Aku mendengar Sufyan Ats- 


Tsauri berkata, “Akan dicatat pahala shalat seseorang, selama 
dia memahaminya.” 


720 


Hilyatul Auliya" 


z 0, . 
Te 4 £ G- 2 6 # 
Oam Cat 1 JB ola gl IA Kas aa 
Z : 


OB AB gadi Ade His Tara 
3 KE HM calb Ip Ad elo au Bal 


OA 


aa 


Ko 


UR PAS AI kata Ia DS Ug age 
35 say aka: BIG Up 
Ta ala as al Bg Alay aa 2 G3 Ol 
1 A5 BA ya kena Hay aa ob 
FN GS SL Ne ah AI Gil da 
BI 9 Ls B3 rs 3 
3 pe BS FS V3 Ag II 3d dj 


“Janin han 2 ala Hoilla CL ILEN CSI ya 


Hilyatul Auliya' 


4 AN Da o Te ot 7 9x 
Witp3 UK33 lag Ii HE WEI Ui 


Pes PES em en NP salah 
Ie Jaa Ha II Hilay SIP (3 kan 


Cg Dn JA LI Ia SA Oa Kh JAS 
Y3 aa Hala Lu 185 « Ika ANA) 


db 3 BE Yg obat GEN! ia BA3 ct 


Ca 
NG 
Pag 
Le: 
Ca 
&s 
X ae 4 
N 
E. : 
"Ga 
G 
xx 
Cc N 
g 
Cr 
NG 


2 LOL, 1.0.1 - AN Era AK CI 
CA dal Tn ea La as it 


SEL Wl53 PAlEN) 2 BE Arap NG 


722 


Hilyatul Auliya" 


1 A2 «8 Hg : IAI AN: 
- 313 Ig TN an 013 clnid SI 


ea bar T o 


BEI Sbs IN BAE 9 Ip ea ea LL 
253 OI IS LSI P3 KAN 


” 


Ca 


& Z ga? 5: Ti. 2 - » salsa Di Lte 
AN SA ES OS Oa ebi NI Jauh 


SE at Cah (53 ea HE is 
383 IE ia ol aa ye Ie ML 


basa Il OS AS OP cl 3) Ga V3 


9631. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin 
Muslim menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib 
menceritakan kepada kami, Mubarak Abu Hammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri membacakan untuk Ibnu Al Hasan, “Wahai 
saudaraku, perhatikanlah bagaimana keadaanmu di antara terbit 
fajar sampai terbit matahari. Renungkanlah hari-harimu yang 
telah lalu. Bentuk ketaatan apa pun yang engkau lakukan 
kepada Allah, laksanakanlah itu secara istigamah. Dan 


723 


Hilyatul Auliya'" 


kemaksiatan apa pun yang engkau lakukan kepada Allah, 
tinggalkanlah hal itu dan jangan ulangi lagi. Sebab engkau tak 
pernah tahu apakah engkau bisa menjalani harimu itu sampai 
selesai ataukah tidak. Sungguh, tobat itu senantiasa terbuka 
luas, namun meninggalkan perbuatan dosa jauh lebih mudah 
bagimu daripada bertobat. Taubat Nasuha adalah tobat yang 
disertai penyesalan dan tekad tak akan mengulangi lagi. 
Bertakwalah engkau kepada Allah, dimana pun engkau berada. 
Jika engkau melakukan dosa dalam kesendirian, maka 
bertobatlah kepada Allah dalam kesendirian. Tapi jika engkau 
melakukan dosa dalam keramaian, maka bertobatlah engkau 
dalam keramaian. Jangan biarkan dosa bertumpuk-tumpuk. 


Perbanyaklah menangis, sebisamu. Namun tidak ada 
alasan bagimu untuk tertawa, sebab engkau tidak diciptakan 
untuk main-main. Binalah hubungan silaturrahim dengan karib 
kerabatmu, tetangga serta teman-temanmu. Selanjutnya, jika 
engkau menyayangi orang lain, sayangilah orang miskin, anak 
yatim atau orang lemah. Apabila engkau hendak memberi 
sedekah, melakukan kebajikan, atau mendermakan Isha' 
makanan, maka bersegeralah melakukannya, sebelum engkau 
terhalang oleh syetan. Beramallah dengan niat, makanlah 
dengan niat, dan minumlah dengan niat. Jangan sekali-kali tidur 
sendirian, dan jangan pula makan sendirian. Karena syetan itu 
bersama yang sendirian, tapi jauh dari yang berjamaah (dua 
orang atau lebih). Jangan makan dalam kegelapan, karena 
syetan juga makan dalam kegelapan. 


Janganlah engkau bersikap kikir, karena sifat kikir akan 
merusak agamamu. Jangan sekali-kali menghitung-hitung 
terhadap seseorang, karena engkau akan meminta timbal balik 
darinya, sehingga engkau akan mengganti kasih sayang dengan 


724 


Hilyatul Auliya" 


kebencian. Jangan pernah bersikap dendam, karena tobat 
seorang hamba tidak akan diterima jika dia memiliki dendam 
terhadap saudaranya. Janganlah marah, karena marah adalah 
hal yang membinasakan. Tebarkanlah salam kepada setiap 
muslim, niscaya hal itu akan mengeluarkan sifat dengki dan licik 
dari dalam hatimu. Lakukanlah jabat tangan, niscaya engkau 
akan disukai orang lain. Biasakanlah selalu mempunyai wudhu, 
niscaya engkau akan disenangi para malaikat pencatat amal. 
Jika engkau mati dalam keadaan demikian, engkau mati dalam 
keadaan syahid. 


Dekatilah anak yatim dan usaplah kepalanya, niscaya itu 
akan menambah usiamu, dan engkau akan mendampingi 
nabimu. Sayangilah yang kecil dan hormatilah yang besar, 
niscaya engkau akan menyusul orang-orang yang shalih. 
Berikanlah makananmu kepada orang-orang yang bertakwa dan 
shalih, meskipun dia kaya raya, niscaya engkau akan dicintai 
Allah dan disukai orang lain. Jika engkau mengenakan pakaian 
baru, maka berikanlah pakaian usangmu kepada orang yang 
telanjang, niscaya namamu terhapus dari daftar orang-orang 
yang kikir, kebaikanmu akan bertambah, dan keburukanmu 
berkurang. Cintailah karena Allah, dan bencilah karena Allah. 
Jika engkau tak melakukan itu, berarti cap untukmu adalah cap 
untuk orang-orang munafik.” 


GP PAS 3 HE SAS —p AMA 


LIGA 3 Ih GS ia pa | Sis 
24 : pn 

. o Tg 25 5 P, 3 23 

Ola AG C3 Si pr lal Gp Ly 


725 


Hilyatul Auliya” 


“8, s£ - 8. a82, 0. 20, 1... - 2 
Kat oi ISP Tb AG GG UBI al 
pugatagkhg sohdak aa 
JG Ul ge S3 5 pu Ag Ta ar 2 DI 

383 oo. 
an G 


9631 mim. Ali bin Abdullah bin Umar menceritakan 
kepada kami, Al Muntashir bin Nashr menceritakan kepada 
kami, Umar bin Mudrik menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Makki bin Ibrahim berkata, “Suatu hari, aku 
menemui Sufyan bin Sa'id, dan saat itu di hadapannya terdapat 
roti dan segenggam atau seciduk anggur kering. Dia lantas 
berkata padaku, namun aku katakan padanya, “Wahai Abu 
Abdullah, aku sering menemuimu saat engkau makan, namun 
engkau tak pernah mengundangku sebelumnya. Dia berkata, 
'Hari ini, aku baru berniat.” 


KE SAS CA X6 3) HP SIS AA 

GP LE 3 IK II Gis HA IR 3 
S3 3 Ok Ie babi -IG Rr 
Ba dad ad dat Bia 1s tan 


Id SN Jah 


726 


maa bea AYO AMA, 


9632. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ahmad Al Atsram menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Yaman menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku melongok 
Sufyan Ats-Tsauri di rumahnya, dan aku mendengarnya berkata, 
“Perlindungan-Mu nan indah yang selalu ada, perlindungan-Mu 


, ” 


nan indah yang selalu ada'. 


- 4 9, G- 23 “1G, - - 
aa BA s1 AS ls Ep Th UsAS (3915 


” 


BF 20. 31K LK 2 Sy A3 
Op FIS SN ES EL UB Lagi Ukah 


9633. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ahmad bin Yazid menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
An-Nu'man menceritakan kepada kami, Muhammad bin Daud 
menceritakan kepada kami, Zuhair bin Abbad menceritakan 
kepada kami, Ibnu As-Sammak menceritakan kepada kami dari 
Sufyan Ats-tsauri, dia berkata, “Aku tidak pernah menangani 
sesuatu yang sangat sulit bagiku melebihi diriku sendiri.” 


SEL ALE 23 LAS ke Gis ary 


727 


Ta Auliya" 


e8 ja ea SE GRI Ae 


Eng PM asu U cepak HS Oka2g OS 


2x6 Chal SL 2g 4:36 3 ") 3 ye 
Tua Nan) 2 5: Pe 5 shalg AI 4 Ap Um 
Rao Cp SIS BH 9 KS NA oJh 5 


1 8 ga Lon Sa oo. Kia 
Log aa IS & BOP A3 OpL 


HB IK DU UB yg IK 3 


sn M3 Pn (Hu AL Ta 0 
ls A23) Uas 1563 25) Se ae 


“ 


9634. Abdurrahman bin Muhammad Al Mudzakkir 
menceritakan kepada kami, Abu Yahya Ar-Razi menceritakan 
kepada kami, Abu Al Khazrazi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Ishag Al Kinani 
berkata, “Ketika aku berada di Ubadan, dan saat itu Sufyan 
sedang bersembunyi di Bashrah, dia mengirim surat kepadaku 
agar mendatanginya. Maka aku pun mendatanginya. Ternyata, 
saat itu dia hampir meninggal dunia. Dia kemudian 
memasukkan tangannya ke bawah kepalanya dan mengeluarkan 
pundi-pundi dan memberikannya padaku. Sementara, di balik 


728 


Hilyatul Auliya" 


tirai ada seorang wanita yang sedang berbicara. Sufyan 
kemudian berkata (padaku), “Sesungguhnya wanita itu sudah aku 
nikahi, namun masih ada tiga puluh dirham dari maharnya yang 
menjadi utangku padanya. Jika dia membebaskannya, maka 
kafanilah aku dengan uang yang ada dalam pundi-pundi itu. 
Tapi jika dia tidak membebaskannya, maka kafanilah aku 
dengan pakaianku ini. Setelah Sufyan meninggal dunia, aku 
gotong jenazahnya ke tempat memandikan jenazah untuk 
memandikannya. Aku kemudian melepaskan kain yang 
menutupi tubuh bagian bawahnya, dan ternyata padanya 
terdapat secarik kertas bertuliskan penggalan hadits.” 


. 
. AA 


NA Kiara 0 BE HI Gis —41Yo 

is 3 IA GIS AK PE 
Du CI ab SU Op AD big 6 
AG Sh 2 223 p: IN ka 2 Le OA 


“ 
o 


CS 3 SE DL G JUS BL 3A3 os JS 
Ul 2g K3 SS PA Api 
SI 


pb Tia 


729 


Hilyatul Auliya” 


9635. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan 
kepada kami, Abdurrahim bin Muhammad bin Hammad 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalaf menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al @asim bin Al 
Hakam berkata, “Ketika Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia, 
seorang pria dengan rambut putih dan janggut putih datang, 
hingga berdiri di atas makamnya, saat jenazahnya dikuburkan. 
Pria itu kemudian berkata, Wahai Sufyan, engkau telah aman 
dari yang kau takuti, dan engkau meninggalkan sesuai dengan 
(agama) yang kau sembah. Demi Allah, kita tak ingin ada yang 
menghisab kita selain Allah #&'. Setelah itu, pria tersebut tak 
terlihat lagi. Oleh karena itulah orang-orang menduga bahwa 
pria tersebut adalah Nabi Khadir.” 


1s 


so. o GA 0d o- 1119, 
CAR p MP II AN KE SAS AMA 


2. AL o “16, o e 2 A0 
ala SAS by SAS canlil I3 Sad Gis 
JB PI II PASI jadi Gis 


“ a “— 
0 Wi. efZ as 1G, » 25) trt3 AAL 01 


-. 


Hilyatul Auliya 


9636. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Bisyr menceritakan kepada kami, Salamah menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Hubasy menceritakan kepada kami dari Zaid 
bin Al Hubab, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri pernah kehabisan 
bekal di Makkah, dan dia ditanggung oleh seorang pria dari 
kaumnya. Pria tersebut berkata pada Sufyan, “Engkau memiliki 
uang sepuluh dirham padaku?" Mendengar hal itu, Sufyan balik 
bertanya, “Dari mana sumbernya?” Pria tersebut menjawab, 
“Dari tenunan si fulanah'. Sufyan lantas berkata, “Berikan uang 
itu padaku, karena sejak tiga (hari belakangan) aku hanya 
menelan pasir.” 


“ 
(a7 


a43 CN ai s4 o 4 o- “19, 
KE SIS NAS PA sa (SIS —A1YV 


Kas 2 SEL Gis TA j3 AN 


se SI Lada ISI GI bag seng Ita je 
dp SE ca SUS 


9637. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Husain bin Nashr Al Bazzar 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin @udamah Al 
Jauhari menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Bisyr bin Al Harits Al Hafi berkata, “Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
“Ketika aku duduk untuk kalian, aku ingin berdiriku sama seperti 


731 


Hilyatul Auliya” 


saat aku duduk, tidak menyusahkan aku dan tidak pula 
menguntungkan aku'.” 


BELI YG ME IA KE SAS -ANYA 
YAN GI LP IE caping 
Ca LL II Ly ia ON ee Ih 


SY BUS 


9638. Abdullah bin Muhammad bin Ishag Al Musuhi 
menceritakan kepada kami, Luwain menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Abu Al Ahwash berkata, “Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Aku ingin selamat 
darinya dalam keadaan cukup, tidak susah dan tidak' pula 


, »” 


serang”. 
IE SIS SA 33 Oki Sis —anra 

Ba Cita 23 33 3 GRO Aa hg Saat 3 
NP Obi Kat DK bag JB 0 Pi 
SS ly YP OK Ta Kai Ie5 Sih Uu 


732 


Hilyatul Auliya" 


IMO eka Kalla LAI, pe Ab Sg 3 ba Ud 
23 Sa A5 edi La a53 


9639. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Rustum menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Rustah menceritakan kepada kami, Al Husain bin Aun 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Yahya 
bin Sa'id Al @aththan berkata, “Aku tak pernah melihat 
seseorang yang lebih baik daripada Sufyan. Seandainya bukan 
karena hadits, dia pasti melaksanakan shalat di antara Zhuhur 
dan Ashar, dan Maghrib dan Isya. Apabila dia mendengar 
diskusi tentang hadits, maka dia pun meninggalkan shalat dan 
datang (ke tempat diskusi).” 


KA 


SAS JAE 13 IN KE SAS AM: 

3 SAS IP ri Oka 5 Dg JA 

— Ar ae 3 SS 153 Hg alas Ca TAN N) 

(3 3 2 KATA AA ANN NT APU HL 
9640. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 

kami, Abdullah bin Muhammad bin Al Abbas menceritakan 


kepada kami, Salamah bin Khalaf bin Ismail menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Aku berkata kepada Sufyan, 


733 


Hilyatul Auliya” 


"Mengapa jika sedang membahas hadits, engkau bersemangat 
dan melakukan penolakan, tapi jika tidak sedang membahas 
hadits, engkau seperti mayat hidup?' Dia menjawab, “Tidakkah 
engkau tahu bahwa tutur kata itu fitnah'?” 


ogah BKI Sih 2G ep 3 BB 
| 2 - & 5 Au o 4 &£ 
S3 eU! Ge dang Ci Olah LG yag 


Ab IE EN TE SNI 


9641. Ahmad bin Ja'far dan Sulaiman bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ahmad bin Ali Al 
Abbar menceritakan kepada kami, Al Husain bin Huraits 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al 
Fadhl bin Musa berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
ditanya tentang seorang imam yang meriwayatkan hadits di atas 


, »” 


mimbar? Dia menjawab, “Itu bagus'. 


Pd 3 0 £ “1G 
Ba ea Pa Dea 3m 23 Ie GAS — 
ha Op JA UI A1£Y 
3 4 £ X9 at 27 


734 


Hilyatul Auliya" 
ea 4 - Pe... Lp Pe 3 . 
C3sb ISL :I OS 1083 ctalab Aas Rs 


9642. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Abu 
Ghassan Muhammad bin Amr Zunaih menceritakan kepada 
kami, Mihran menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku 
melihat Sufyan Ats-Tsauri setelah melepaskan pakaiannya, 
maka dia melipatnya dan berkata, “Dulu ada pepatah 
mengatakan, “Jika sudah dilipat, maka ruhnya dikembalikan 


, »” 


padanya'. 


BIS Bath 23 IRI GAS 41 
an, GA o ! “9 - 6 o e 
IS (NABI KK AS « sii SX 
Ba ae 3 P, 


SI Cl WE IS emdi Ll ia 


.. 1G, 2 


4 o£ & 1 Ld 
EL TNI SAB EM IG Ol OI Oka, 


9643. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Abu Bakr bin Abi Ashim menceritakan kepada kami, Al Hasan 


bin Al Bazzar menceritakan kepada kami, Khalaf bin Tamim 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku melihat Sufyan 


735 


Hilyatal Anliga "—— ——————— 5-5. 


Ats-Tsauri di Makkah sering ditemui oleh para ahli hadits. Dia 
kemudian berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun 
(sesungguhnya kami milik Allah, dan hanya kepada-Nyalah kami 
kembali), Aku khawatir Allah akan menelantarkan umat ini 
ketika orang sepertiku diperlukan.” 


aa z0 era 


Oa op JAE AN ke SAS -814t 


.4 
“n3 


IK ea -JG dna IA Pa ra SIS 


| 


IIS dee aa dh ab 15 


9644. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Ahmad Al Farisi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Ahmad bin Syuraih berkata: 
Aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, “Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Aku tidak pernah mengingkari diriku 
sendiri, kecuali saat aku duduk untuk menyampaikan hadits.” 
Kera Ne 3 IE 13 SEL GAS —440 

0» 8 oa an, 2 9te o Pa Pa 8 or 
eaggil Ja 23 Ep AMI IS AS (S9 Ep PI XS 


Ola 3 JG asia ep Ie Gas Daan 


736. 


Hilyatul Auliya' 


Cc: 
—an 
Cr 
£ 
TN 
T 
Ya 
"5 
“ 
en 
C5 
N 
ton) 
& 
31 


Sts Ae ical da His asi 9 SG 
tg WI Ea sada dekan saat 


LA IG IK KE JB SEE ik 


.. 


1» KA - 


31 Iwa « RL UNG 


9645. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Daud 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Hilal Ar-Rumi di Beirut 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ashim menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri bertemu dengan 
Al Fudhail bin Iyadh, kemudian keduanya berdiskusi dan sama- 
sama menangis. Sufyan berkata, “Sungguh, aku ingin tempat 
dudukku ini menjadi tempat teragung yang pernah aku duduki 
dalam hal keberkahannya'. Fudhail kemudian berkata, “Engkau 
berharap demikian, akan tetapi aku takut tempat ini menjadi 
tempat terbesar yang pernah aku duduki dalam hal kesialannya. 
Bukankah aku telah melihat hal terbaik yang engkau miliki, 
kemudian engkau menghiasi diri dengannya untukku dan aku 
pun menghias diri dengannya untukku, sehingga engkau 
memujaku dan aku pun memujamu'. Mendengar itu, Sufyan 


737 


Hilyatul Auliya" 


kemudian menangis sampai suara tangisannya terdengar 
nyaring. Setelah itu, dia berkata, “Engkau telah mendoakan 
panjang umur bagiku, semoga Allah juga memanjangkan 
umurmu .” 


a44 o 2 G 9, oz 7 o a23 

KP 33 KA SES FI SS Ly KE 
: ta si 4 £ 4 - £ 8 0” 1 8 lag. 0 o 
Ulat Cal 2 Jaa3 PAI Las 1G GM up 
104 o Per 


At Jet MG 3 BN - LA 


9646. Ayahku dan Abu Muhammad menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Abi Yahya 
menceritakan kepada kami, Abu Ghassan Ahmad bin 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Al Ashma'i berkata, “Adapun Sufyan Ats- 
Tsauri, dia berpesan agar kitab-kitabnya dipendam. Dia pernah 
menyesali sejumlah hal yang dia catat dari sejumlah orang. (Dia 
berkata): Aku terdorong melakukan itu karena ingin 
mendapatkan popularitas dalam bidang hadits'.” 


738 


Hilyatul Auliya 


5) 


Li Lena 4 2. un ea 2g o- : 0. 
3 Okita G3 das CHE PI KE UI EX 
1 11 o “4 KTA 2 03 & 

NASI IIS Upin GPS AGE disi LSG AS aa 


z9 


j3 3 Al AE UT Gelas YP 8 Aa 
HE Lp El Kis lb ng JS ya 


9647. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar bin Abi Daud menceritakan kepada 
kami, Abu Sa'id Al Asyajj menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abdurrahman Al Haritsi berkata, 
“Sufyan bin Sa'id mengubur buku-bukunya, dan aku 
membantunya ketika melakukan hal itu. Dia mengubur kitab itu 
dan itu. Dia memberikan satu ransel besar berisi buku ke 
dekapanku. Aku berkata padanya, “Wahai Abu Abdullah, 
bukanlah pada harta terpendam itu ada kewajiban zakat 
seperlima bagian?” Dia berkata, “Ambillah zakat itu'. Maka aku 
pun memisahkan beberapa buku hadits dari buku-buku tersebut, 
yang sebagiannya sudah pernah dia sampaikan padaku.” 


KE SAS AE 33 AN K2 AAS AMA 
JB BI edi 33 Sei G3 35 
Sei 5 1Oai3 Gia domlah BA MS LL 


739 


Hilyatul Auliya' | 


Fr Pa 


J5 AS cah DU SA ea 3 33 Oltas 


“ 


0 £c - . os T 3 - A00 Ben o Fx & - 
D 20 ala aa el oh pg aU EK 
. yu Tt. T 4 «4 - : - T. 1 T P. og 
cAA ae “aj Islan JI S3 ae 1 Isl 


Lag AG daa Dj has Udi tuh yak 


sz mo. 3 o 8 


9648. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abi Yahya menceritakan kepada kami, Al 
Husain bin Al Hasan Al Hannath menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Furgad, imam Masjid Bashrah 
berkata, “Orang-orang menjenguk Sufyan ketika dia sakit yang 
membawa pada kematiannya. Seorang pria kemudian 
menyampaikan sebuah hadits padanya, dan itu memikat 
perhatiannya, sehingga dia menepukkan tangannya ke bagian 
bawah pembaringannya. Dia kemudian mengeluarkan lembaran 
dan mencatat hadits tersebut. Menyaksikan pemandangan 
seperti itu, orang-orang berkata kepadanya, “Mungkinkah 
engkau mencatat dalam keadaan seperti ini? Sufyan menjawab, 
“Hadits yang disampaikan tadi merupakan sebuah kebaikan. 
Jika aku bertahan hidup, berarti aku telah mendengar suatu 


kebaikan. Tapi jika aku meninggal, aku telah mencatat sebuah 
kebaikan.” 


740 


Hilyatul Auliya' 


Te Ke OB 33 AS ai (Gis —411A 


3 51 Z0 » 8 9. “6, Pd to, : 
Pa Lal Ep Ml AS AS CLogang Ip AMI 


4 
of 


Sah Isis OLS 3 el Kg Las JG 
DS ab yr aa Sa aa 


7 ' 7 Te 2. 0o- 
al SARI 3 Sya JG Aa 


9649. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ya'gub menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Al Haitsam Al Bashri menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Abdul Mukmin bin Utsman 
berkata, “Aku melihat Sufyan Ats-tsauri mendatangi Hammad 
bin Salamah, kemudian Hammad menyambutnya dengan 
mengucapkan, “Selamat datang”. Sufyan lantas berkata 
padanya, “Sampaikanlah padaku hadits Abu Al Usyara dari 
ayahnya .” 


£ 


dan 


IS te Os 2 2 Ii Keran —410. 


AKA PASS Ujaa GI Ian BS BEI 
BEA BEA FI ENI ai IE RA Gis 


jkt Jas bal Ok ale 1G 


Pad - 


741 


Hilyatul Auliya" 

La Dp Nat S5 Na 
33 BB NI ai dan Ulat 2 ui 
SAK A5 GP AP ca daa Up Dn 


9650. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abi Yahya menceritakan kepada 
kami, Sa'id bin Bisyr menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar 
menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada 
kami, dia berkata, “Kami menerima berita kematian Abu Ishag 
Asy-Syaibani, kemudian aku mendatangi Sufyan Ats-Tsauri. 
Sufyan lantas berkata padaku, “Ketahuilah hal ini pada Asy- 
Syaibani, ketahuilah hal itu pada Asy-Syaibani'. Ternyata, di 
antara hal-hal tersebut ada beberapa hadits yang belum pernah 
aku tulis. Setelah itu, orang-orang meralat berita kematian Asy- 
Syaibani, sehingga aku pun berangkat untuk menemuinya. 
Ketika aku sedang bersama dia, Sufyan melintas. Dia berpaling 
dariku dan tak berbicara padaku'.” 


742 


Hilyatul Auliya" 
JI III 2s bagi Oia Lis Ii 
ta Pl ton 


9651. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far bin Nashr 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Harun menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ja'far bin Laits 
berkata: Abu Ya'la Muhammad bin Ash-Shalti menceritakan 
kepada kami, Asbath menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Seseorang itu lebih 
memerlukan ilmu daripada roti dan daging.” 


2 or 


v: pa u EL 3 AI Ig GIS —410Y 
CAS SEA pl 33 ME AE Git as 
P1 ui Sela Jaa ae Karen SAN Dk 


. 


bis M3 JG SETAN Kas as ad df P 
STAN 


9652. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far bin Nashr 
menceritakan kepada kami, Abdussalam bin Ashimin Al 
Hasyinjani menceritakan kepada kami, Abdul Hamid Al Hamani 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan ditanya dan 
aku menyaksikan, “Apakah orang yang berperang yang lebih 
disukai ataukah orang yang membaca Al @ur'an?' Sufyan 
menjawab, “Orang yang membaca Al Gur'an'.” 


743 


Hilyatul Auliya" 


BSAS (SE 3 All KE NGAS -A0Y 
0 # at o G3 3, - o - 
AN) untai : Ie2 IA Du 2 Jaran 
a 4 8 AL 4 - 2 : 5 0 “9, 
bei Otal JB IG LA 3 IA Gas 


9653. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada 
kami, Abu Sa'id bin Ziyad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Abbas Ad-Dimasygi menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Abi Al Hawari menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Seandainya langit tak 
menurunkan hujan dan bumi tak menumbuhkan tanaman, 
kemudian aku memprioritaskan rezekiku sedikit saja, niscaya 
aku menduga bahwa diriku seorang kafir.” 


ts J5 JS DA Ha US oa -JG 


CA 


Al KE 6 IE 


1 


& . “ 
» 


Aan ea 


| 


744 


Hilyatul Auliya" 


“ 


PE O6AL JUS SLIM OS seb 
ISI Ine Ok 


9654. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Sa'id Ar-Razi menceritakan kepada kami, Ishag bin 
Zuraig Al Kinani Ar-Rasibi menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Sulaiman Az-Zayyat Al Abdi di Makkah menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Ketika aku sedang duduk-duduk 
bersama Sufyan, tiba-tiba saja seseorang mengamati pakaian 
yang dikenakan Sufyan. Setelah itu, orang itu berkata, “Wahai 
Abu Abdullah, pakaian apakah ini? Sufyan menjawab, “Dulu, 
mereka (Nabi dan para sahabat) tidak menyukai pembicaraan 
berlebih.” 


Led - 


UB SIS IA 5 dala Six -atoo 
KP JG ai DH th 
GE II KA esa 


Ae ana 2 AN Mk Senat 5 0... 8 
eU cal AN er tx Ola as CA PENYA tea 
- - 5 aa “5 


- o Kat 4 4 3 SAB 28, Bi Par 
Aka JUS CN BLS Ag er LS 


745 


Hilyatul Auliya” 


£ o o LA. » o- : e “s0 A7 
Ia CE Gak LP Al KE UG GS AI 


4 
s 


s G 0 Tuas Lo, 0 La - 0 o 
KAA ta ab er AL M3 2 0 Pe TN 
Lag Yg 2G V3 SI Aosang JO Ala Gil 
A21 5 o 40 0 uz Aa PL L 24 
"Iles Ll ep 5G IIS Aa Sg las 


9655. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Sa'id Ar-Razi menceritakan kepada kami, Ishag bin 
Zuraig menceritakan kepada kami, dia berkata: Kami 
mendengar Ibrahim bin Sulaiman Az-Zayyat berkata, “Ketika 
kami berada di dekat Sufyan Ats-Tsauri, tiba-tiba seorang wanita 
datang dan mengeluhkan puteranya padanya. Wanita itu 
berkata, “Wahai Abu Abdullah, haruskah aku mendatangimu 
dengan membawa anakku itu agar engkau dapat 
menasihatinya?' Sufyan menjawab, “Ya, bawalah dia'. 


Setelah itu, wanita tersebut datang dengan membawa 
puteranya. Maka Sufyan pun menasihatinya sesuai dengan yang 
Allah kehendaki. Setelah selesai, anak itu pun pergi. Beberapa 
waktu kemudian, wanita tersebut datang lagi dan berkata, 
Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai Abu 
Abdullah”. Wanita itu pun menuturkan beberapa hal yang dia 
sukai dari anaknya. 


Selang beberapa waktu berikutnya, wanita tersebut 
datang lagi dan berkata, “Wahai Abu Abdullah, anakku tak 


746 


Hilyatul Auliya 


pernah tidur malam dan terus puasa pada siang hari. Dia tidak 
pernah makan dan minum'. Mendengar keterangan demikian, 
Sufyan berkata, “Kasihan engkau, mengapa bisa begitu?” Wanita 
tersebut menjawab, “Karena dia mencari hadits”. Mendapat 
jawaban seperti itu, Sufyan berkata, “Berharaplah mendapatkan 
pahala di sisi Allah atas hal itu'!” 


Ale SAS AAL 5 OKI Gis —4101 

CA Gp le LAH : JG ai IL 33 

o Pay SF BA ni 2g 2 07 1 Se 23 & 

DB BEI LA GI KS LAS 2dai 
C 5 P3: ng : 

Y das CON Ola TA Tp SAN ata 


- 
#6 


- 


BIG IE Oa PT as A33 adat dls 


9656. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Ahmad bin An-Nadhr menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Ali bin Al Madini berkata: Aku 
mendengar Abdurrahman bin Mahdi Atau Yahya bin Sa'id Al 
@aththan berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-tsauri berkata, 
Janganlah engkau meminta kepada seseorang lebih dari satu 
keperluan dalam sehari'.” 


2s SIS IA 2 ep Lot Keara —410V 


Isi ja plan 3 MB Lag JB ea 33 


747 


Hilyatul Auliya' 


ore, Te : 2 ea. co Pe ig 6 N o 
Ao Una Kesajr, o,a 2 NP | DE 
Kp 


28 17 «3 - T- z o co 7 4 Pa £ 
?2« o 1 o. “ 0. g1s 
ES EU as 3 Pra 5 ye UG 


4 4 


SRS ImeU 5 JUS SOAL IIA Apar GI 


9657. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Rustum menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku 
mendengar Muhammad bin Isham Jabr berkata: Aku mendengar 
ayahku berkata, “Kami pernah melaksanakan ibadah haji, dan 
saat itu Al Mahdi turut serta bersama kami. Waktu itu, Sufyan 
sudah pergi melarikan diri. Ketika kami keluar dari Mina dengan | 
mengendarai keledai, saat kami sejajar dengan Al Mahdi yang 
berada di atas kudanya, aku mencandainya dengan mengatakan, 
“Aku serukan dan aku katakan, apakah ini Sufyan?” Mendengar 
perkataan itu, Al Mahdi berkata, “Wahai orang yang mengantuk, 
diamlah kau, agar tak ada orang yang mendengar itu'.” 


“ 


JG Ie B5 Ke Oa SA TGA 


Ji ulah La Ea Jak na ie AB LA 


", 


Hilyatul Auliya 


A8 Oa Tia A88 2g La ya AA  Yh 
IS AS Ul 2JB AL 3 H3 Us CGl3 gi 
ot Fa - - ai. 4 7 “-t 0. A 
RA) 3 Oka Al Ta 2) CP J9 SI 
ate aa T- P3 GEN TN 0 Ka 2. KTT 


9658. Sulaiman menceritakan kepada kami, Ali 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Muhammad bin Isham berkata: Aku mendengar Bahram maula 
ayahku bercerita padaku, “Mereka memanggil Sufyan ke suatu 
tempat, lalu dia pun pergi ke sana. Ayahmu dan aku juga ikut 
mendampinginya. Kami kemudian mampir di sebuah rumah 
yang kami temukan. Saat aku duduk di pintu, sementara 
ayahmu keluar untuk suatu keperluan, Sufyan yang berada di 
dalam rumah berkata kepadaku, “Wahai tuan, tahukah engkau 
siapakah yang akan duduk di tempat ini? Aku menjawab, “Aku 
tidak tahu'. Sufyan berkata, “Jika tidak ada manusia yang duduk 


, n 


di tempat ini, maka syetan akan mendudukinya'. 
4 eh LG, Lo? 10 4 eta 19, 
daa UAS KE co On LAS —9104 


10 Y Ro. 18, 1G P3 2G dgal 10 
5915 Ca al IS UAS dh 505 ra) Cc 


749 


Hilyatul Auliya” 


PP P, Pa & 2 $ Pp o 
ISP 2dsa3 C3 Olah LXg :JE LAN 
£ 30 “ 2 06. 3 Son. 0.0 
d0 La SE Jas Ol ap Y WS LA 
9659. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Mu'adz bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Musaddad 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud Al Khuraibi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Jika engkau membeli sesuatu yang engkau 
tidak akan membaginya dengan tetanggamu, maka pendam saja 
sesuatu itu.” 


aA 0, 12 o 4 ot 0, 
IE NE na 3 OA BATA 
20 2G 2 0 K9, At -0 G - & o Gt 10 
IP AI KE Was BY Lgi EN 3 
Obat SE C0jU D3 SbA SAS IE ig 


J3 Ot Ia dki IS AL Ia IE dag 


9660. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Abbas bin Ayyub Al Ashbahani menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Yunus Ar-Raggi menceritakan 
kepada kami, Mutharrif bin Mazin menceritakan kepada kami 
dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, “Barang siapa yang 
kelaparan namun tak mau meminta sampai dia mati, maka dia 
masuk neraka.” 


750 


Hilyatul Auliya 


o & LP, 4 Let LP, 
"pal IS UAS cola WS 91 


AN aa ai HB IS JS IA 
913 dag Okah Lig J6 pan SG 


£ 


Y! 3155 Laut Y3 ELANG II SI 


9661. Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya bin Ma'in 
menceritakan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Aku mengasingkan diri ke berbagai negeri, sehingga 
membuatku menjadi terasing. Dan menurutku, negeri-negeri itu 
hanya membuat(ku) semakin terasing.” 


s4 o 22 TaGn 1 Pay 6, 
JAS 3 JAN Lis Sila Kis ara 


- JG ya 42 ep Ops KS #3 at 


751 


Hilyatul Auliya" 


39 : Pa £ - 1 KA BA e. o- 020 - .h 
CR Ola ULS3 db IP ah Ja 


9662. Sulaiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad bin Shadagah menceritakan kepada kami, Abbas 
bin Muhammad Ad-Duri menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata: Ketika 
Hisyam bin Yusuf Al @adhi menyebutkan Sufyan, dia berkata, 
“Di antara manusia ada yang hanya memotong kain namun 
tidak menjahit, dan di antara mereka juga ada yang memotong 
kain sekaligus menjahitnya. Dan Sufyan termasuk orang yang 
memotong dan menjahit.” 


sai as F G 


TA 3 KEK PI GAS A11 


$ o AA PAN PLAN 16, o 
Aan ua Ca 3 ME 3 KA AS ten 03 


1IB TEKI 33 II IS SIS as 3 X2 


5 Uda Sen JS Gil 5 3 
Yaa Ky Ci Tn BS Tah, Al Z3 Al 


. 


Pena ANA (Da Bl CE OA JUS 


| 


AG 


9663. Al @adhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin 
Al Hasan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Khabig 


752 


Hilyatul Auliya 


menceritakan kepada kami, Abdullah bin As-Sindi menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Seorang lelaki datang kepada Sufyan 
Ats-Tsauri, lalu mengucapkan, “Semoga keselamatan tercurah 
bagimu wahai Abu Abdullah, juga rahmat dan berkah Allah. 
Bagaimana engkau dan bagaimana keadaanmu?' Sufyan 
menjawab, “Semoga Allah melindungi kami dan juga engkau. 
Kami bukanlah orang yang suka memperpanjang.” 


£ 


235 33 IA Wis IA jl Kis —anns 
BIS Bes Anna 3 AN IS SA MEA 3 


"Kasi Ik Oh AK JG RI SN F 


4 “4 — 310 3 - o 


Ag IA an F anta y ola 5 FAN 
KK: 2 Aa 5 GI 


9664. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Ali bin Al Jarud menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Sa'id Al Kindi menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
berkata, “Dzikir yang paling utama adalah membaca Al Gur'an 
di dalam shalat, lalu membaca Al @ur'an di luar shalat, lalu 
puasa, lalu berdzikir.” 


753 


Hilyatul Auliya 
4 £ eg 4 KA Pa o ? ” . pa Pa) A 
"Jaa3 ea Ola DT "dora couI 1. ha) 
& oo 2 . Sa “4 g T- 1 2 
GE SAS AL YO UI JS Ge 


9665. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Nashih menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abdul Aziz bin Aban berkata: Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Akan datang kepada orang-orang 
suatu masa, dimana yang akan selamat hanyalah orang-orang 
yang berpura-pura bodoh.” 


“iga 

2 z 
B3 “ we 
SA MA 

” 


9666. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Sahl 
bin Shalih menceritakan kepada kami, Khalaf bin Tamim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Ketika pemberi kabar gembira menemui 


754 


Hilyatul Auliya" 


Nabi Ayyub ga, Ayyub berkata padanya, “Dengan agama 
apakah engkau meninggalkan Yusuf?" Sang pemberi kabar 
gembira menjawab, “Dengan Islam'. Ayyub berkata, “Sekarang, 
nikmat sudah benar-benar sempurna'.” 


ad Tgn La 24 -. ASI Gis ANA 


Aa Sala lens SA A3 dis 
8: G Ox. o ea Tg 

Cb 3 BE OP ENG ab Sae 33 

At 22 TG AI LI ujan ola ah WII 


“ 


214 P3 2 OX 4 .T- B) « Patin 3 
UB ay ES US 4 5 bo UE LI 
sa ats : 15 2.0, 
3 US ON Ih ES ES JT 4 Sie 


(Sl —ong Al 18 ta SI ii asi ad 
Ia 


755 


Hilyatul Auliya" 


9667. Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Ali bin Ziyad menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
Sulaiman Al Wasithi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abu Syihab Al Hannath berkata, “Aku duduk di samping Sufyan 
Ats-Tsauri yang saat itu berada di belakang Ka'bah, sedang 
bersandar ke dindingnya. Aku kemudian mengucapkan salam 
padanya, namun dia tak menjawab salamku sebagaimana 
mestinya. Aku kemudian berkata padanya, “Saudarimu 
mengirimkan sesuatu untukmu melalui aku'. Mendengar itu, dia 
beranjak. Aku kemudian berkata lagi padanya, “Wahai Abu 
Abdullah, aku ucapkan salam padamu, namun kau tak 
menjawabnya sebagaimana yang aku inginkan. Namun ketika 
aku katakan padamu bahwa saudarimu mengirimkan sesuatu 
untukmu melalui aku, engkau beranjak dari bersandar”. Sufyan 
berkata, “Engkau menyembunyikan sesuatu padaku'. Bukankah 
aku pernah mengatakan padamu bahwa aku belum makan sejak 
tiga hari yang lalu. Ketika engkau mengatakan, “Saudarimu 
mengirimkan sesuatu untukmu melalui aku,” aku tahu bahwa 
sesuatu itu dari orang ini'. Sufyan memberi isyarat dengan 
tangannya.” 


BA Ig Cia SAT SIS AMA 


os LG 


JB cOtis 33 IA Gis HI AS 3 AE 


Pa 4 3 4 na nga he 8 
Sg BPN DNA Jas Ep Leah 


z 


756 


Hilyatul Auliya" 


- oz 


SIT Ab SKL hg OS Jah V3 


MS Ae Trio LI ala 


9668. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Muhammad bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Imran menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, 
“Sufyan membuat lelah para gari setelahnya, namun kami tak 
pernah melihat orang seperti Sufyan, dan Sufyan juga tak 
pernah melihat orang seperti dia. Ketika dunia datang padanya, 
dia justru memalingkan wajahnya dari dunia.” 


WAS -4114 


Glee 


9669. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Ishag bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sahl bin 
Askar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al 
Firyabi menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Tidaklah dunia diberikan kepada 


757 


Hilyatul Auliya”- 


seseorang melainkan sebagai perangkap, dan tidaklah dunia 
dilipat baginya melainkan sebagai ujian.” 


0 4? LP, 0G 
ep Aas bas KE 
40 Pay “10, A 310 30 f “19, A 
Cc ga AS II Cc JI uas 2 


Ogah LAS JB op "na Ll 


3 F3 SA SI aa UR BI ih ea 
yN al 


9670. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Al Fadhl 
bin Al Hashib menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Khalil 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Syu'aib bin Harb menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
'Perhatikanlah uangmu dari mana engkau mendapatkannya. 
Dan, shalatlah pada shaf pertama.” 


pa o 


o dg 16, La o - “16, 3 20 
Ip KE AS Cap D3 Jas) Kas Pes 


ra Oa II -JE « :£ 2 aa YP YG Ju 


Maa Sai Ona Ie us 33 Jab 


758 


Hilyatul Auliya 


SG JEOL S Sha :JG KEK U IYA sell 


“ 


P3 AA Goa AD pa Uh 


TA 


9671. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far Al Asyari menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Yazid bin Khunais Al Makki menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri ditanya tentang 
firman Allah &: Karena manusia diciptakan (bersifat) lemah'. 
(Os. An-Nisaa' (4: 28) Dia ditanya, 'Apa bentuk 
kelemahannya?” Sufyan menjawab, “Ketika seorang wanita 
melintas di hadapan pria, maka si pria tak dapat menahan 
dirinya untuk melihat wanita tersebut, padahal dia tak 
mengambil manfaat apa pun darinya. Jika demikian, kelemahan 
seperti Lipa yang lebih lemah Pan itu?” 


GA 420 


So 
bag En (abal KE 3 IA SAS taat Gi 


759 


Hilyatul Auliya" 


9672. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abbas bin 
Abdil Azhim menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abu Nu'aim berkata, “Aku mendengar Sufyan 
menulis surat untuk Abdullah bin Abi Dzi“b, “Dari Sufyan Ats- 
Tsauri, untuk Muhammad bin Abdurrahman. Semoga 
keselamatan senantiasa tercurah bagimu. Sungguh, untuk 
dirimulah aku memanjatkan puji kepada Allah yang tiada tuhan 
yang berhak disembah melainkan Dia, dan kepadamu aku 
berpesan agar bertakwa kepada Allah, karena jika engkau 
bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupimu dari 
manusia, tapi jika engkau takut kepada manusia, maka mereka 
tidak bisa mencukupimu dari Allah, sedikit pun. Oleh karena itu, 
bertakwalah engkau kepada Allah. Amma Ba du.” 


AE 33 KAS Kis JA HI Uas —ANVY 
Ip Ke 3 AI Ie Kis GM 
Ig Ig — Aa -JG dd Les Ata 


Pan ru Okala Lag NN Pe AN 


760 


Hilyatul Auliya" 


2 ad G3 3 oU Nia 36 8 labu ALA 


Ka 


9673. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ash-Shamad bin Abi Khidasy Al Maushili 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al 
@asim bin Yazid Al Jurasyi berkata, “Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Saling mengasihi dan menyayangi sudah 
tiada lagi. Para gari pada masa sekarang ini serakah. Mereka 
tidak memiliki sifat takwa.” 


6.9. 


KA 13 SET is IE HI Gis -arv£ 


133 


1. 2 ag Chal K5 33 AN Ip Gis 
ci Be Mean Ae dag Aa -JG ce 
1S dna jar 9 Gp AB EA SI Silat 


Bu BEN SA Mena IS aah 3 
FO G SE 3 JI NI ee & SG 
BI gb sh La Getah KAL Ab 
SERA ka La SL sus sih dua Is 


761 


Hilyatul Auliya' 


28 


AN ISP Cop Giaa bh 
okb BV or ek u 


9674. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Abdushshamad menceritakan kepada kami, Zaid bin Abi Az- 
Zarga' menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Aku dan Syaiban si penggembala 
berangkat untuk melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki. 
Ketika kami berada di tengah perjalanan, tiba-tiba kami 
dihadang seekor singa. Aku berkata kepada Syaiban, “Tidakkah 
kau lihat anjing ini menghadang kita? Dia berkata padaku, 
'Jangan takut, wahai Sufyan'. Setelah itu, Syaiban berteriak ke 
singa tersebut, lalu singa itu pun menggerak-gerakkan dan 
mengibas-ibaskan ekornya seperti anjing. Syaiban lantas meraih 
telinganya dan mengusap-usapnya'. Melihat hal itu, aku 
bertanya kepada Syaiban. “Aksi apa ini? Dia balik bertanya, 
'Menurutmu, aksi seperti apa yang kau lihat, wahai Sufyan? 
Seandainya tidak takut menjadi buah bibir, niscaya aku angkut 
bekalku di atas punggung singa ini'.” 


4 


B3 RI Ap Sis IKI Il Uda —a1vo 
aa AA o- Lo “GA 0 Mus LA 


- £ o - " 0. Aa. 
P3 3 sis uya gp SN Lag Iis 


762 


Hilyatul Auliya 
Is Ih 5 K3 Ju talas ga Suta ) 
AA Oke 1 IU Alba Tag ale di Jo Ai 
Igis SAN Lita IE AI gag ON 


ed 


SA Ian NE IKA UE 3 1 yes 
HAN pati (PN SIA Dgi2 Ops cal ala 


Na : Jian Kr 5 ai TA, 

9675. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Muhammad bin Abdil Malik Ad-Dagigi 
berkata: Aku mendengar Al Harits bin Manshur berkata: 
Seorang lelaki mengeluhkan kezhaliman (yang dialaminya) 
kepada Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Sufyan berkata, “Dulu, 
seorang pria pernah mengeluhkan kezaliman yang dialaminya 
kepada Rasulullah #&, lalu beliau bersabda, “Orang-orang yang 


dizhalimi adalah orang-orang yang beruntung pada hari kiamat 
kelak'.” 


Muhammad bin Abdil Malik Ad-Dagigi berkata, “Aku 
mendengar Al Harits mengatakan dua kalimat yang tidak pernah 
ditinggalkan Sufyan dalam majelisnya, yaitu, “Ya Tuhanku, 
selamatkanlah, selamatkanlah! Aku memohon ampunanmu, aku 
memohon ampunanmu. Aku kemudian berkata kepada Ibnu 


763 


Hilyatul Auliya" 


Manshur, Al Harits, “Engkau mendengarnya dari Ats-Tsauri?' Al 
Harits menjawab, “Ya, benar'.” 


1 
“ 


Lo, o ga o Ao. 1G, 
yA IS ep ag AS UAS —-41V, 


10 8.1. (2 1 Pa o GA 19 3 8 os Ka 
OP Kala AS (GS 3 KE II MI AS Uas 


AG a 


20 3 & 5 bad - 20 310 Ta - “, 


IT CN 3 IRI AR BMI G LAI ses 
Di 3 BAR, el 3 JAN 


9676. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Zakariya 
menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan 
kepada kami, Sahl bin Ashim menceritakan kepada kami, Ali 
bin Ma'bad menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abu Muhammad berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
“Zuhud di dunia adalah bersikap zuhud terhadap orang-orang, 


, ” 


dan sikap zuhud pertama adalah zuhudmu pada dirimu . 
so. ag A4 0 Los “3, 
(Ra up So ep & IS AS —A1VV 
3, 8 Tt. “9, Papa $ 8 or KP, 
Ak toa Al Usa AS Ip Al XS Unas 
- o GA 0 LAM o GA 0 109 
He 0 LA PS LA PP Cj 


764 


Hilyatul Auliya" 
sb Asah IA GA IE ML aki Ip 
JBS SA 33 BA ah IE ya ya 
Tej PRA) uas (33 Hd SL ana ae ol ph 


ol 


83 “ah 


Ttg 1 Ga Suka JS ale cas aa 
AG cita IG chi Ai Di 


9677. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Salamah menceritakan kepada kami, Sahl bin Ashim 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Daud, dari 
Muhammad bin Isa, dari salah seorang sahabatnya, dia berkata, 
“Ketika menuju Yaman, Sufyan Ats-Tsauri melewati 
perkampungan yang di dalamnya tinggal Ma'n bin Za'idah. Dan 
Man pernah berkata, “Jika Sufyan mendatangiku, aku akan 
memberinya seratus ribu dirham'. Kami kemudian berkata 
kepada Sufyan, “Seandainya saja engkau mau mendatanginya 
dan mengucapkan salam padanya'. Mendengar saran tersebut, 
Sufyan berkata, “Aku menerima kabar bahwa Allah murka 
terhadap satu tempat dan satu kalimat, dan aku tidak ingin 
berada di tempat atau berbicara dengan kalimat yang akan 
membuat Allah murka padaku'.” 


765 


Hilyatul Auliya" 
4 NSP 


SAS CA K2 Gis —41VA 


18, : Tt. 1.8 a43 
can WS cad Gas bas 


NN 


CK -JE BA 3 Cal Ka Cita 


' 


Pir 2 Io d5 Je Isis Ca Oa 


. 


P3 . 


AE LAI JLN IT ISI JEII 


9678. Abdullah menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Salamah menceritakan 
kepada kami, Sahl menceritakan kepada kami dari Abu Rauh 
Faraj bin Sa'id, Yusuf bin Asbath menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
“Rasulullah #& bersabda kepada Salman, “Sesungguhnya 
makanan para Umaraku sepeninggalku adalah seperti makanan 
Dajjal. Apabila seseorang memakannya, maka hatinya akan 
terbalik.” 


Kr 8 9- 


CS HE 33 AI K2 Gis —a1va 
3 es ag be (ra Pan Era A2 an AI 


2 1 4 P a 1.2 o- KTA o. 6 
OS PI ni Orah LIL IE KE 


766 


Hilyatul Auliya' 


7 


Laga Sat "2 sa ok JB Y 3 Ig ria 
9679. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Salamah menceritakan kepada kami, Sahl menceritakan kepada 
kami dari Ya'la bin Ubaid, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan 
Ats-Tsauri berkata, “Seandainya ada seseorang bersama kalian 
yang akan menyampaikan hadits kepada penguasa, apakah 
kalian akan mengatakan sesuatu? Kami menjawab, “Tentu saja'. 
Sufyan berkata, “Jika demikian, maka sesungguhnya di antara 
kalian ada yang akan menyampaikan hadits.” 


CAS cal KE SIS CAN KE SAS AMA, 
pl ag Dk ta ak 5 ulik ip Bila 
o G Pr o Xx Pr 3 2 Ag o 
Ode S3 eni tan AS daa BAN 
4.03 CN 
NADA) 3-3 


9680. Abdullah menceritakan kepada kami, Abdullah 
menceritakan kepada kami, Salamah menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Jabir Adh-Dhabbi, dia berkata: Aku 
mendengar Ibnu Al Mubarak berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 
menulis surat untukku yang berisi, “Sebarkanlah ilmumu, dan 
hindarilah popularitas.” 


767 


Hilyatul Auliya” 


0:5 o Para 0 89 LG, 
Sant. IS Ep al! IS UAS —9TMA 


2 T “19 sn G 3 ' P3 “1,0 
Op An MIS BS 3 LS Ml KE HS 
2 pd 


& 8 or LP, - - “19, Lg 
ver) IS as er “3 Aka KS (eh 


GAB senin BL JB sd AS LS IU 


IE GE Keno IOI el 3 gatal 
L GP J5 ma SG AN IL 33 RS 
359 ES aa BAN SI JI 3 Kit 
(SBS jig Jis YEN ya da di 


BAY dst IE Ag JG 2 Su as 
Lx, 


IP LAI LGA be ya Kie Kas 


9681. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Zakariya 
menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan 
kepada kami, Sahl bin Ashim menceritakan kepada kami, 
Abdushshamad menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Waki' berkata, “Sufyan Ats-Tsauri berkata, 
'Diamilah tempat-tempat ibadah kalian di akhir zaman, karena 
sesungguhnya tempat ibadah kalian itu seperti rumah kalian'.” 


768 


Hilyatul Auliya" 


Waki' melanjutkan: Sufyan Ats-Tsauri pernah terlihat 
memakan makanan thabahij, dan berkata, “Sesungguhnya aku 
tidak melarang kalian makan, akan tetapi perhatikanlah 
darimana makanan itu berasal. Perhatikan dan lihat juga siapa 
yang kalian temui. Berbicaralah dan lihatlah bagaimana engkau 
berbicara. Bagaimana aku akan melarang kalian makan, 
sementara Allah & berfirman, “Pakailah pakaianmu yang bagus 
pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah...” (@s. 
Al A'raaf (71: 31) 


Aal WSIS JAE 13 AI KE SAS 4 MAN 

3P da 33 He Was Ae 33 jan Cia 
KI Ga Gp 5 JD KAL IE JG cg 
ats Of SAE UT GI ga Or SIG G alas 


z 


GI 3 RA IS 3 UE 3 KY 
€ AL 1 « o “9 2 o 4 

FS & BY 35 :Jp (Rasualy Oa Jl 
A1 5 H3 MS Ap eh Ladig 
0A. LA AK OX 12 

ATI SP NG AAS 

9682. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 


kami, Salamah menceritakan kepada kami, Sahl bin Ashim 
menceritakan kepada kami, Ali bin Hilal menceritakan kepada 


769 


Hilyatul Auliya" 


kami dari ayahnya, dia berkata, “Sufyan berkata kepada seorang 
pria yang dilihatnya berada di dekat mimbar, Wahai Fulan, 
engkau telah menyibukkanku dengan keberadaanmu di dekat 
mimbar. Tidakkah engkau khawatir mereka akan mengatakan 
perkataan aneh, sehingga engkau harus menanggapinya? Pria 
tersebut berkata kepada Sufyan, “Bukankah pernah dikatakan: 
Mendekatlah dan simaklah (khatib dengan baik). Sufyan 
berkata, Itu untuk Abu Bakar, Umar dan para khalifah. Adapun 
(jika khatibnya) mereka, maka menjauhlah engkau dari mereka, 
agar kau tak menyimak perkataan mereka dan tak melihat 


, » 


wajah mereka'. 


kata Gas 33 eri er kare —ATAY 


malai 35 Ca bo A XS 3 Kara bsa 3 


LSI OMA IE :JE Zaki Ja Pr 
AI kang IK 


9683. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abdullah bin Abi Naufal menceritakan 
kepada kami, Abu Abdullah At-Taimi salah seorang anak 
Ibrahim At-Taimi menceritakan kepada kami dari Hani Al Ju'fi, 
dia berkata, “Sufyan berkata, “Jika Allah tidak memiliki 
keperluan kepada seorang hamba, maka Allah akan membuang 
hamba tersebut kepada mereka'.” 


770 


Hilyatul Auliya' 


Oa AL 3 Ej SI SA TAS 


2.02 


an KA ES ME op Gl Gp abi Git 


s 


» WOr bagi - JG Aas 3 SIS BAU 3 
K3 Ra Is 385 4g Jamu 3 On Sin 


£ 


ASN Je IT ca3 


9684. Ishag bin Ahmad bin Ali menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Yusuf bin Khalid menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abi Al Hawari menceritakan kepada kami, Abu 
Ishmah menceritakan kepadaku, dia berkata, “Aku menyaksikan 
Fudhail dan Sufyan bertemu di Masjidil Haram setelah Maghrib. 
Keduanya berbincang hanya tentang berbagai nikmat Allah, 
hingga keduanya berpisah. Fudhail berkata kepada Sufyan, 
'Wahai Abu Muhammad, ingatlah, dia telah melakukan itu 
terhadap kita.” 


o «9, . 9 £ 0 AA La Bi LP, 
metal AS CA P3 Glbeal US -41A0 
BA » A G o Pan 6, -. o 
KP SAS CNN 33 IA SAS ag 3 


Hniyanil Auliya' 


KIE B3 1 JB TAK Opa OA Uh 


Ibew 


Yo LX PTP Tt Peta 


bogel 1 BAE BRI BAIT WES 133 
BAY AG (ee UI GOAL 2 JUS :JG Toh 
SAN M3 Je 21255 OT ggs JET A5 id 


9685. Ishag bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abi 
Al Hawari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid 
dan Abu Bakar Al Aslami menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata, “Fudhail berdiri di dekat kepala Sufyan, saat di 
sekelilingnya ada sejumlah orang. Fudhail kemudian berkata 
kepada Sufyan, Katakanlah (Muhammad), dengan karunia Allah 
dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu 
lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan'. (@s. Yunus 
(10): 31) Sufyan kemudian berkata kepadanya, “Wahai Abu Ali, 
demi Allah, kita tidak akan gembira kecuali setelah mengambil 
penawar Al @ur'an dan meletakkannya di atas penyakit hati'.” 


BIL -A1AT 


772 


Hilyatul Auliya 
5 369 Bag € Ta 2 
V3 DB dilas JI BE yaa Ha ya bt 
SAE ANE pig lin H3 Jb 
PU HP usia 3 Al Asi sG 
AI ap Ha si 5 se kasa 3 sg 


YG SI Dp Ge Sa 
SE ah 3 sekat KB II Ipes Oya 
Ima as OI BIS AS Alif 
OI Ia HE SAI oa di Ce ANU ia 

3 Gak A33 GI Ia 33 Al Ah Ia HI 


773 


Hilyatul Auliya" 


29 Si sa 2 an sa AN Ie bt Tyas 
dia 33 p ta Pa AI NN 
BAK XL Jet Ii 2. -JG Ai: Ca aa 
Pi ng asa 6 11 nan Ja ST 


SI Ol JL 8 3 Ae J63 « Gajlell al 
PN AS Inai SE pl Sal Ga Sis 
Kan Cp Se Je La 56 Ai G Si 36 anta 


a “ h 2, 4 da g 4 | -. 

213 (Ara al CP ri, 455 ol cal ac &) 
ki Si berpa Te Lol am 3 AK 4 
BP De We5 SI KD Yk 3 


Hilyatul Auliya' 


td 0 £ Pa 


D3 te Ne Ig M33 alun PRA U sii F s 


Pen “ 


Na Dea au 
Jas Ye RI Op cra, NYI EN 
JKN Ga seb BEI Ta S3 cal 

Oh IG 3 Isi Aa "ja 


9686. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Muslim menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib 
menceritakan kepada kami, Mubarak Abu  Hammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
berkata kepada Ali bin Al Hasan pada wasiat yang dia 
sampaikan untuknya, “Wahai saudaraku, engkau harus mencari 
rezeki yang baik-baik dan makan hasil jerih payahmu. Tapi 
janganlah engkau memakan atau memakai kotoran manusia 
(sedekah/zakat). Karena perumpamaan orang yang memakan 
kotoran manusia itu seperti seseorang yang memiliki atasan dan 
bawahan yang tak berguna baginya. Dia selalu khawatir akan 
terjatuh ke bawah atau runtuh bagian atasnya. Orang yang 
memakan kotoran manusia adalah orang yang berbicara dengan 
hawa nafsu. Mereka bersikap rendah hati terhadap orang lain, 
karena takut orang lain menghentikan pemberiannya. 


Wahai saudaraku, jika engkau mencela orang lain, berarti 
engkau telah memotong lidahmu sendiri dan memuliakan 
sebagian orang tapi merendahkan sebagian lainnya, di samping 


775 


Hilyatul Auliya” 


engkau pun akan menerima hukuman yang akan menimpamu 
pada Hari Kiamat kelak. Sungguh, orang yang memberikan 
sesuatu padamu, sebenarnya sesuatu itu merupakan kotorannya. 
Yang dimaksud dengan kotorannya adalah sesuatu untuk 
menyucikan amalnya dari berbagai dosa. Apabila engkau suka 
mencela orang lain, jika mereka mengajakmu kepada 
kemungkaran, maka engkau akan menyanggupi ajakan mereka. 
Sesungguhnya orang yang memakan kotoran manusia itu 
seperti seseorang yang memiliki beberapa sekutu dalam 
kepemilikan sesuatu, yang harus dia bagikan kepada mereka. 


Wahai saudaraku, lebih baik lapar dan sedikit beribadah 
daripada kenyang karena memakan kotoran manusia dan 
banyak beribadah.” 


Kami mendapat berita bahwa Rasulullah & bersabda, 
Seandainya salah seorang dari kalian mengambil tali kemudian 
mencari kayu bakar, (kemudian mengikatnya dan membawanya 
di punggungnya), hingga membuat punggungnya bungkuk, itu 
Jauh lebih baik daripada dia berdiri di dekat saudaranya untuk 
mengemis atau mengharapkan sesuatu darinya '. 


Kami juga mendapat berita bahwa Umar bin Al 
Khaththab berkata, “Siapa saja dari kalian yang bekerja, maka 
kami respek padanya. Namun siapa saja yang tidak bekerja, 


, »” 


maka kami mencurigainya'. 


Sufyan juga berkata, “Wahai sekalian para gari, 
angkatlah kepala kalian dan jangan melebihi ketundukan dalam 
hati. Tetaplah berada dalam kebaikan, dan jangan menjadi 
tanggungan orang lain, karena sebenarnya jalan sudah terbuka 
lebar. Ali bin Abi Thalib berkata, “Sungguh, orang yang hidup 
dari belas kasih tangan orang lain itu seperti orang yang 


776 


Hilyatul Auliya" 


menanam pohon di lahan orang lain”. Maka, takutlah engkau 
kepada Allah, wahai saudaraku, karena tak seorang pun 
mendapatkan sesuatu dari orang lain, melainkan dia menjadi 
orang yang hina dan rendah dalam pandangan manusia. 


Orang-orang yang beriman adalah saksi-saksi Allah di 
muka bumi. Janganlah engkau mencari rezeki yang kotor, 
kemudian membelanjakannya untuk mentaati Allah. Karena 
sesungguhnya melaksanakan kewajiban dari Allah itu sebuah 
keharusan, dan sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha 
Baik, dan hanya menyukai yang baik-baik. Sedangkan yang 
haram itu tidak akan diterima-Nya, walau sedikit pun. Atau, 
mungkinkah seseorang yang berbuat dosa menghapus dosanya 
dengan dosa lain.” 


Al As i5 ce 33 23 Ie NIS SAT AY 
Was Ke ea al IS Sr: AA ata (bong ps 5 


AYU IKA J6 JG Ai - Ke ae 
gi Jos Kah 229 JG Aa Join EN 
Pa YP ad KEY Talun ola 


9687. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Jabir Ath-Tharsusi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Khabig menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan 


777 


Hilyatul Auliya' 
Ats-Tsauri berkata, “Barang siapa berdusta, maka gugurlah 
hadits yang disampaikannya .” 


Perawi berkata, “Aku juga mendengar dia berkata: Waki' 
berkata, “Ini adalah barang dagangan, dimana hanya orang jujur 
saja yang akan mengalami peningkatan padanya.” 


LG, 4 2 18, Ng LG, 
SAS cal KS SAS (MAS SAS AAA 


JB mh IA KS BIS pp 3 IA 
Ia GJM SY Bai Ka Oa Lg 


A3 ad 1s Peni na aan 


9688. Muhammad menceritakan kepada kami, Abdullah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Auf menceritakan 
kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Aku 
menulis hadits dari tujuh sumber, namun pengertiannya sama.” 


4,0 4 


o 2 7 “16, - o a23 “10, 
5 KA Gas sa IS IS AMA 


778 


Hilyatul Auliya" 


9689. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Hakim menceritakan kepada kami, 
Abu Hatim Ar-Razi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Mereka menceritakan kepada kami dari Yahya bin Yaman, dia 
berkata: Aku mendengar Ats-Tsauri berkata, “Siapa saja yang 
sudah sampai pada usia (wafatnya) nabi, maka hendaklah dia 
mengenakan kain kafan pada dirinya.” 


- o 3g ,P , 
IIS Ep MS UdS A1, 


2 Kara P3 2 ORA IS aan 


Naa Si IE as "JB Olah Ka Naim 


SNI 

9690. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 

Abu Arubah menceritakan kepada kami, Al Musayyab bin 
Wadhih menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dia berkata, “Kesabaran 
yang paling rendah ada empat belas, sedangkan yang paling 


tinggi ada delapan belas. Apabila datang batasan-batasan, maka 
seseorang mengambil yang paling tinggi.” 


9 X3 ISP Gas Tn aa KEB AA AMAN 


: 


AA SAS Crab IN SAS ba Had IE 


779 


Hilyatul Auliya' 


” 


IG IN 53 Jl GI SA SI OA 3 
5 ka CS 


9691. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdil Aziz Ad-Dimasyi menceritakan kepada 
kami, Abu Umair menceritakan kepada kami, Dhamrah 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, bahwa dia ditanya 
tentang perasan anggur yang difermentasikan, kemudian dia 
menjawab, “Makanlah buah tin, makanlah buah anggur.” 


BED aka 33 2de F1 358 is —anay 


AN KE ES LN KS 3 sb WE 


” 


at dag KI 25 JG 33 na JAE 
se Ca Ja) V Uti si Je 2 Calo 


(AI ga NE gai. 


9692. Muhammad Abu Ali bin Sa'd Ar-Raggi 
menceritakan kepada kami, Al Muzhaffar bin Muhammad Ar- 
Raggi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad 
menceritakan kepada kami dari Waki',, dia berkata, “Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, 


23 o3 3 II an 


780 


Hilyatul Auliya" 


Waktu datang silih berganti, namun makhluk tak mendapatkan 
apa pun. Sehingga jenazah di dalam kubur, lebih baik 
keadaannya daripada orang yang masih hidup”.” 


109 8 o- 


3 PAI KE SIS IA PI SAS —A1AY 


. 


AM 


“ 


TAG, z Fog Tea Gta on 
BS ena Dl Kas daan R3 


o o e., 2 GULA At 6: 2 LAN 
Gabeidl KAI JAKEN ISI 1JG OR 38 ID 


KAN “an Se ga Ae 
SS 1 Nm bad Aa Mis 


9693. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Abi @irshafah Al Asgalani menceritakan 
kepada kami, Abu Umair menceritakan kepada kami, Dhamrah 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dia berkata, “Apabila 
seorang hamba menyempurnakan kedurhakaan, barulah dia 
dapat memiliki kedua matanya, sehingga keduanya dapat 
menangis kapan saja dia ingin.” 


33 Ikrar SIS ISA IS AMA 


43 s1. 8 2 2 51 
2G Aga Ol gi 


781 


Hilyatul Auliya' 


9694. Muhammad menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Hamdun Al Jaurasyi menceritakan kepada kami, Idris bin 
Sulaiman Az-Zayyat menceritakan kepada kami, Muammal 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan berkata, “Salah 
satu kebahagiaan seseorang adalah jika anaknya mirip dirinya'.” 


o- 6, a23 o & o- “10, 
K2 BASE Ip Al KE GAS —41A0 


A0 
& 


JB cuba Ep Me Ata Naa 3 no 
5 SG dh denga GRI Ke Lag 
PUS eh pm Say KKG oa 
ES Ly At BP rai Sh IA sah 


SIS GAS GA CG basi SIS 


9695. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Abi Hatim menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata, “Kadang, ketika 
kami berada di dekat Sufyan, dia terlihat tertegun seolah sedang 
melakukan introspeksi diri. Jika sedang begitu, kami tak berani 
menanyakan apa pun padanya. Lalu kami pun menyebutkan 
hadits-hadits. Jika hadits sudah disebutkan, maka kevakuman 
yang menyelimutinya hilang sudah. Padahal penyampaian hadits 
tersebut hanya berupa ungkapan dia menceritakan kepadaku, 
dia menceritakan kepadaku.” 


782 


Hilyatul Auliya" 


KE SAS CA II AI KE GAS —aNAN 
an 40 10 £ 07 “13, ai : 10 Sg 
J TI KI oa € ") er 3 
ox o 2 PA P3 23 Berung 
JAS SAN IN JIE Ii IN ae Lag 

2 Pa Kep 1 tis Aa 8 38 8. 08 - 

dl ja Ui Js3 Dasa SI Oan JI 
o- -. o£ PP " Pa 
5nd (S 2s Jai g AR Yi £ 
Z0, ' o- 8 5 20 
Uas dole CS Lag Us 


9696. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Abi Hatim menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Manshur menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abdurrazzag berkata, “Ibnu Al Mubarak berkata 
padaku, “Aku pernah menemui Sufyan Ats-Tsauri dan duduk di 
dekatnya, lalu dia pun menyampaikan hadits padaku. Maka aku 
katakan bahwa tak ada sedikit pun dari ilmunya, melainkan aku 
sudah pernah mendengarnya. Lalu aku menemuinya lagi dan 
duduk di sampingnya, kemudian dia menyampaikan hadits 
padaku. Maka aku katakan bahwa aku tak pernah mendengar 
ilmunya, sedikit pun'.” 


BN KE SAS AN K2 Gis —ayay 


10 L, 2 T “19 Feri 4 nd 
oa ah e dala WAS (ata Gp IS 
2: P, . 


783 


Hilyatul Auliya 

AS AI 2 ae Bi 

DJ iba JA da IA ES HS IS Ana 

3 P3 53 1JE —Gkp H3 Legi AI As 
UB SA & TAN Ja 3 Eh na 1S Pl 

PA SB ala Las bis su ya Oj 


! 


Hr ge: SI SUS 3 OS se la TAP AR 
rae 2 217 0. t- Pa 
PNG SE UG F3 G3 


-JG Be 5 2 Ud Ja Sanji 
AT CA jh Ia Fa a33 Ala IBI AI 5G 
SS cai He US Li BU UI 
HE Ip Jis 5 JS US 3 
JA Ga Lb UB cagi Ia ist elang 


784 


Hilyatul Auliya' 


1 e £ & 3 s£ 
Ia KI AAA Lg SUU dik 5 ES las 
IE iB tu bale KG ai 


1 7? 


Il Y ah SI 33 SI ai Aa 
Wab3 Y3 Cb 


9697. Abdullah menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad bin Al Abbas menceritakan kepada kami, Salamah 
bin Syabib menceritakan kepada kami, Sahl bin Ashim 
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Ya'gub bin 
Ishag Al Makki: Seorang syaikh dari kalangan penduduk Hirah 
yang bernama Abdullah bin Al Harawi—dia adalah syaikh yang 
tsigah— menceritakan kepadaku, dia berkata, “Ketika 
mendatangi sumur zamzam pada waktu sahur, aku bertemu 
dengan seorang syaikh yang menarik timba di dekat tiang. 
Setelah minum, dia menjatuhkan lagi timba tersebut. Aku 
kemudian mengambil timba itu dan minum air sisanya. Ternyata 
air itu berupa tepung buah badam yang sangat enak. Aku tidak 
pernah merasakan tepung buah badam seenak itu. 


Malam berikutnya, aku mengawasi syaikh tersebut. 
Ketika waktu sahur tiba, dia mendatangi sumur zamzam sambil 
menutupkan kainnya ke wajahnya. Dia lantas menarik timba 


785 


Hilyatul Auliya” 


yang ada di dekat tiang, kemudian minum, lalu menaruh 
kembali timba tersebut. Setelah itu, aku mengambil sisanya dan 
menepuknya. Ternyata air di dalam timba tersebut bercampur 
dengan madu. Aku tak pernah merasakan madu semanis itu.” 


Abdurrahman melanjutkan, “Aku berniat menarik ujung 
kain yang menutupi wajah syaikh tersebut, agar aku mengetahui 
siapa dia, namun aku terlambat. Malam ketiga, aku duduk di 
depan pintu sumur zamzam. Ketika waktu sahur tiba, syaikh 
tersebut masuk sambil menutupi wajahnya dengan kain. Aku 
lantas masuk dan menarik kain yang menutupi wajahnya. 
Setelah dia minum, aku lepaskan kain itu dan berkata 
kepadanya, “Tuan, aku ingin bertanya padamu demi pemilik 
bangunan (Ka'bah) ini, siapa engkau sebenarnya?” Dia balik 
bertanya, “Bersediakah engkau untuk menyamarkan identitasku 
sampai aku mati?” Aku jawab, “Tentu saja”. Dia berkata, "Aku 
adalah Sufyan bin Sa'id'. Mendengar jawaban tersebut, aku 
lepaskan kain itu dan minum air dari timba tersebut. Ternyata 
air itu berupa susu bercampur gula. Aku tidak pernah merasa 
susu senikmat itu.” 


Abdurrahman melanjutkan, “Sebenarnya satu tegukan 
sudah cukup bagiku. Namun jika aku menambahnya, maka aku 
tidak akan merasakan haus dan lapar.” 


786 


Hilyatul Auliya" 


s 


Pa Z 9 . NA - 5 LA PP G3 P 47 Paru 
253 3 3 bi Oayas SE jas Se 


- 


II 8 by IAI LNG Graph 
Ika Eta KENA Ai ea RS OI 


a33 aman 33 Olah GT JS SA 

9698. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Abu Ya'la Al @urasyi menceritakan kepada kami, Ubaid bin 
Hisyam Al Bashri menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Ketika mendatangi sumur zamzam, aku mendapati seorang 
syaikh yang tengah menarik timba, kemudian meminum airnya. 
Setelah itu dia minum lagi, dan minum lagi. Setelah itu, dia 
menatap air zamzam. Nampaknya dia sedang berdoa. Setelah 
itu, dia pun pergi. Aku kemudian menghampiri timba tersebut, 
untuk meminum air yang ada di dalamnya. Ternyata air itu 
berupa air susu perahan. Maka aku pun meninggalkannya dan 
mengejar syaikh tersebut. Aku bertanya padanya, “Siapa engkau 
sebenarnya?" Dia menjawab, “Aku adalah Sufyan bin Sa'id Ats- 


, ” 


Tsauri. 


os 


35 —4144 


a GA 2 “10, cor so. 
Manna Ms LAI up aah Pp 
To 


3 NE SAS ajaa gmn) S3 Hal Gis 


KE SS IK 3 AI KE 


787 


Hilyatul Auliya 

BSI G3 DEL SAK JB aya 
Lg BI aga 21 LK Imam II ab 
Gd He 2 ah Jo LA Sia 


Pa 
. 


Gl kets SA 4 Se dala CB 2 kn aed 
JSI ea 


9699. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ja'far bin Al Haitsam menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Muhammad Asy-Syami 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Idris Al Mishri 
menceritakan kepada kami, Makhlad bin Khunais menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Dulu, di jalur menuju Masjid ada seekor anjing galak 
yang biasa menyerang orang-orang. Suatu hari, aku hendak 
melaksanakan shalat (di masjid), dan anjing itu berada di jalan, 
sehingga aku pun berusaha menghindarinya. Namun anjing itu 
berkata, “Wahai Abu Abdullah, silakan melintas! Karena aku 
dikuasakan hanya untuk menyerang orang-orang yang suka 
memaki Abu Bakar dan Umar,” atau seperti yang dia katakan.” 


KA SIS centil ai IS SAS —AV 
Ea 1G eh ia pages PA j gl 3 


Hilyatul Auliya 
Sig IE SE Oi LA WE AU 
UT AP Ii Work 3 3 ma AG 
EI Idjs tita Lap IK NA 


SER Oh Jab US SI 3 G3 Oa 


Bag Cah... J J3 Ku 35 Il bs 


Jan AG Dit 
o P oz 4 OX. 0. 
BILA 9 - Ace . #yma 4, 
lie Tas FI UI Lalss CS Ss 
Aset 35 


9700. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Al Husain bin Ahmad bin Maimun Al Maimuni 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Musa Harun bin Musa bin Hayyan berkata: Aku mendengar 
ayahmu Al Husain bin Ahmad bin Maimun berkata: Aku 


789 


Hilyatul Auliya" 


mendengar Abu Hatim Ar-Razi berkata: Aku mendengar 
@abishah berkata, “Aku melihat Sufyan Ats-Tsauri dalam tidur, 
lalu aku bertanya, “Apa yang dilakukan Tuhanmu kepadamu?" 
Dia menjawab, 


Aku menatap Tuhanku secara berhadapan, kemudian Dia 
berkata padaku: 


Berbahagialah engkau atas keridhaan-Ku untukmu, wahai Ibnu 
Sa 'id 
karena engkau gemar melakukan giyamul lail ketika malam 
merambat 
dengan air mata yang menetes dan hati yang khusyu 
Terserah kau, pilih saja istana mana yang kau sukai 


Dan kunjungilah aku karena sesungguhnya aku tidak jauh”.” 


Pan, LP, ta 5 a43 : AG 
SS UAS COLI IP MAS G1 UAS AV 


£ 


MEI 3 (3 3 3 Tan 
Ora JS Io SI gb IE Gl aa 


790 


Hilyatul Auliya" 
KA KAN 3G Jia K4 ia ta kat 
Pa JB FS #35 AB tina ie AG 
: Uk aa Aan 
J3 SE 33 Ki ja Oh UB ca) 
IU AE aa Ai BIL ha OA 
SE Tas 3G cat #£ 
Slop pal Ga BAL GUS CA IU Up is 
Pa Bi did Ula ls ed 
S5 ilas 6 Aa abg es ea 
SS Wb KAN Y Ip di Via 
JUS saia IS IS HS SIN ME Gr 
AAS) GI SS AD 
AI gt gap dag ay Jb ang HS Jus 


So, 


Jl Y3R9 Sasdig KN AI 2333 


LK 
—yx 


Hilyatul Auliya" 


JB able Yg 35 IL AS AN Aa 


: as 


GI IS Uti ST K2 or ai ts aus 
II IE teka AI AG WI La Seo 


3... ka 


9701. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Muhammad bin Furak menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Isham Jabr menceritakan kepada kami, 
dia berkata, “Ayahku meminta izin kepada Sufyan yang saat itu 
mukim di Makkah, tepatnya di pinggiran kota Makkah, untuk 
berkunjung ke rumahnya bersama orang-orang yang akan 
melaksanakan ibadah haji, kemudian mereka akan kembali lagi 
ke tempat pelaksanaan ibadah haji. 


792 


Hilyatul Auliya 


Ketika orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji 
keluar, maka ayahku juga keluar menuju jalur Kufah untuk 
mendatangi rumah Sufyan. Ayahku kemudian bertemu dengan 
orang-orang yang menyusulnya. Mereka membawakan beberapa 
surat kepadanya. Saat itu, anak Sufyan yaitu Muhammad, sudah 
bisa berlari dan bahkan sudah mencapai usia sepuluh tahun. 
Ketika Jabr ayahku pamitan kepada mereka, anak Sufyan 
berkata kepada Jabr ayahku, “Sampaikan salamku untuk ayahku 
(Sufyan), dan katakan padanya agar pulang, karena aku rindu 
. padanya'. 


Setelah Jabr, ayahku tiba di Makkah, dia langsung 
melaksanakan thawaf dan menghampiri Sufyan yang sedang 
menyampaikan hadits kepada orang-orang yang 
mengelilinginya. Ketika melihat ayahku, Sufyan merasa kangen 
padanya. Sufyan terus menanyai ayahku, hingga ayahku 
menyampaikan padanya apa yang dikatakan orang-orang yang 
menyusulnya tadi, juga apa yang dikatakan anak Sufyan 
untuknya. 


Setelah mendengar keterangan tersebut, Sufyan berdiri 
dari tempat duduknya, thawaf di Ka'bah dan melaksanakan 
shalat di belakang magam Ibrahim, lalu meninggalkan Ka'bah. 
Dia kemudian berangkat menuju Abthah, sedangkan orang- 
orang mencari-cari dirinya. Sufyan berkata pada Jabr ayahku, 
Wahai Isham, suruh pulang orang-orang itu, karena sekarang 
aku sedang tak ingin menyampaikan hadits kepada mereka'. 
Sufyan terus mengatakan demikian, sampai orang-orang yang 
mencari hadits itu kembali, hingga Sufyan pun sendirian. Jabr 
ayahku kemudian berkata kepada Sufyan, “Engkau mau ke 
mana?” Sufyan menjawab, "Ke rumah, insya Allah. Ayahku 
berkata kepadanya, “Lusa hari Tarwiyah, besoknya hari haji 


793 


Hilyatul Auliya" 


akbar, dan besoknya lagi hari nahar, dan engkau akan perlu dan 
meninggalkan ibadah haji. Di lain pihak, orang-orang juga 
menimba ilmu padamu, dan engkau akan mendapatkan pahala 
atas amal yang kamu lakukan'. Ats-tsauri berkata, “Aku lebih 
tahu tentang hal ini daripada kamu. Hanya saja, engkau 
menemuiku dengan membawa kewajiban yang harus aku 
lakukan. Namun engkau memintaku untuk melakukan hal 
sunnah dan menyia-nyiakan yang wajib. Sungguh, aku sangat 
rindu pada anakku. Apabila engkau berada di tempat wukuf dan 
lokasi pelaksanaan ibadah haji, doakanlah kami. Jika engkau 
kembali, datanglah kepada kami, insya Allah'. 


Setelah mengatakan demikian, Sufyan kemudian pergi 
tanpa membawa bekal maupun teman'. Jabr ayahku berkata, 
“Aku kemudian bertanya kepada sekelompok orang tentang 
keadaan Sufyan. Mereka lantas memberitahuku bahwa 
menemukan hari itu dan melaksanakan shalat Id di Kufah, 
bertemu dengan anaknya di tempat pelaksanaan shalat, 
kemudian dia kembali ke rumahnya. Semoga Allah 
merahmatinya .” 


o 3g 


Ole Kiara Mei TA LA Oa ana SY 
Lgi Ciu La ai bs CAK 15 Ne Ker 


1 ea ob | nan Ol G3 
st y 


794 


Hilyatul Auliya' 


9702. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Abdan bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Amr bin Al Abbas berkata: Aku 
mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata, “Ketika Sufyan 
Ats-Tsauri meninggal dunia, kami hendak memakamkan 
jenazahnya pada malam hari karena gangguan penguasa, lalu 
kami pun mengeluarkan jenazahnya (pada malam hari). Kami 
tidak menolak hal itu dilakukan pada malam hari ketimbang 
siang hari.” 


” 


SAS ore I mkil KE AS —AV.Y 


JAE KE ES IG PAS 5 IA 
le :J6 dag 2la 33 Gada Wis Hal 


Ta 
£ 
Lg 


£ - 1 a17 ka G « (3 3 

CI AR LIS BA C3) SET ey KP 

£ 

- -0, PN ANN MPC 3s 

CNG OKI Uyaies gbeo cad Al 
7.” » Pd 1 

3 IS Le Di 


ANN TE UNI PENA KIE NN II 
(1 3 Ka GS CI Uas TS 


Dig T 2 


. 


9703. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ismail Ash-Shaigh menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Ali Al Hulwani menceritakan kepada kami, 
dia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Muhammad bin 


795 


Hilyatul Auliya" 


Ubaid, “Apakah Sufyan Ats-Tsauri punya istri? Muhammad 
menjawab, “Tentu saja. Aku bahkan pernah melihat anaknya 
yang diutus oleh istrinya untuk mendatanginya. Anak itu lantas 
mendatanginya dan duduk di hadapannya. Sufyan berkata, 
“Boleh jadi aku akan dipanggil untuk menyaksikan pemakaman 
jenazahmu”.' Aku (Al Hasan bin Ali) berkata kepada 
Muhammad bin Ubaid, “Tak lama kemudian, Sufyan pun 
memakamkan jenazah anaknya'. Muhammad menjawab, “Benar 
demikian.” 


BS JP 3 HN KE WAS —AV 4 


m5 Ik buat 3 gag bag uga 
SEE SY ca 2S ami 3 G3 SA 


IS Han HAL gp U 

9704. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu 
Daud menceritakan kepada kami, Ibnu Khabig menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Yusuf bin Asbath 
berkata, “Ketika aku sedang bersama Sufyan Ats-Tsauri, tiba- 
tiba dia berkata, “Engkau melihat orang-orang itu. Alangkah 
ingin aku membina hubungan persaudaraan dengan mereka, 


, »” 


meski dengan memberikan setengah danig. 


796 


Hilyatul Auliya' 


“ 
3 9 


ck Kara ce Sg uaEa —AV.0 


SA Kn en 


ra 


EPS at Ol JB Gama Op IA Gis CSI 


SNI Ga S3 Oka Sa, Sikka JG JB 


Aa Dan ola 23 Ia Tara 


3 GI GA SEA V3 tg GI IA Grb 

9705. Abdul Mun'im menceritakan kepada kami, Ahmad 
menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sijistani menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Al Jarrah Al Adzani menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Syabbuwaih menceritakan kepada 
kami, Abu Isa Az-Zahid berkata: Ma'dan berkata, “Aku 
mendampingi Sufyan Ats-Tsauri dalam perjalanan dari Kufah 
menuju Makkah. Ketika Kufah sudah berada di belakangnya, dia 
berkata, “Aku tidak meninggalkan orang yang aku percaya di 


2 


belakangku, dan aku juga tidak menyongsong orang yang aku 
percaya dalam masalah agama'.” 


797 


Hilyatul Auliya” 


Gali 2 -JG SindaAIN ea Ng PNS L 25 ol 
8 - A cd 12 3 

al at ah 

9706. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Nushair Al Ashbahani menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Amr Al Bajali menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Sufyan Ats-Tsauri ditanya tentang hadits ini, 
"Sesungguhnya Allah membenci Ahlul Bait yang gemuk' Sufyan 
lantas berkata, “Merekalah yang banyak makan daging 


, ” 


manusia. 


Ap SAS SAT 33 Otala Gis —av.y 

Pa ng IAI Gis da Ola PB 3 
ab das OS ijin eta dn Las ju 
BT iga ala JR Kai Bh dl Ob 
BE JA BP adl ad ou 


a 


Fla) Je Jasill jl SE IN gi YG OA 


9707 Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Ibrahim bin Syaiban Al Kufi menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Seorang lelaki 
mendatangi pintu rumah Abu Hurairah, kemudian dia 


798 


mengganggu dan melakukan hal-hal yang tidak disukai orang- 
orang yang ada di dalamnya. Kepadanya, lalu dikatakan bahwa 
Abu Hurairah sudah wafat. Orang itu berkata, “Tidak ada 
kegembiraan atas bencana kematian. Ingatlah, apakah dia (Abu 
Hurairah) pernah berbicara bahwa dia pernah mendapatkan 
harta, memiliki anak, atau diangkat sebagai pemimpin .” 


3 baby US bal OM IS 


- 


Asi AI aah 3 Jatb RI J8 1JB lh 35 
FUN B3 IE PA £ G33 D3 0 5 
: J3 UE (PAS £ 633 O3I JG “AR 


“ 


Ju salat sana Ii sandi ff satu 
BAN 


9708. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada 
kami, Yusuf bin Abi Umayyah Ats-Tsagafi menceritakan kepada 


kami, dia berkata: Aku mendengar Al Hakam bin Hisyam Ats- 
Tsagafi menuturkan dari Sufyan, dia berkata, “Allah & 


berfirman kepada Jibril yang berada di tempatnya berdiri di 


799 


Hilyatul Auliya” 


HS 


Hilyatul Auliya” 


hadapan-Nya, “Mendekatlah engkau!” Maka Jibril pun 
mendekat, kemudian dia gemetar. Allah berfirman, 
'Mendekatlah!' Jibril mendekat lagi, kemudian dia gemetar lagi. 
Allah berfirman lagi, “Mendekatlah engkau! Maka Jibril pun 
mendekat dan menggigil lagi untuk kali ketiga. Allah lantas 
bertanya padanya, “Ada apa denganmu? Bukankah Aku sudah 
memuliakanmu? Bukankah aku telah memberimu amanah? 
Bukankah Aku telah menjadikanmu utusan?” Jibril menjawab, 
'Benar memang demikian, namun aku tidak aman dari murka- 
Mu.” 


o. 0 4 a43 “0 - 2 - ef “9 - 
IS Op IP UAS COLA UAS —AV.A 


o 2 - 16, - A 2 o a07 1G, » 
Op SA SAS SIT KA A3 KA GAS 


£ P. 
SA (Tg or, Ia 2 0 SA at 2 
Ola J! SARI JG Janu Ui Ola ea (bana 


4 ?2x 3 o T Ts “ Al (IN PJ . £ “ “lk 
- . . p4 - £ . . 
P: 
- . 


SL dus CS 33 J3 Ita 1 12 


2 Iu 
sa 


9709. Sulaiman menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Asad Al 
Bajali menceritakan kepada kami, Mubarak bin Sa'id saudara 
Sufyan bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Sufyan diberi hadiah berupa nampan puding, kemudian dia 
menahannya makan malam. Aku (Mubarak) kemudian berkata 


800 


Hilyatul Auliya' 


kepada  Sufyan, “Sungguh, keluarga sudah sangat 
menginginkannya'. Sufyan berkata, “Sungguh, aku juga teringat 


, »” 


akan kalian terkait hak yang ada padanya'. 
10 


Kiara oa v pa Ep KA IS AV 


2 
(3 


2 GAS UKS ri 


ko 7 


Gis ENI Fae 33 KAI 
Or PIA PA KE IP ae 
(4 EL af Shah SES IE 
IAI d6 Prev SSI) 


" Pd 


FA 9. 0.1 .2 
bs pb IS II 
2 z# - 


9710. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Abu 
Ammar menceritakan kepada kami, Nashr bin Hajib 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Al Mubarak, dari 
Sufyan, dia berkata, “Ketika Musa berkata, “Ya Tuhanku, 
perlihatkanlah diri-Mu padaku, agar aku dapat melihat-Mu, '(@s. 
Al A'raaf (7): 143) para malaikat berkata, “Wahai anak wanita 
yang haidh, sesungguhnya engkau telah mengatakan hal 
besar.” 


SIS Kok Bp jika Bp KAN SAS AVI 


# 


: - Ig 110, 5 


Hilyatul Auliya" 


20 3 Pi (Cs AA £ 3 0. - 1G an aa 
CP os I— "daa : AL 2 Ia 


Teb AI 25 9 Bp IL eh 
ABU :I6 (ya. al 


9711. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ali bin Al Hasan bin Syagig menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Utsman bin Zaidah 
menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, tentang 
firman Allah (tentang perkataan Ibrahim), “Agar hatiku 
tenteram” (@s. Al Bagarah (2): 260) Sufyan berkata, 


.” 


“Maksudnya, dengan istri'. 


PG SM EL AA 133 3 a33 SL 


9712. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Tamim menceritakan kepada 
kami, Abu Humaid menceritakan kepada kami, Zafir 


802 


Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, tentang 
firman Allah, “Sungguh, syetan itu tidak akan berpengaruh 
terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan” 
(@s. An-Nahl (16): 99) Ats-Tsauri berkata, “Maksudnya, tidak 
berpengaruh untuk mendorong mereka pada perbuatan dosa 
yang tidak dapat diampuni.” 


SAS Batal 33 IA SAS —AVAY 
Ts 1! 3 XX SD Gas aa (3 X 
2 P? 


9713. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abi Ashim menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al 
Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku 
mendengar Ats-Tsauri berkata, “Segala sesuatu pasti binasa, 
kecuali wajah-Nya'. Sufyan berkata, sesuatu yang dikehendaki 


, »” 


dari itu adalah wajah-Nya'. 


803 


Hilyatul Auliya” 
o 3g GP, £ Ip o 3g “6, 

Op KA Kol OLS Ep KS LN —4V1 4 
PB SAS dna BAL TAI 3 GELI 

A04 241 or “aJ33 . J & SN AN | 4 0. -JG 

SA KE SAI 1033 3 di Oh LI: 


MI 2 ISI -JG “Sig 


9714. Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishag bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, Al Mihrigani menceritakan kepada kami, Muammal 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar 
Sufyan menjelaskan firman Allah &, “... untuk menguji kamu, 
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya'. (@s. Al Mulk 
(671: 2) Sufyan berkata, "Maksudnya siapa yang paling zuhud di 


, »” 


dunia'. 
PERAN GIS (IE 31 IK Sis —ayIo 

GEN KA Ih Gani AS dea yI3 5 

aa Aa JG yes 5 Ika DI Lg 25 “JG 

ad Lan ANA 4 kena 

Pong LGS SEE sks 

MI JG 


804 


Hilyatul Auliya 
9715. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Al 
Mufadhdhal bin Muhammad Al Janadi menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Al Fudhail bin Iyadh berkata, 
“Aku mendengar Ats-Tsauri membaca, “Ya Tuhan kami, kami 
telah dikuasai oleh syigwah (kejahatan) kami . (@s. Al Mu' minun 
(23): 106) Sufyan berkata, “Maksudnya, gadha (takdir kami).” 


y X2 SP is ae KEP AS —4VI 


Ta KepaD SIS 1 paa Dl GAS Uma 7A 
GBU KOPI Bo AG :4)33 2 Oka 
EJAN 22 desa SA SEA 


9716. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Umar Ad-Dimasi menceritakan kepada kami, 
Abu Umair menceritakan kepada kami, Dhamrah menceritakan 
kepada kami dari Sufyan, tentang firman Allah, “Maka manusia 
tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak (pula) ada 
penolong.” (@s. Ath-Thaarig (86: 10) Sufyan berkata, “A/ 
@uwwah maksudnya kelompok, sedangkan An-Nashir 
maksudnya sekutu.” 


KS UsaS IS UI —AVNV 
o- 4 FG G0, 3 0,09 - -0 13, - 
Pa Pe AS « JJ AA 7) IS yg 


2 


Hilyatul Auliya" 
Jon ja Gent anda tin) ag 
Dan aoi BE ia Sa ah de 


020. 


9717. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Badr menceritakan kepada kami, Ibrahim Ad- 
Dauragi menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan 
kepada kami dari Sufyan, tentang firman Allah, “Dan salam 
sejahtera atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya” (@s. An- 
Naml (27): 59) Sufyan berkata, “Mereka adalah para sahabat 
Muhammad. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam 
kepada beliau, serta meridhai mereka.” 


3 Pra Ps a23 


BEE EA je 33 IKA SAS —AVAA 


U Ge IK dp 3 ON IP GAS 
3 AN SBI 1G Tas WNI L Gent 


9718. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Hasan bin @utaibah menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Zaid Al Kharraj menceritakan kepada kami, 


806 


Hilyatul Auliya" 


Dhamrah menceritakan kepada kami dari Sufyan, tentang 
firman Allah, “Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada 
Kami” (@s. Al Anbiya (211: 90) Sufyan berkata, “Maksudnya, 
selalu memiliki rasa takut yang bersemayam di dalam hati.” 


a AA LP, PN s 2 et 9, 
an MIE ea 5 OA SAS —4vYA 


OLI IS ab ata KE SIS O YyS 


Me) 922) SE 3 ara Ad 2 las 433 3 dari 
SG Ia 206 Po s0) | ik basa 
SM GL KA 

Ines V8 J6 Dn 


9719. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdus bin Kamil bin Khalaf menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Amr bin Hayyan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Humaid menceritakan kepada 
kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepadaku, tentang firman 
Allah &, “Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di 
dalam taman-taman (surga) dan mata air. Mereka mengambil 
apa yang diberikan Tuhan kepada mereka” (@s. Adz-Dzaariyat 
(S1): 15-16) Ats-Tsauri berkata, “(Apa yang diberikan Tuhan 
kepada mereka) dari pahala amal wajibnya.” Sedangkan 


807 


Hilyatul Auliya 


tentang firman-Nya, “Sesungguhnya mereka sebelum itu (di 
dunia) adalah orang-orang yang berbuat baik,” (@s. Adz- 
Dzaariyat (51): 15-16) Ats-Tsauri berkata, “Maksudnya, dulu 
mereka adalah orang-orang yang mengerjakan amalan sunah.” 


« 


3 KA 3 KE PI pd Gis SAVI 


PA PKB 3 kabil SS eni oi 


Pe otoyl LO KEB E 
la KI Silika : JG 


9720. Al Gadhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad bin 
Al Hasan menceritakan kepada kami, Abu Kuraib menceritakan 
kepada kami, Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari Sufyan, 
tentang firman Allah, “Dan apabila engkau melihat (keadaan) di 
sana (surga), niscaya engkau akan melihat berbagai macam 
kenikmatan dan kerajaan yang besar" (@s. Al Insaan (76): 20) 
Sufyan menjelaskan, “Maksudnya, permintaan izin malaikat 
kepada mereka.” 


SIS IT at Pari) Kake SANTA 


18, -.0$ to 13, 2 o s4 o 


808 


Hilyatul Auliya' 


- 2 tn3 0. tis ae 
' ds 3 Jas Okan Sak J6 Sa 


SI SEN sal 1 Hi na asas 


“ 


SG 


Benn IE RAN sela MBA JA oh BA 


2» 


63 SN EN own (ai 


9721. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Ya'gub Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, Al Asyja'i 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata tentang firman Allah, “Doa mereka di 
dalamnya ialah: Subhaanakallaahumma (Mahasuci Engkau, ya 
Tuhan kami) (Os. Yuunus (10): 10) Sufyan berkata, “Apabila 
seorang penghuni surga ingin memanggil sesuatu, dia berucap: 
Subhaanallaahumma, maka datanglah sesuatu yang dipanggilnya 
itu'.” 


PP KP, 20 
2S WIL al » 


ad 


PW Gis —avrr 


Pe 


AK 3 EN A8 Cie ABI 3 gi 
PU DRL 38 oypat Hj Vic 


Lag K3 JB TA s3 Kat Ga 


Hilyatul Auliya 
ebi UG) Ulir U Ka dibis 
5 3 AAN SglN 2G Pa seb 


9722. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Al Husain Al Junaid menceritakan kepada kami, Abdul 
A'la bin Hammad menceritakan kepada kami, Bisyr bin 
Manshur menceritakan kepada kami dari Sufyan, tentang firman 
Allah, “Dan mereka berdoa kepada Kami dengan penuh harap 
dan cemas” (Os. Al Anbiyaa (21): 90) Sufyan berkata, 
“Mengharap apa yang ada di sisi Kami, dan takut terhadap apa 
yang ada di sisi kami.” Sedangkan tentang firman-Nya, “Dan 
mereka orang-orang yang khusyuk kepada Kami" (@s. Al 
Anbiyaa (21): 90) Sufyan berkata, “Maksudnya, memiliki 
perasaan takut yang senantiasa bersemayam di dalam hatinya.” 


PE WS KA Hp GAS —AVYY 
- 2.0 “19, Oo o a23 AP , @ Ti ah 
IP Iga SAS KAB KE AS MA 


Pad “5 TA GSX : g Cet 
kai 2g LA - C daa 0 3 Ola 


Al d3 Ga NA el At ati 2 


ale 2 ala AN Ie 
9723. Al @adhi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 


Ali bin Al Husain menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Humaid menceritakan kepada kami, Mihran menceritakan 


8T0 


Hilyatul Auliya" 
kepada kami dari Sufyan, tentang firman Allah, “Dan janganlah 
engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang 
telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, 
(sebagai) bunga kehidupan dunia ....” (Os. Thaahaa (20): 131) 


Sufyan berkata, “Itu merupakan ungkapan penghibur bagi 
Rasulullah &.” 


Ta 


AI Ag Ip Wis SA Ml Gis -AVYE 
5415 Gi uh Saki MK 33 LIA Lap IU 
PW Ou an ae PT eh 
IG Pr NT LE ET LI 
AA IE II Ide 


9724. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Muhammad bin Hammad berkata: Aku mendengar 
Abu Daud Al Hadhrami menuturkan dari Sufyan Ats-Tsauri, 
tentang firman Allah &, “Kejutan yang dahsyat tidak membuat 
mereka merasa sedih” (@s. Al Anbiyaa (21): 103) Ats-Tsauri 
berkata, “Neraka akan tumpahkan kepada para penghuninya.” 


811 


Hilyatul Auliya" 


3 GAB WAS KA gl IL -aVvYo 


6. 


22 25 | hole Was dea HS Y Te 


be Nie an) 2 hg Tp: dag Ola 
5, SL de Tya stel Ore 
as FA Nia BI d3 Ha 3 


£ 


SE UlaE S3 abs sa ah daa 3g 
BE) UD IMAN Eta) (ES At 
BAN Ia teki GL 2:06 Tr 


9725. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Muhammad bin Al Husain Al Asy'ari menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Yazid Al @aththan menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yazid bin Khunais menceritakan kepada kami, 
dia berkata: “Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri ditanya tentang 
firman Allah &: "Dia mengetahui (pandangan) mata yang 
khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. (@s. Ghaafir 
(401: 19) Sufyan kemudian menjawab, “Ada seseorang yang 
berada di suatu majelis bersama orang-orang, dimana dia 
mencuri pandang terhadap seorang wanita yang lewat di 


812 


Hilyatul Auliya" 


hadapan mereka. Apabila orang-orang melihat dirinya mencuri 
pandang terhadap wanita itu, maka dia pun menjadi seseorang 
yang seolah paling bertakwa di antara mereka, dan dia pun 
tidak melihat wanita tersebut. Namun apabila mereka tidak akan 
melihatnya melakukan hal itu, maka dia memandang wanita 
tersebut. Inilah yang dimaksud dengan (pandangan) mata yang 
khianat. Sedangkan yang dimaksud dengan apa yang 
tersembunyi di dalam dada adalah syahwat yang dia rasakan 
berada dalam dadanya'.” 


Ba AS ARI 33 Ola Gis —avya 


.£ 


N 


Io KY IE dB 3 dari SA AA 
3 


2 dg 106 IVV seba yIT A3 aa SC 
MUBIN) 033 A55AG V,25 SS 


9726. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, | 


Ibrahim bin Abi Sufyan menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Yusuf Al Firyabi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats- 
Tsauri menceritakan kepada kami tentang firman Allah &, 
“(Yang demikian itu) merupakan ketetapan bagi para rasul 
Kami, yang Kami utus sebelum engkau” (Os. Al Israa” (17): 77) 
Sufyan berkata, “Allah berfirman, “Tidaklah Kami mengutus 
seorang rasul sebelummu, kemudian rasul tersebut diusir oleh 


, »” 


kaumnya, melainkan mereka pasti dibinasakan'. 


813 


Hilyatul Auliya” 


ana “7 o KAN “8, 
bas KM ep ola Uas -9VYV 


oo. 
sa 


GEA ae op bea Ta h GI 


IT An LI IAI IP 9 Ol 


- 


Cdi SAN AS 3 taka :J6 iga las 
JA Sa bass 


9727. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Ibrahim Az-Zubaidi menceritakan kepada kami dari 
Abdurrazzag, dari Sufyan, tentang firman Allah, “Dia 
mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan mengadzab siapa 
yang Dia kehendaki" (Os. Aali Imraan (3): 129) Sufyan berkata, 
“Allah mengampuni siapa saja yang dikehendakinya karena 
dosa besar, dan menyiksa siapa saja yang dikehendakinya 
karena dosa kecil.” 


o “3 


o 0 te 4 1 “1G, 

Pp ja WAS Ola WAS -ANVYA 

MAS Ta na aa 5 33 Hah CAS 0 Laga 
3g oz 


IE Bl KE GP DES 33 ISS ag 
SB ES dis SG ga ba Ja 


814 


Hilyatul Auliya” 


0 
2 


Ina WS3 V3 JL Jall GAES iii 
SAN 1315 


9728. Sulaiman menceritakan kepada kami, Bisyr bin 
Musa menceritakan kepada kami, Mufarrij bin Musa Al Maushili 
menceritakan kepada kami, Abu Zaid Muhammad bin Hassan 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Al Mubarak, dia 
berkata, “Sufyan Ats-Tauri berkata, “Janganlah kalian bersikap 
tamak, karena itu dapat membuat hati menjadi keras. Tahanlah 
rasa dendam dengan ketenangan. Janganlah kalian banyak 


, »” 


tertawa, karena itu bisa membuat hati muntah'. 


SIS tak op FE Ip ME SAS —AVYA 
. 4 pd 


Se Ai sh diUa5 last USS AI :Jois 
USIA 43 Ea 


9729. Muhammad bin Umar bin Salm, ayahku 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abdullah 
bin Khabig berkata: Aku mendengar Yusuf bin Asbath berkata: 
Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Kami pernah 
bertemu dengan orang-orang yang banyak mengasingkan diri. 


815 


Hilyatul Auliya” 


Mereka lebih dapat menjaga muru'ahnya daripada para gari 
pada zaman ini.” 


Vidos dn Ka sIsis cbkas 23 Si 
Kah LAN 3 EM 9 Hiu aktn 


9730. Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Muhammad Al Khuza'i menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Bisyr bin Al Harits berkata: Aku 
mendengar Al Mu'afa bin Imran berkata: Aku mendengar Ats- 
Tsauri berkata, “Tidak akan membahayakan mereka apa yang 
menimpa mereka di dunia. Karena Allah telah meneguhkan 
mereka dalam menghadapi setiap musibah dengan imbalan 
surga.” 


dai . th ta J6 cab 2 La Ata 


LAN ab Ii DIM j1 II SS 


816 


Hilyatul Auliya” 


9731. Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Bisyr bin Shalih menceritakan kepada kami, Amr 
bin Khalaf Al Khats'ami menceritakan kepada kami, Ayyub bin 
Suwaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Ats-Tsauri berkata, “Dulu dikatakan bahwa adab yang baik itu 
dapat menahan murka Tuhan.” 


KAL SS en Ip KE SAS -AVYY 


LA 


II EP 3 KM 5 
“daa sa IK JG daa Sta kaya 


£ 


5 aan GAN EL Sp J6 Ira Citata F# 


. 


aa ep 33 5 


9732. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Al Husain bin Kilab menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Abi Al Hawari menceritakan kepada kami, 
Sallam Al Madini menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku 
mendengar Al Makhaarrami menceritakan dari Sufyan Ats- 
Tsauri, dia berkata, “Barang siapa yang mencintai dunia dan 
senang dengannya, maka itu akan mencabut rasa takut terhadap 
hari akhirat dari dalam hatinya .” 


IA SAS A6 Ip IE SAS -AVYY 


N 


s 1 Ag 


CO 935 & ar Iu Ka Senja Kran ep 


817 


Hilyatul Aliya" 

C3 Okt 39 data ang 3 318 Sis 
pebi AAA S2 ed PAI je OS J6 
HAMA NG JI Osis Gil ad 9 la 
A (Hdis Ss Enny dk Oa OMG an 
Aa FO Oh ob YSS ph 


( KAGA Or BKO KIAT SN he a UI At 3 
HI BAG 30 Ga Iro LS 
Ob Ia Ta senin 

NA YG H3 ba ot BO 
9733. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Hamdun Al Huwairisi menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Abi Zaidun menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Yusuf Al Firyabi menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats- 
Tsauri, dia berkata, “Dulu, orang- yang terbaik dan termulia di 
antara mereka adalah orang yang terpandang agamanya, yang 
biasa mendatangi masyarakat dan memerintah atau melarang 
mereka. Sedangkan pihak lainnya senantiasa berada di rumah 
mereka, dan mereka tidak melakukan itu, sehingga mereka pun 
tidak diangkat-angkat dan tidak pula disebut-sebut. Selanjutnya, 
kami diberi panjang umur hingga keadaannya terbalik: orang- 
orang yang menggantikan orang-orang terbaik itu, yang 
memerintah serta melarang masyarakat, adalah orang-orang 
yang jahat. Sedangkan orang-orang yang berada di rumahnya 

dan tidak mendatangi masyarakat, justru orang-orang terbaik.” 


818 


Hilyatul Auliya" 


3g 


sana Gis kuki 15 A2 Sis -avrt 


bar #5 ea RN, sp Ig 
Ke SE AAA J3 celi 2g tg Lintas 
ITA NY SS am Ka 

LAN ad Gg IS Haa it 
GA S3 Sop! Ja OI 3S ba 


ey. ...0 saia 
PN adh Taurat sa 


9734. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Hamdun menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Khalaf menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Ketika aku bersama Sufyan, kami 
kemudian duduk-duduk untuk menyantap hidangan kepala. 
Seorang lelaki kemudian meminta air minum ketika menyantap 
hidangan kepala itu. Sufyan lantas berkata, “Dulu dimakruhkan 
minum air ketika menyantap hidangan kepala'. Namun tak lama 
kemudian Sufyan juga minum. Seseorang berkata, Wahai Abu 
Abdullah, bukankah tadi engkau mengatakan bahwa makruh 
minum air ketika menyantap hidangan kepala?" Mendengar 


.819 


Hilyatul Auliya” 


pertanyaan tersebut, Sufyan berkata, “Barang siapa yang anti 


, »” 


terhadap sesuatu, dia tercebur di dalamnya". 
SE Ba (3 5 LB RGB (AG, 
Ao Ol Opal WAS CS UoAS —4VYO 


JS ON KE MIS ES Ip Ml KE Vii 


hn Bd IN II Is ae IE AA 


£ bana G1oT- -, o- - TK Nat si 
a59 3 ob SE NG Ia Cas Y IS | 
8, Aan BD 12 8 Aa na z . 416 R 

DIEN DE P5 Op SR RAN 3 


9735. Muhammad menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 
@irshafah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Khabig 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad Al Bahili 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Seorang lelaki datang 
kepada Sufyan Ats-Tsauri, kemudian berkata, “Aku akan pergi 
haji'. Mendengar itu, Sufyan berkata, “Jangan berangkat 
bersama orang yang culas terhadapmu. Jika engkau 
menyamainya dalam hal bekalnya, dia akan mencelakakanmu. 
Tapi jika bekalnya lebih besar darimu, dia akan 


, »” 


merendahkanmu. 


820 


— Hilyatul Auliya” 
PEN ASN yee SE IS Cell ,£ 
SEA CS Uu Ae 


9736. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Asad Al Bajali menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar seorang pria bertanya kepada Sufyan tentang 
makanan, kemudian Sufyan menjawab, “Makanlah khabish 
(semacam puding) putih dan kuning, baik ketika engkau sedang 
berihram atau pun tidak.” 


aga CIK Oki Gis -AVYV 
IG 0G IL ES al DIA is 
JnP3 pit Calban 

SANG J35 Jl OkAL ja A53 sa ii 


# 


PE JB F cenhataig Balai "RI Jos 3 


3 - 4 - o P 
TAS dai ON Lag 


2 8. Oa 3: - JG eka Sea 


821 


Hilyatul Auliya' 


T NS cd 4 .. ca Pa Oa KALA AA 
DI SS II Kiper Okan bag JB Lam 


9737. Sulaiman menceritakan kepada kami, Al 
Hadhrami menceritakan kepada kami, Ahmad bin Asad 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Yaman menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar Sufyan berkata, 
“Mereka (para gari) adalah orang-orang yang menyukai lemak 
dan madu'.” 


Yahya melanjutkan, “Aku pernah pergi bersama Sufyan 
untuk mengunjungi seseorang, kemudian orang itu berkata 
kepada istrinya, “Berbuat baiklah kepadanya dan rawatlah dia! 
Setelah itu, orang itu berkata lagi, “Mereka ingin menyenangkan 
diri mereka.” 


Yahya meneruskan, “Aku mendengar Sufyan berkata, 
“Aku menyukai seseorang yang apabila Allah memberi 
kelapangan kepadanya, maka dia melapangkan dirinya'.” 


Yahya melanjutkan, “Aku juga pernah mendengar Sufyan 
berkata, “Jika engkau mempunyai hajat kepada seorang gari, 
maka berilah dia makanan'.” 


PISAS (GE 33 MIN AE GAS —AVYA 
SIS entah 595 gal SAS Coy IP aka 


: "das yi) S3 Ea JG ana 33 25 NN PA 


Hilyatul Auliya" 


2 
28. 


PAKA PET SA ol Ga SA 6 Ca 
des ba asa date IG ja San 


2 UG JI as £ PS ah S3 AE 


JB oi ID Una Uda pal LAS 


4 4 


o,- “ L, TA TT ot £ 


9738. Abdul Mun'im bin Umar menceritakan kepada 
kami, Abu Sa'id bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abu 
Daud As-Sijistani menceritakan kepada kami, Ishag bin Adh- 
Dhaif menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Abdurrazzag berkata, “Setelah kami kembali dari Yaman 
bersama Sufyan, dimana dia bermukim di sana selama empat 
puluh hari, kami duduk-duduk di tempatnya, kemudian Ibnu 
Uyainah datang dan memberi salam padanya. Dia menjawab 
salam Sufyan bin Uyainah sambil bertumpu pada tongkatnya. 
Sufyan bin Uyainah kemudian berkata kepadanya, “Wahai Abu 
Abdullah, orang-orang mencelamu atas perbuatanmu pergi ke 
Yaman'. Mendengar perkataan tersebut, Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, "Mereka mencela orang yang tak pantas dicela. Mencari 
rezeki yang halal itu sangat sulit. Oleh karena itulah aku pergi ke 


, »” 


sana untuk mencarinya . 


Hilyatul Auliya" 


ra & 9 Pe SNN 23 
JB EM 3 AI Aa ES DI 3 
Y ga tele Sila Aa si bh du NI 


9739. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Al Mu'alla menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Abi Al Hawari menceritakan kepada kami, Al Firyabi 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar Al 
Auza'i dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa, ketika Danial 
bertemu dengan serigala di telaga, dia berkata, “Ya Tuhanku, 
selain rendah dan hina yang menderaku, Engkau juga 
menguasakan atas kami makhluk yang tak mengenal-Mu'.” 


AAS 33 SKA SAS WIL GAS av. 
AA SAS data AL KE ES JSI 
eILi | &3 : JG Lag Ss vs “ayal A3 


- 


Kn Gnjks BEI O JR BSI SE Ia MALE 


824 


Hilyatul Auliya 
2333 AA Let, Le Ua33 Ligas cad Jas US 
GUS Aa 3 ol e Ola 


03 6 - J3 Teh H abg G1 239 (3e3S 


ox ox 


AB Saba UB dal OA ul ea 


os KN - ITE 5, 12 

Ca Ph Pt Hoa G "Jln Tn SIS 
7 Pa T- A “4, o, “4, 

HA aa UU an el 


9740. Sulaiman menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Muhammad At-Tammar menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Hatim Al Jurjani menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats- 
Tsauri, dia berkata, “Aku pernah mencari salah seorang ahli 
ibadah Kufah, namun aku tak berhasil menemukannya. Suatu 
hari, aku melewati tepian sungai Eufrat, dan saat itu orang- 
orang sedang bekerja di lumpur. Tiba-tiba salah seorang pria 
dari mereka memanggil, “Wahai Kautsani, wahai Kautsani'. 
Mendengar panggilan nama itu, aku juga turun memanggil 
dengan mengatakan, “Wahai Kautsani, wahai Kautsani. 
Kautsani kemudian mendatangiku dan berkata, “Apa yang kau 
inginkan?” Aku berkata, “Aku Sufyan Tsauri'. Dia bertanya lagi, 
'Apa keperluanmu?' Aku menjawab, “Katakanlah sesuatu 
padaku'. Dia berkata, “Wahai Sufyan, setiap kebaikan yang kita 
inginkan dari Tuhan kita, Dia tidak akan memberikannya 
kepada kita'. Setelah itu, dia pun pergi.” 


825 


Hilyatul Auliya" 


K5 BS IA  OkIL Gis —ave 
310 4 0 AA £ 58 - o 20 40 h 
Or tah UAS Cal SAS « SA ep al 


SE 3 ta AL 5 en Ga ci 
AGAN yan G3 ta MN Al IN S3 


9741. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Ibrahim bin Sa'd menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Seorang pria yang termasuk kalangan shalih 
mengabarkan padaku, dia berkata, “Aku bermimpi dalam tidurku 
melihat seorang perempuan berambut putih dan mengenakan 
semua perhiasan. Kepadanya, aku bertanya, “Siapa engkau?' 
Dia menjawab, “Aku adalah dunia'. Aku berkata, "Aku 
berlindung kepada Allah dari keburukanmu'. Wanita itu berkata, 
“Jika engkau ingin berlindung dari keburukanku, maka bencilah 
dinar dan dirham.” 


826 


Hilyatul Auliya" 


1 KE IA MN GAS —AVE 


33 tll (55 Aa 3 33 KA SAS al 
: 


6 PB ap lp G3 ME GE KE 


AI oh 2 2 | bas Iss es bj On OS 


4 
o., 1342 - . 1 - £ 8 . 8. Pa set 
Aka Has ad Jaa DG as 5 Aa GA 


- -g 


gat On 3 dpat sa san Ii Aly Jp 2 4 
ga 


9742. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Abbas 
menceritakan kepada kami, Al @asim bin Muhammad bin 
Abbad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid bin 
Khunais menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sufyan Ats- 
Tsauri sering membaca doa, “Ya Allah, berikaniah kepada umat 
ini perkara yang lurus, yang dapat membuat mulia para kekasih- 
Mu, menjadikan hina musuh-musuh-Mu, melaksanakan ketaatan 
dan apa yang Engkau ridhai'. Setelah itu dia menarik nafas dan 
berkata, "Berapa banyak orang mukmin yang meninggal dunia 
karena kemarahannya .” 


827 


Hilyatul Auliya" 


ix 3, EA ni 3 10 405 LG, 
C1 SJ Gal “- II naS —-AV$Y 
pd 
oz o 3g A4 “0 £ 


Ketua - f0 - 
si Aa SEN : 
o 


Be an MA PE AI AS IE NIA je Ra 
Dal S5 3 Okib RI OS alay Ar 
SA Okt HL dis OS JB 


9743. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abi Ashim menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Yahya bin Abdil Karim menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Daud menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku 
menghampiri Ibrahim bin Adham dan duduk di sampingnya. 
Ibrahim kemudian menuturkan Sufyan Ats-Tsauri, seolah dia 
mencela Sufyan karena lari dari musuh. Ibrahim bin Adham 
berkata, “Abdurrahman bin Amr saja ikut berperang, padahal 
dia lebih tua daripada Sufyan'. Aku kemudian berkata kepada 
Ibrahim, “Tidak mungkin Sufyan Ats-Tsauri sengaja lari dari 
musuh?" Ibrahim bin Adham berkata, “Waktu itu memang orang- 
orang sering melalaikan kewajiban.” 


828 


